


Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Muhammad Nashiruddin Al Albani 

Shahih Al Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu/ Muhammad Nashiruddin Al Albani: 
penerjemah, Abdul Syukur Abdul Razzag: Editor, Edy, Fr. —Jakarta : Pustaka Azzam, 
2009. 
920 him: 23.5..cm. 


Judul asli : Shahih Al Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu 
ISBN 978-979-1368-93-3 (no.jil.lengkap) 
ISBN 978-979-1368-96-4 (jil.3) 


1. Hadis 1. Judul. II. Abdul Syukur Abdul Razzag. 
IV. Edy Fr. 
297.2 
Design Cover”: A&M Design 
Cetakan : Pertama, Februari 2009 
Penerbit : PUSTAKAAZZAM 
Anggota IKAPI DKI 
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840 
Telp - : (021)8309105/8311510 
Fax : (02178299685 Sn 
E-Mail:pustaka azzam@telkom.net 
pustaka.azzam@gmail.com 
Http//www.pustakaazzam.com 


Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit 
@ All Rights Reserved 
Hak terjemahan dilindungi undang-undang. 





DAFTAR ISI 


AD ea La NN NN PAN ra Pn PAC NE PA OA AA 3 vii 
Huruf Shad (SCAN LIA) ..oo.oooooooco cone nenen 1 
Huruf Dhad (3G! BS) Lo. mennnnnnnnnnnanananaaaaanan 51 
Huruf Tha" (2 LIA) ..coereeeesameenenenesn erat inanamanannannan 59 
Huruf Zha” (GW D5) PN UAN Aa TA 79 
Huruf Ain (pA IA) Le nnn..orennn one neennnn ena enam 81 
Huruf Ghain (GAM SA ...oooooooooooooorennn nenen nanaann 149 
Huruf Fa' (sudi SN ae ms aa 169 
Huruf @af (DE IPA L.rrro..cronn noona nenen eennn menanam 217 
Huruf “Mim” (07 DA) keran nnnnenneneennnnnnnnannannnnnnanaann 674 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — vii 





PENGANTAR PENERBIT 


Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah, pembimbing manusia kepada 
kebenaran. Kami memohon petunjuk, pertolongan, dan anugerah abadi dari- 
Nya. 

Kesaksian kami adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah, Dzat Yang 
banyak disekutukan karena kebesaran dan keagungan-Nya. Dan, kesaksian 
kami yang abadi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, 
utusan yang disanjung karena kearifan dan kelembutannya dalam 
membimbing umatnya. Ia adalah rahmatan lil “aalamiin. 


Ammaba'd. 


Tidak dipungkiri bahwa buku asli (yang masih berbentuk manuskrip) 
pada awalnya belum siap untuk dicetak, karena pada dasarnya tidak 
terpikirkan untuk dicetak seperti yang para pembaca nikmati sekarang ini. 
kemudian, karena melihat urgensi dan manfaat buku ini serta amanah 
intelektual yang ada, maka diusulkan untuk dicetak, walaupun masih 
memerlukan koreksian dan tambahan. 


Buku yang sudah mulai dicetak pada tahun 1388 H di kota Damaskus 
dalam ukuran kecil ini adalah buku yang pernah mendapat sambutan hangat 
dan penghargaan yang sangat tinggi dari mereka yang mengambil spesialisasi 
bidang garapan Hadits, sebab survei membuktikan bahwa buku ini telah 
memudahkan mereka dalam mempelajari isi hadits, perawi, sumber-sumber 
dan peringkat haditsnya. 

Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — ix 


Melihat banyaknya manfaat dan pentingnya isi buku ini, maka kami 
dari penerbit sengaja memilihnya untuk diterjemahkan. Hal itu juga 
disebabkan oleh fungsi kami sebagai jembatan intelektual generasi sekarang 
dan yang akan datang. 

Perlu kami sampaikan bahwa untuk mempercepat pemahaman dan 
memperoleh pemahaman yang purna, maka perlu kiranya para pembaca 
yang budiman memperhatikan semua aturan, kode dan singkatan-singkatan 
kata yang dipakai dalam buku ini, sebab sangat banyak bentuk kalimat yang 
berulang-ulang, namun hanya disebutkan dalam satu kalimat. 


Dalam terjemahan ini, ada beberapa judul buku atau nama pengarang 
serta perawi yang sengaja tidak kami sebutkan dalam bentuk kata yang 
pendek, justeru kami sebutkan dengan lengkap sesuai judul asli buku 
tersebut. Sebagai contoh, judul buku Silsilah A/ Ahaadits Ash-Shahihah dalam 
buku asli terjemahan ini hanya disebutkan dengan Ash-Shahihah. Hal ini 
bukan karena kami ingin merubah, namun kami hanya ingin mempermudah 
agar lebih bisa dipahami dengan purna. Untuk lebih jelasnya, para pembaca 
yang budiman bisa merujuk kepada buku aslinya. 


Selanjutnya, saran dan kritik dari para pembaca senantiasa kami 
harapkan. Hal itu demi keberlangsungan dakwah kita di hari esok dan yang 
akan datang. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga buku ini sesuai 
dengan harapan kita bersama. Amin. 


22 Muharram 1429 H/31 Januari 2008 
Pustaka Azzam 


x — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








HURUF SHAD 
Ola 


Mom GEA Lamo NY O 
3750. Pemilik tunggangan lebih berhak atas punggungnya. 


(Shahih) (ba -ba') dari Buraidah (ha -mim dan tha '-ba') dari 
Mais bin Sa'ad dan Hubaib bin Maslamah, (ha -mim) dari Umar, (tha '- 
ba' dari Ishmah bin Malik Al Huthami dan dari Urwah bin Mughits Al 
Anshari, (tha -sin) dari Ali. (Al Bazzar) dari Abu Hurairah, (Abu Nu'aim) 
dari Fathimah Az-Zahra '. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3918. 


SAY dna GA Cp von 
3751. Pemilik binatang lebih berhak atas punggungnya kecuali orang 
lain yang mendapat izin. 
(Shahih) Ibnu Asakir) dari Basyir. 
Hadits ini dapat juga dilihat pada sumber yang lalu. 


“0.3 .. .. “13 da Pa Td 08 3 - 3 - 
Tab j3) (ale EA Aa IS Opal Kal) opal lo YVOY 
3752. Sejak diciptakan, malaikat peniup sangkakala meletakkan 


sangkakala dimulutnya: menunggu kapan diperintahkan untuk 
meniupnya, kemudian ia akan meniupnya. 


(Shahih) (kha “-tha ') dari Al Bara”. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 1 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1079, ta', ha -mim, ha —ba', kaf dan Abu Sa'id. 


AG SA Sp SAE lai Cp NVor 


3753. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun baginya oleh segala 
sesuatu hingga ikan yang berada di laut: —memintakan ampun 
untuknya—. 

(Shahih) (ain) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
78, ta" — Abu Umamah.1 


5 PE YAN dls pb et YVot 


ag 
3754. Pagi hari malam lailatul gadar matahari terbit tanpa pancaran 
sinar bagaikan sebuah bejana yang terbuat dari emas hingga ia naik 
meninggi. 
(Shahih) (ha -mim, mim dan 3) dari Ubai. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam Mukhtashar Muslim, no. 638. 


Tk 


'g- 20. 8- 3 0 Lu 


Ag hy Pa sa Na sa. 39 H3 Oya va Ohp . Yt£o.—YYoo 


e. 
0 Os0 

““ 

.. 


. 


3755-1450. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Suamimu dan 
anak-anakmu adalah orang yang paling berhak menerima sedekahmu. 


(Shahih) (kha ) dari Abu Sa'id. 


! Lafazh hadits telah disebutkan pada no. 1838. 


2 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





: 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
878. 


- 
PA 


.Sia9 


E 


(GK YVO1 


3756. Maha benar Allah, dan benar pula ia. 
(Shahih) (tha "-ba " dan Ka'j dari Syaddad bin Al Hadi. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
61: Ath-Thahawi, kafdan ha -gaf. 


- se PN Fa ga. Pk AI GX6 Ad to—YVOV 


Ia 


Hans 


3757.1451 Maha benar Allah dan Rasul-Nya, “ Sesungguhnya harta- 
harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian untuk kalian.” Aku 
pernah melihat kedua anak kecil ini berjalan dan terhuyung-huyung. Hal 
itu membuatku tidak bisa menahan diri hingga memutuskan 
pembicaraanku dan mengangkat keduanya.” 


(Shahih) lha -mim, 4, ha -ba' dan kaff dari Buraidah. 
— Hadits ini dapat dilihat dalam Shahih Abu Daud, no. 1016. 


Pan) Psi sama (SIP AN toy— YVOA 
3758-1452. Benar apa yang engkau katakan, seorang muslim adalah 
saudara bagi muslim yang lain. 


(Shahih) (ha -mim, ha" dan kafj dari Suwaid bin Hanzhalah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir —3 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 503 


& PIA 2 0 .. Pen 
SN Lab (il jd BKO-YVOA 


3759. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan 
meredam kemarahan Allah. 


(Shahih) (tha -shad) dari Abdullah bin Ja'far. (Al Askari dalam 
kitab As-Sara “ir) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat dilihat juga dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 375, Shahih At-Targhib, (2/31) dan Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1908: kaf, tha '-sin, Al @adha'i-Abdullah, Al Askari-Abu 
Sa'id, Ibnu Asakir-lbnu Abbas, Abu Bakar Adz-Dzakwani-Umar, Al 
@adha'i-lbnu Mas'ud, tha -sin. Ummu salmah, tha '-ba', Lu lu —-Abu 
Umamah, ha '-sin, Al @adha'i, Adh-Dhiya' dalam Masmuat 
Murawwin, Mu'awiyah bin Hayyidah, ta", dan ha "-ba "—Anas.?23 


LP il, BI Sia La ki Ip Aktor Y VI. 
Ja aa Natan 2. 
3760-1453. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dapat 


meredam kemarahan Allah, silaturrahmi dapat menambah usia dan 
berbuat kebaikan menjaga dari terjerumus dalam kondisi mengenaskan. 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1908: Al Askari-Abu Sa'id, Ibnu Asakir-Ibnu Abbas, Abu 


2 Penambahan ini menurutku tidak shahih, maka aku masukan ke dalam 
kelompok hadits dha'if. 

3 Aku katakan, “Dalam haditsnya ada penambahan yang menurutku tidak 
shahih. Oleh karena itu, aku muat dalam kitab Adh-Dha'if.” 


4 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Adz-Dzakwan-Umar, tha '-sin, Lu'lu -Abu Umamah, tha 'sin, Al 
@adha'i, Al Magdisi dalam kitab Masmu'at murawwin— Mw'awiyah bin 
Hayyidah. 


dat OI | jp He sr) Ai el Jaa BX0 NYA 
o- (2) 5 7. "5 ba 

Ha pat an HE 

3761. Sedekah fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum 


atau dua mud biji gandum —diwajibkan— untuk setiap orang, baik anak- 
anak maupun orang dewasa, yang merdeka maupun budak. 


(Shahih) (ga£tha ') dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1177. 


“ 


3 SN Oa tas - 4, D4 se 
AE NY SAE Up DI Gikai SK0 YVUY 
3762. Hal yang demikian adalah sedekah Allah kepada kalian, maka 
terimalah sedekah-Nya. 
(Shahih) (gaf! dan 4) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
433 dan Shahih Abu Daud, no. 1083. 


Ale Eko PNS NS KO NN 
3763. Sedekah kerabat yang diberikan kepada kerabat lain adalah 
(mendapatkan pahala) sedekah dan silaturrahim. 


4 Demikian yang tertera dalam naskah aslinya. Namun redaksi tersebut 
adalah wahm (dugaan tanpa dasar), sebab Al Bukhari tidak meriwayatkannya. Lihat 
kembali sumber yang telah disebutkan dan juga kitab Faidh Al Gadir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 5 


(Hasan) (tha “-sin) dari Salman bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
883. 


04. 


S8 aa AS ouf saat AE Edi 2 ante3 So NYA 
Mega an See Laga pa Pa -.- 

Pte lt, Dl dah aa 

3764. Anak-anak kecil kalian yang telah meninggal dunia akan menjadi 
anak-anak kecil surga. Salah seorang di antara mereka akan menemui 


ayahnya, lalu menarik bajunya dan tidak berhenti (seperti itu) hingga 
Allah memasukkannya dan ayahnya ke dalam surga. 


(Shahih) (ha "-mim, kha -dal dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 432. 


o e N Ae, 

Colin) Mala Uya Hgkto UG AA Ani ya AI 2,0 .YVNe 
Si aa Maa 0 AA sb ag rd st . . T.A 
CASE YG Ale lam YA AN Uya Ted SN, 

3765. Tanah pilihan Allah adalah Syam, di dalamnya terdapat pilihan- 

Nya, makhluk ciptaan dan hamba-hamba-Nya. Dan sungguh 


sekelompok dari ummatku akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa 
merasakan adzab. 


(Shahih) (tha '-ba ) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no.1909 dan Ibnu Asakir. 


3 


. 3 . Pd . 3. 
CI SS (A3 AN 300 oa Ao YVUN 


6 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3766. Silaturrahmi dapat menambah usia dan sedekah yang dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi dapat meredam kemarahan Allah. 


(Shahih) (Al Gadha'i) dari Ibnu Mas'ud 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1908. 


MN SAN IA PG HN PS GA lo IVAV 
KI 0 0, 
3767. Silaturrahim, akhlak terpuji, sikap baik kepada tetangga akan 
memakmurkan perkampungan dan memperpanjang usia. 
(Shahih) (ha "-mim dan ha '-ba') dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 519. 


SS Sg 5 aa gb aa io YAA 
JI 


Pd 


3768. Silaturahim kepada kerabat dapat memperbanyak harta, 
menumbuhkan kecintaan dalam keluarga dan menunda kematian. 
(Shahih) (tha “-sin) dari Umar bin Sahal. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 276, ha "-mim dan kaf-Abu Hurairah. tha '-ba ', Al Ala' 
— bin Kharijah, Al Khathib-Ali. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 7 


39 SI J3 BB AA IA II Small AR 1 ko eva 


3769. Sambungkanlah silaturrahmi dengan orang yang memutuskan 
(hubungan denganjmu, berbuat baiklah kepada orang yang berlaku 
buruk kepadamu dan katakanlah yang benar walau kepada dirimu 
sendiri. 

(Shahih) Ibnu An-Najjar) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1911: Ibnu As-Simak. 


MR ma Mg 6:1 Dua ea , , 

H0 dat KEY SS OB Aga IN Yo Ato t-rvV. 
DAU Tea YG DPW DA 85 ka Jia 

3770-1454. Kerjakanlah shalat pada waktunya. Kemudian, jika kamu 
melihat Imam melaksanakan shalat bersama mereka, maka ikutlah 
shalat bersama mereka. —Dengan bersikap demikian—, maka kamu 
telah menjaga shalatmu dan shalat yang telah kamu kerjakan 
sebelumnya menjadi shalat sunnah bagimu. 

(Shahih) (ha ) dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
483: mim. 


03 9 - o o - . .. ” 
LIA VI Jia petah S3 Oh Bj IMAN Fo NA t0o-rvyA 


Sia 


3771. Kerjakanlah shalat tepat pada waktunya. Kemudian jika kamu 
menemukan shalat berjamaah setelahnya, maka ikutlah berjamaah 


8 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











dengan mereka dan jangan kamu berkata, “Aku sudah mengerjakan 
shalat dan tidak akan mengulanginya lagi.” 


(Shahih) (nun dan ha '-ba ' dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
483, mim. 


8 . . 0 20 AA o 9, 2. - 
Jp an ai (Bb, dh) — je NVNVY 
3772. Kerjakanlah shalat dengan membaca: Wasysyamsi wadhuhaaha 
dan surah-surah lain yang serupa dengannya. 
(Shahih) lha "-mim) dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
295. 


13 re tak Pa, (ee 0. anta 2 ita 5 

a15 as db US Ja Y) cai Kamp Ly Jap .YVVY 
1 ge 

3773. Kerjakanlah shalat dengan memposisikan diri sebagai orang yang 

paling lemah di antara anggota jamaah yang lain. Dan, janganlah kamu 


menjadikan seseorang sebagai muadzdzin jika ia mengambil upah adzan 
yang dikumandangkannya. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Al Mughirah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
541, ha "-mim, dal, nun, Al Ath-Thahawi-Utsman Ibnu Abu Al Ash. 


. 
“8. z ea 
- 


5 LT ap, ap £ . 8 23 
BUY SA alir II dag GAS YES Je NOT VUE 


. 2 . 4 0. 5 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 9 





3774-1456. Shalat dua rakaat dengan ringan. Jika salah seorang di 
antara kalian datang —ke masjid pada hari Jum 'at— saat imam sedang 
berkutbah, maka shalatlah dua rakaat dan lakukanlah dengan tidak 
terlalu lama dan memperingan bacaan.” 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1022, 1023, mim. 


30 
Ii LN 3 at ca Do Je Atov-Fvvo 
... JI . ... 8 3 0G 
in Gl GA Gi AL li GO GA LAN 
YEL & an Besa NI op 1 - Ka, A| Kenang 
2” 

Jet 1s era aa Isi op al aa Ia EA Hal 
o ea gr »” 4 3.9 
'raii t 5 ja «Ia Hb Tabah Bapa Tha op Ja el 
ito, Ola NN ni: Sei € Epi Fe al 52 
Lg na ng 349 0 : 

3775. Kerjakanlah shalat Subuh, kemudian janganlah kamu 
melaksanakan shalat setelahnya hingga matahari terbit dan mulai 
meninggi. Sebab matahari terbit di antara dua tanduk syetan dan saat 
itulah orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian kerjakanlah 
shalat, karena sesungguhnya shalat —ketika itu— disaksikan dan dihadiri 
sampai bayangan (benda) naik sepanjang anak panah. Setelah itu 
janganlah melakukan shalat, sebab saat itu neraka sedang bergolak. Jika 
matahari telah mulai condong ke arah Barat, maka shalatlah, karena 
sesungguhnya shalat saat itu disaksikan dan dihadiri hingga kalian 
melaksanakan shalat Ashar. Kemudian janganlah shalat hingga matahari 


terbenam, sebab matahari ketika itu terbenam di antara dua tanduk 
syetan dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. 


10 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (mim) dari Umar bin Ansabah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1158 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 2779 


87 “2 . . .. € 2. #2. 2 pa 2 ” ” ” 
Dg Ap aj Y LS ob Aj NS (3 2XLo Iko VA 
430 IAI 0 


Hn Uap Bia ag 


3776. Kerjakanlah shalat sekan-akan shalat yang kamu lakukan adalah 
shalat terakhir, seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak dapat 
melihattNya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Janganlah 
mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain, niscaya kamu akan 
menjadi orang kaya. Dan, jauhilah apa yang dicarikan alasannya. 

(Hasan) Abu Muhammad Al Ibrahimi dalam kitab As-Shalat dan 
Ibnu An-Najar), dari Ibnu Umar. j 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 14. 


(3 o 9 Pa y 5 
BAN SES OI UG Jo. rw 


3777. Shalatlah dengan posisi berdiri kecuali jika kamu khawatir 
tenggelam. 


(Shahih) (ka? dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shitah Ash-Shalah, no. 
59, Al Bazzar dan gaftha '. 


Ea Ja meli Job Meli Ala AI OP AI Yo YVVA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 11 


3778. Shalatlah dengan posisi berdiri. Jika tidak mampu, maka 
lakukanlah dengan cara duduk. Jika kamu tidak mampu, maka 
lakukanlah dengan posisi berbaring di atas lambung. 


(Shahih) (ba "-mim, kha ', dan 4) dari Imran bin Hushain. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
878 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 299, 557. 


0 J3 - - oo 2 -— 4 Pri x Pi 5 Na 
SI Ko Na Jis Op AS HUI gl Fo .rvyA 
SAN ea 
3779. Wahai manusia, shalatlah di rumah-rumah kalian, sesungguhnya 


sebaik-baik shalat adalah shalat seseorang yang dilakukan di rumahnya 
kecuali shalat fardhu. 


(Shahih) (kha”) dari Zaid bin Tsabit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
440: ha “-mim dan nun. 


B3 3 0... 2 
Pb Ya V3 Comal bijak DK 20 Ialko NYA» 
": 
aa 


3780. Lakukan shalat Maghrib bersamaan dengan tenggelamnya 

matahari, dan segeralah melakukannya ketika terbit bintang-bintang. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Abu Ayyub. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 

Shahihah, no. 1915: ha '-mim. 


12 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











“5 Fa Le aan ai o4 TE Na “ Pa 
Ang CS Vepng D3 AP Una S3 II GRAN de Ula VAN 
3781. Bershalawatlah kepada para nabi jika kalian mengingatku, sebab 
mereka (para nabi) diutus sebagaimana aku diutus. 
(Hasan) As-Syiyasyi dan Ibnu Asakir, dari Wa 'il bin Hujr. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadhlu Ash-Shalah, no. 
45. 


- - - A.A 8. s1 .. ag 335 
MA AS nga Dl ob cakung Mi) at is Iyo YVAY 


3782. Bershalawatlah kepada para nabi Allah dan rasul-Nya, karena 
sesungguhnya Allah mengutus mereka sebagaimana Dia mengutusku. 
(Hasan) (Ibnu Abu Umar dan ha '-ba ' dari Abu Hurairah (kha "- 
tha ') dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadh/ Ash-Shalah, no. 
42. 


4 8-3 T- 0 - " 213 PAN PN TA 

IT Eh aan IP BG AI NS 5 NIA Njlo YVAY 

De Kant UE) AN Ip AA SE SS ALA 
3783. Bacalah shalawat dan bersungguh-sungguhlah kemudian 
ucapkanlah, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan 
kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan 
keberkahan kepada Ibarahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya 
engkau Maha Terpuji lagai Maha Mulia." 

(Shahih) (ha -mim, nun, Ibnu Mas'ud dan Sammuwaih, Al 
Baghawi, Al Bawardi, Ibnu @ani' dan tha '-ba”) dari Zaid bin Kharijah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah, no. 
146-148: ta -kha ', Ath-Thahawi dan Ibnu Al Arabi. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 13 





PA SE NAN Sa Ia 53 oa 
NS WIJAT Y) Suyg Hiho VA 
3784. Laksanakanlah shalat (sunnah) di rumah-rumah kalian dan jangan 
kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. 
(Shahih) (ta " dan nun) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1910: ha '-mim, mim. 


#0 nd @ Ce so Pe Tb . 33 5 
UKS NA Yp A73 WIIAT Y) Sip doko YVAO 
d 3 Pa TN . “ Pa “- 0. . T- “ Pd 
MAS Va ali SIX Up Ayak (de le) 
3785. Laksanakanlah shalat (sunnah) di rumah-rumah kalian dan 
Janganlah kalian menjadikannya kuburan dan jangan kalian menjadikan 
rumahku sebagai tempat perayaan. Bacalah shawalat dan salam 


untukku. Sesungguhnya shalawat kalian akan sampai kepadaku 
dimanapun kalian berada. 


(Shahih) (ain dan Adh-Dhiya”) dari Al Hasan bin Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Tahdzir Al Masajid, no. 
95-96. 


£. Pe PRA “3 aa, 2 
M3 BNN Siyg elo YVAN 
3786. Shalatlah di rumah-rumah kalian dan jangan meninggalkan shalat 
sunnah didalamnya. 
(Shahih) (gaftha " dan dalam Al Afradj dari Anas dan Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1910: Ad-Dailami. 


14 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








e - 8 Pan . Aa 5 2 
HI Obat 3 Ika V3 AI PA $ Ialio .YVAV 
3787. Shalatlah di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di 
kandang unta. 
(Shahih) (ta ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 739, 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 176. 


Lg “8 € Te £ BA PH .. & 285 
LAS GB uk Ole G Valkad V3 SI jala hhe VAN 
“APE ya 
3788. Shalatlah di kandang kambing dan janganlah kalian shalat di 
kandang unta, sebab ia diciptakan dari syetan. 
(Shahih) (ha ) dari Abdullah bin Al Mughaffal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" A/ Ghalil, no. 
176, Hagigah Ash-Shiyam, no. 62-63, dan Silsilah Al Ahadits Adh- 
dha'ifah, no. 2209: ha "-mim, ha "ba". 


03. . 2 
Ka A3 an Ws ME) ph ra gr 3 Igo NVNA 
3789. Shalatlah di kandang kambing dan usaplah debunya, sebab ia 
termasuk hewan surga. 
(Shahih) (ain-dal dan ha '-ga'f dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1128: Al Bazzar. 


3. 03 z - 25 
SA Nya Ef Yp SU 3 Viko VA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 15 





3790. Shalatlah pada sendal kalian dan jangan menyerupai orang-orang 
Yahudi. 


(Shahih) (tha '-ba ) dari Syaddad bin Aus. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah, no. 
61. 


. 0... 3 . 0... 3 
Ad Sa DA Ja eko ter DA J3 Niko IYA 
| A3 
3791. Shalatlah sebanyak dua rakaat sebelum Maghrib, kerjakanlah 


shalat dua rakaat sebelum Maghrib bagi yang mampu — 
melaksanakannya—. 


(Shahih). lha-mim dan dal) dari Abdullah Al Muzni. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 233, Al Misykah, no. 1165 dan Shahih Abu Daud, no. 
1161: kha'. 


Ga aa uh aa J3 ai ol AA de NYA 
aa e PAT TALI 17 Ines Daakt Wap SU aa 

3792. Shalatlah di dalam Hijri Ismail jika kamu ingin masuk ke dalam 
Ka'bah. Sesungguhnya Hijir Ismail merupakan bagian dari Ka'bah, 
namun kaummu telah memangkasnya ketika mereka membangun 
Ka'bah, kemudian mereka mengeluarkannya dari bagian Ka'bah. 

(Shahih) (ha "-mim dan ta”) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 43. 


16 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





3 Bh ah ro SIS Al pita Jail elo NO LA-YVAY 
3793. Kerjakanlah puasa yang paling utama, Puasa Daud AS, yaitu 
berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. 

(Shahih) (nun) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1043: mim. 


tuk Ig pa je 3 ap akn , anal AB ep Net NYA 


» 4 
3794-1458. Berupasalah di bulan sabar, yaitu Ramadhan. panai 
puasa di bulan sabar dan puasa tiga hari di setiap bulan. 
(Shahih) (dal dan ha ') dari Al Bahili. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
(2/82). 


Ja KI MV SAN Pobah H SYAN Ko NVA0 
IN sd IA Ta Gali s SAI 
3795. Berbuat kebaikan akan menghindarkan seseorang dari akhir yang 


buruk, dari penyakit-penyakit dan kehancuran. Sesungguhnya orang 
yang selalu berbuat baik di dunia adalah ahli kebaikan kelak di akhirat. 


(Shahih) (kal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1908. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 17 


aa 5 Ka Haa “ya aa Sa Ce YAN 
Jah, PTP By Ah asa aa 8 5 ai Wo, DI ae 
ENI 3 KE Jah ai 3 SA Jah CA Sya 

- ia oE.03 

SAN SK Jat 2 

3796. Berbuat baik akan menjadikan seseorang terhindar dari akhir 
yang buruk, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi akan 
meredam kemarahan Allah dan silaturrahmi akan menambah usia. 
Setiap perbuatan baik adalah sedekah dan mereka yang baik di dunia 


adalah ahli kebaikan kelak di akhirat dan mereka yang berbuat 
kemungkaran di dunia adalah ahli kemunkaran di akhirat 


(Shahih) (tha '-sin) dari Ummu Salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
881. 


y 
TA Ba Spa Laba 5 SAI Hp NY VAV 
TI BS L., OP 25 (jilat 


3797-1460. Orang yang berbuat kebaikan terhindar dari akhir yang 

buruk, sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi akan 

meredam kemarahan Allah dan silaturrahmi menambah panjang usia. 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
880. 


$ Lihat kembali komentar tentang hadits “Sedekah yang dilakukan secara 
sembunyi-sembunyi...” termasuk hadits dha'if, no. 1871, dan hadits “Sesungguhnya 
orang yang berbuat baik di dunia...” no. 1838. 


18 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








2.3 mo, mo Leg AP LI or 8? 0 Salto: 
J3 pas “sb el Naa ed ta) 3 Olunp YVAA 
ede 
3798. Ada dua golongan dari ummatku yang tidak akan mendapatkan 
syafaatku: Pemimpin yang zhalim lagi kejam dan setiap orang yang 
berlebihan dalam beragama dan yang keluar darinya. 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 471 dan As-Sunnah, no. 35. 


Pa AA Dia pepaa PP CAS SI Pi olile .yvaA 


B3 3, 


es) Aur Haa LE ats tg gn) La: Onyai 
3 2 Uh dim Y, Sa jax Yadi 3 el 2s 


TON nge 


3799. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang aku belum pernah 
melihatnya: Suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang 
digunakan untuk memukul manusia. Wanita yang memakai pakaian 
namun telanjang, berjalan berlenggak-lenggak, punggung mereka seperti 
punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak 
akan mencium aromanya, padahal aromanya dapat tercium dari jarak 
sekian dan sekian. 


(Shahih) (ha -mim, mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
85, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1326, dan Mukhtashar 
Muslim, no. 1388. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 19 





da Ia Hal Hb Al Do YA 
3800. Suara Abu Thalhah dalam barisan tentara lebih baik dibanding 
suara seribu laki-laki. 
(Shahih) (Sammuwaih) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no 1916: ha '-mim, Ibnu Sa'ad, kaf, ha -lam, kha '-tha' dan 
Ibnu Asakir. 


Ine Dg Tai Dae Yap 82, GA 9 Oljal OEYo YAA 


, 


3801. Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan di akhirat: (1) Suara 
terompet dalam kegembiraan dan (2) Suara ratapan ketika terkena 
musibah. 


(Hasan) (Al Bazzar dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 428. | 


- . » 4 10 8 
ABI Ap Oka) Ji OR) AB IS Ta AT UDU Ao YAN 
Br 
3802. Puasa tiga hari di setiap bulan dan puasa Ramadhan ke 


Ramadhan berikutnya —pahalanya sama denan— adalah puasa setahun 
dan berbuka setahun. 


(Shahih) (ba '-mim dan mim) dari Abu Outadah. 


20 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








0, 30 


AM Fo Aa IS FAN AB Pro YAY 
3803. Puasa bulan kesabaran dan puasa tiga hari di setiap bulan adalah 
—berpahala sama dengan— puasa setahun. 
(Shahih) (ba -mim dan ha "-gafj dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
946. 


0... 30 


08 .... Fa oa .. 23 . MP, (XI , . 

PAN 3 GA A3 JS Ga AON all A3 re YA 
3804. Puasa bulan kesabaran dan puasa tiga hari setiap bulan dapat 
menghilangkan kedengkian dan kemarahan hati. 

(Shahih) (Al Bazzar) dari Ali dan dari Ibnu Abbas (Al Baghawi 
dan Al Bawardi dan tha "-ba ') dari An-Namir bin Tulab. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no 1022: ha '-ba '. 


AGE EN LAS EN YES BP pi ho YA 0 
3805. Puasa hari Arafah menghapus —dosa— satu tahun yang lalu dan 
satu tahun yang akan datang. 


(Shahih) (tha "-sin) dari Abu Sa'id. Hadits ini dapat juga dilihat 
dalam mim-Abu @utadah. 


ag Le Ii 3.0. Oa 3 Aap . Lagi Ia Le 0. Je. 
el ale (223 Alaiinnn 9 Lao yaaa AI . (2 Saad YAN 
». 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 21 





3806. Puasa hari Arafah menghapus —dosa— selama dua tahun yang 
lalu dan yang akan datang, dan puasa hari Asyura " dapat menghapus — 
dosa— tahun yang lalu. 


(Shahih) (ha "-mim, mim dan ta ) dari Abu @utadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no 286, Al Irwa' Al Ghalil, no. 955, dan Shahih At-Targhib 
(2/76). 


BALA ta Sobat DA pai pa Kalo TAN 
3807. Puasa kalian adalah dimana kalian berpuasa dan hari 
peyemblihan adalah hari dimana kalian melakukan penyemblihan. 
(Shahih) (ha '-gafj dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no, 
905. 


Ian o 29 030 


Spa KA aro YA AN 


3808. Berpuasalah di awaP dan di akhir bulan. 
(Hasan) (dal) dari Mu'awiyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
115. 


€ Maksudnya adalah di awal bulan. Kalimat wa sararah maknanya adalah 
di akhir bulan. Ada juga yang berpendapat maksud kalimat wa sararah adalah di 
tengah bulan. Maksudnya adalah Ayyam Al Bidh (tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap | 
bulan Hijriyah). | 


22 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


"www www 5 











Ban Ai RS IG Dp Wah SI TAYo YAA 
Ta Wa 3 ie USG 


03 y 
3809. Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) bulan, dan 
berbukalah ketika melihatnya. Jika antara kalian dan hilal terhalang oleh 
awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Janganlah kalian 
berpuasa menjelang bulan Ramadhan, dan jangan pula kalian 
menyambung Ramadhan dengan satu hari dari bulan Sya'ban. 


(Shahih) (ha '-mim, nun dan ha '-gaff dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 197: Abu Ubaid. 


G3 SG Se 0 op S3 ya, 3) Iyape YM 


- 


3810. Berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berbukalah ketika 
melihatnya. Jika ada awan menghalangi penghilatan kalian, maka 
sempumakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari. 


(Shahih) (gaf dan nun) dari Abu Hurairah, (nun) dari Ibnu 
Abbas, (tha '-ba ') dari Al Bara '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1099. 


ore SAN et ba 3 ato 9 .. 
LA Se A3 Op IG SI Wa II Ae YANA 
Manasi) Ig pad OLI DRAMA A43 Ob 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 23 


3811. Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah 
karena melihatnya dan berkurbanlah. Jika ada awan menghalangi 
penghilatan kalian, lalu sempumakanlah —bilangan bulan— menjadi tiga 
puluh —hari—. Jika ada dua orang muslim yang bersaksi melihatnya, 
maka berpuasalah dan berbukalah. 


(Shahih) (ha '-mim dan nun) dari beberapa orang sahabat. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
902. | 


td PP! “da Bayan YANY 
3812. Berpuasalah kalian dari awal Ramadhan hingga pertengahan 
bulan syawal. 


(Hasan) (tha "ba ”) dari Walid Abu Al Malih. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1918. 


Ko Lai Ka re .YANY 
3813. Berpuasalah untuk saudarimu.! 


(Shahih) (Ath-Thayalisi) dari Ionu Abbas. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1946: ha "-mim. 


7 Menurutku, maksudnya adalah puasa nadzar sebagaimana ditunjukkan 
oleh sebab dikeluarkannya hadits, dan hadits ini disebutkan dalam kitab Shahihain 
dan yang lainnya dengan redaksi, “Al Umm” ( ibumu ) pengganti dari kalimat 
“Ukhtik”” (saudaraimu). Hal yang demikian tidak menjadi masalah dalam 
menggunakan hadits seperti ini sebagai dalil untuk membolehkan melaksanakan 
puasa'nadzar yang belum dikerjakan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik 
yang meninggal tersebut adalah ibu atau saudari dari orang yang hidup. Sebab dalam 
hadits yang lain, Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa yang meninggal dunia dan 
ia memeiliki hutang puasa, hendaknya wali si mayit mengerjakan puasa untuknya.” 
Hadits ini juga memiliki kemungkinan dipahami sebagai puasa nadzar sebagaimana 
diunggulkan oleh Ibnul Gayyim dan ulama lainnya. 


24 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


PET“ 


YP IA Cdi Hop Jd eh HS IM 


3814. Shalat salah seorang dari kalian di rumahnya lebih utama 
dibanding shalatnya di masjidku ini kecuali shalat wajib. 


(Shahih) (dal) dari Zaid bin Tsabit, (Ibnu Asakir) dari Ionu Umar, 
hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, no. 318, 
Shahih Abu Daud, no. 959: Ibnu Nashar. Shahih At-Targhib, no. 441, 
dari seorang laki-laki - Al Baihagi, Ath-Thahawi, Tamam, ain-da/ dan 
Ibnu Asakir. 





3815. Shalat awwaabin dilakukan pada saat kaki-kaki anak unta 
bergerak-gerak karena kepanasan (matahari sedang mengarah ke 
tengah (menuju terik). 

(Shahih) (ba -mim dan mim) dari Zaid bin Argam, (Abdun bin 
Hamid dan Sammuwaih) dari Abdullah bin Abu Aufa. Hadits ini dapat 
juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 368, Ar-Raudh An- 
Nadhir, no. 312, 


Al Irwa" Al Ghalil, no. 466, dan Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1164: Abu Awaanah. 


“dadi 2725 Stee Ina II 20 YAN 0 
| 
| 


| Ai 1 ya KAA JP lead IMO YAN 
3816. Shalat yang dikerjakan sambil duduk fadhilahnya setengah dari 
shalat yang dikerjakan dengan cara berdiri. 

(Shahih) (ha -mim) dari Aisyah. 





Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 25 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah, no. 
59: Ibnu Majah. 


apa AA SAE De iya Past BU LS MN 


Joe 


3817-1461. Shalat berjamaah lebih utama dua puluh lima bagian 
daripada shalat yang dilakukan salah seorang dari kalian secara 
sendirian. 


(Shahih) (nun dan ha") dari Abu Hurairah. Hadits ini dapat 
juga dilihat dalam kitab kha " 1/169 dan Mukhtashar Muslim, no. 322. 


Sa DO La pay) ape Ja HI Fi NY MA 
3918. Shalat berjamaah —pahalanya— sama dengan dua puluh lima kali 
daripada shalat yang dilakukan seorang diri. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


20 20 


R3 pie) nba JAN K2 Jini SA M5 YANA 
3819. Shalat berjamaah —pahalanya— unggul dua puluh lima derajat 
dari shalat yang dilakukan sendirian. 

(Shahih) (ba "-mim, kha " dan ha ') dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
399-400. 


P0. 


TS Spa Ia TN X0 Jaa G KAA 3 YAN 


26 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








3820. Shalat berjamaah —pahalanya— unggul dua puluh tujuh derajat 
dari shalat yang dilakukan sendirian. 


(Shahih) (Malik, ha -mim, gaf, ta', nun dan ha”) dari Ibnu 


Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 499. 


YA JP EX Jai AI NY oi GE JA K0 YAN 


3821. Shalat sunnah yang dilakukan oleh seseorang secara sembunyi- 
sembunyi dimana tidak ada seorang pun yang melihatnya lebih utama 
dibandingkan dengan shalat di hadapan orang lain sebanyak dua pulh 
lima. 


(Shahih) (ain) dari Shuhaib. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (1/159): Ad- 
Dailami. 


SE IE Ko FE Iaf El Gd JA Lo AN MY-YANY 
A5 Span UAS. 
3822-1462. Shalat yang dilakukan oleh seseorang secara berjamaah 


lebih utama dibanding shalat yang dilakukannya secara 
sendirian...sebanyak dua puluh lima derajat. 


(Shahih) (ha ') dari Ubai. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
563. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 27 





Pa ae Ie Kana 
bp 3G Ef (1 Ha Of WS) A33 Sajan Wa Sy 
Ba Kang BB UAN VI da SEN YG eh AG 
BB hm JAN P5 Tab H3 Il S3 II 
KI, Tab CX IA LAS CHE GOS Ima Ja 
AN OI So ii tab 3G SA Ia Te, 

Ad abi SG ad ip SU la ah iB AN AN 


3823. Shalat seseorang yang dilakukan secara berjamaah —pahalanya— 
melebihi dua puluh lima derajat dari shalat yang dilakukan di rumahnya 
dan shalat yang dilakukan di pasarnya. Hal yang demikian karena jika 
seseorang di antara kalian berwudhu dan membaguskan wudhunya, 
kemudian ia tidak mendatangi masjid kecuali untuk shalat, dan tidak 
menghendaki sesuatu kecuali shalat maka Allah akan menaikkan 
derajatnya dalam setiap langkah yang ia lakukan. Dan setiap langkah 
tersebut akan Allah jadikan sebagai penghancur dosa-dosa yang pernah 
ja lakukan, hingga ia tiba di masjid. Jika ia masuk masjid, maka selama 
menunggu pelaksanaan shalat, ia dianggap sedang melaksanakan shalat. 
Para malaikat akan terus memintakan ampun untuknya selama ia berada 
di tempat shalatnya dan mereka (para malaikat) berkata, “Ya Allah, 
ampunilah dosanya, ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya, ya Allah, 
terimalah tobatnya," selama orang tersebut tidak menyakiti orang lain 
atau berhadats 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan ha ') dari Abu Hurairah. 


Mukhtashar Muslim, no. 323: ba" dan Shahih Abu Daud, no. 
568. 


28 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















:d 4 | Br ru 
Gabe Va ok DLP de Anji Keluar! DC YAN £ 
2. AA 


Ad gone 


PAN, 


Pn IP P4 ad BET . 0 £ ing Bean as 2. 

"TIRI "gag #iL 0 VP 4 La hb (425 
Pi - ad - 

25 .. 0. rd . . PI 


3824. Shalat seseorang yang dilakukannya secara berjamaah — 
pahalanya— melebihi shalat yang dilakukanya sendirian sebanyak dua 
puluh lima derajat. Jika ia melakukan shalat di padang yang tandus, ia 
menyempumakan wudhunya, menyempumakan ruku dan sujudnya, 
maka shalatnya tersebut mencapai lima puluh derajat. 

(Shahih) (Abdun bin Hamid, ain, ha "-ba' dan kafj dari Abu 
Sa'id. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
569, dan At-Targhib (2/152). 


. - - - 3 o- yg” 5 3. P- 
IE ie HOKS) MIE TX uya Jadi 33 JA ICS .YAYO 

NAS TM Tya KAN EU 2) IE AM ya KAI 
3825. Shalat seseorang dengan cara berdiri lebih utama dibanding 
shalat dengan cara duduk, shalat yang dilakukannya dengan cara duduk 
nilainya setengah daripada shalat dengan cara berdiri, dan shalat yang 
dilakukannya dengan cara berbaring nilainya setengah dari shalat 
dengan cara duduk. 

(Shahih) (ba -mim dan dal dari Imran bin Hushain. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah, no. 
85-59: kha". | : 


5 5 red F. be , sg 4 2g - 
Kn IS ES lp WAN Lilas A0 JA 20 .YAYI 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 29 


3826. Shalat seseorang dengan cara duduk nilainya setengah daripada 
shalat dengan cara berdiri, namun aku tidak seperti salah seorang di 
antara kalian. 


(Shahih) (mim, dal dan nun) dari Ibnu Arr. 


AI 20 Sela 20 .YANY 
3827. Shalat Dhuha adalah shalat awwaabin (orang-orang yang kembali 
kepada Allah . 
(Shahih) (fa "-ra ") dari Abu Huraira. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
676, kitab Zaad: At-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam shahih-nya, 
no. 1224, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1994. 


Shahih Abu Daud, no. 1286: ha "-mim. 


P3 P3 . Ie 
rika Mati SE M6 .YAYA 


2... 


3828. Shalat dengan cara duduk nilainya setengah daripada shalat 
dengan cara berdiri. 


(Shahih) lha -mim, nun dan ha”) dari Anas, (ha V dari Ibnu 
Umar, (tha '-ba ') dari Ibnu Umar dan Abdullah bin As-Sa'ib dan dari Al 
Mathlabi bin Abu Wada'ah. | 


LS) lte pera SAE ab IP 3 Ea JAN CO YAN 

be BU ia 
3829. Shalat —sunnah— malam adalah dua rakaat-dua rakaat. Jika 
salah seorang di antara kalian khawatir bertemu waktu Subuh, 


30 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















lakukanlah shalat satu rakaat sebagai shalat witir dari shalat yang telah 
dilakukan. 


(Shahih) (Malik, ha '-mim, gaf dan 4) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 519, Shahih Abu Daud, no. 1197, dan Mukhtashar Muslim, no. 
383. 


IN AT Ta RS IS 3 JM KO NN 
3830. Shalat —sunah— malam dua rakaat-dua rakaat dan shalat witir 
satu rakaat di akhir malam. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Shahih Muslim —Shalat Al- 
Lail- Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. 


. e “ 3 
MA Eh MN, JA 3D. YAYA 
3831. Shalat —sunnah— malam dan siang adalah dua rakaat-dua rakaat. 


(Shahih) (ba -mim dan ain) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 522, A/ Haudh Al Maurud, no. 1172, Ibnu Khuzaimah: ha '-ba '. 


MA Sa NN JAN 250 YA 


3832. Shalat —sunnah— malam dan siang adalah dua-rakaat-dua rakaat. 
(Shahih) (ba-mim dan ain) dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 31 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 522, Al Haudh Al Maurud, no. 123 dan Shahih sunan, no. 1172: 
Ibnu Khuzaimah, ha '-ba '. 


WI ML SK La Jl aa SA LO NY 


PA AA 0 3 ne .0.. 5 

ae Atas Ma ra 

3833. Shalat seorang wanita di rumahnya lebih utama dibandingkan 
dengan shalatnya di serambi rumahnya dan shalatnya di ruang kecil 


(ruangan paling tersembunyi di dalam rumahnya) lebih utama 
dibandingkan dengan shalat yang dilakukannya di dalam rumahnya. 


(Shahih) (dal) dari Ionu Mas'ud. (kaf) dari Ummu Salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1063, 
Shahih Abu Daud, no. 579 dan Shahih At-Targhib, no. 343: Ibnu 
Khuzaimah. 


GB 3, w AN rare 
3834. Shalat maghrib adalah shalat witir pada siang hari. 


(Shahih) (Syin) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 523: ha "-mim dan tha '-sha "8 


Jah IMO laa IX AYO 


3835. Shalat wustha adalah shalat Ashar. 


3 Redaksi lengkap hadits ini menururt keduanya adalah, "Hendaknya kalian 
mengganjilkan shalat malam." : 


32 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


Te ““““““w“w“——— 














(Shahih) (ba "-mim, ta”) dari Samurah, (syin, ta", ha "-ba') dari 
Ibnu Masu'd, (syin) dari Al Hasan dengan derajat mursal, (ha '-ga'f dari 
Abu Hurairah, (Al Bazzar) dari Ibnu Abbas, (Ath-Thayalisi) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 634: 
gaf-Ali, mim-Ibnu Mas'ud. 


03 -— 


ca le 0 9. 233 E Ea 
API Ao Ga AA Me SY Konlio Uahaa 3 ola in SAY 
BUTA pose da 


WI OK oa Ae SI Al Maa Dl 


DE UN BELA 2... 


SH UU Io Ip AI le Sd PAN lh 


S3 


3836. Shalat dua orang laki-laki yang salah seorangnya menjadi imam 
lebih utama di sisi Allah dibanding shalat empat orang laki-laki yang 
dilakukan secara sendiri-sendiri. Shalatnya empat orang secara 
berjamaah di mana salah seorang di antara mereka menjadi imam lebih 
utama di sisi Allah dibanding dengan shalatnya delapan orang yang 
dilakukan sendiri-sendiri. Dan shalatnya delapan orang yang dilakukan 
dengan cara berjamaah dimana salah seorang di antaranya bertindak 
sebagai imam lebih utama dibanding dengan shalatnya dua belas orang 
yang dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. 


(Hasan) (tha '-ba ' dan ha '-gafj dari Gabat bin Asyim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1912: ta "-kha ', Ibnu Mas'ud, Al Bazzar dan Ad-Dailami. 


. Ao. 9 


Kado 3 AS GG AV JL Do YATV 


3837. Shalat yang dilakukan setelah shalat dan di antara keduanya tidak 
ada perbuatan yang sia-sia akan tercatat di surga illiyyin. 


(Hasan) (dal) dari Abu Umamah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 33 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 908, Shahih Abu Daud, no. 567, 1166, ha '-mim, ain-dal, Ibnu 
Asakir. 


VI Ipa ad 20 All Ia ist Tia Cod H IK6 .YAYA 
Bito HR AA ya Jail AAN Amal 3 P0) SAI Ima 
Aan Cai 


3838. Shalat yang dilakukan di masjidku ini lebih utama dibanding 
seribu shalat yang dilakukan di selain masjidku kecuali di masjidil haram. 
Dan shalat yang dilakukan di masjidil haram lebih utama dibanding 
dengan seratus ribu shalat yang dilakukan di selain masjidil haram. 
(Shahih) (ba "-mim dan ha”) dari Jabir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
1129, dan At-Targhib (2/136). 


Aa Byun Cd 2X0 Hi Uya Jitail NAD (Aminah (d2 .YAYA 
MA dmlah son 

3839. Shalat yang dilakukan di masjidku ini lebih utama dibanding 
dengan seribu shalat yang dilakukan di masjid lainnya kecuali masjidil 
haram. 

(Shahih) (ba -mim, ta', nun, ha”) dari Abu Hurairah, (ha '- 
mim, mim, nun, ha”) dari Ibnu Umar, (mim) dari Maimunah, (ha -mim) 
dari Jabir bin Muth'im dan dari Sa'ad dan dari Al Argam. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
971: ha '-ba', no. 1227 dan 1035. 


34 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 


Tn 








| 





Ca Olga Uas 5 2D Il ip » Jai lia Gama 2 .YAL, 
Tan mna aj 3 25 DB AI Im YY or 


2... 


2... 


3840. Shalat di masjidku ini lebih utama dibanding dengan seribu shalat 
yang dilakukan di majsid-masjid lainnya kecuali masjidil haram. 
Sesungguhnya aku adalah Nabi terakhir dan sesungguhnya masjidku ini 
adalah masjid yang terakhir. 


(Shahih) (ha '-mim, nun) dari Abu Hurairah. 


Y Olyan Cas 5 2 At ajaa Lia Gama Ge YALA 
S0 Heri ara Ima M0) KI Amal 


Blu ika Sore 


2... . 


3841. Shalat yang dikerjakan di masjidku ini lebih utama dibanding 
dengan seribu shalat yang dilakukan di masjid-masjid yang lain kecuali 
masjidil haram. Dan shalat yang dilakukan di masjidil haram lebih utama 
dibanding dengan seratus shalat di masjidku ini. 


(Shahih) (ha '-mim dan ha '-ba ') dari Ibnu Az-Zubair. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' A/ Ghalil, no. 1971, 
dan At-Targhib (2/136). 


A0 Vai B3 bapa oa La Jail GUY 5 YALY 


3842. Shalat yang dilakukan bersama imam lebih utama dibanding 
dengan dua puluh lima shalat yang dilakukan secara sendirian. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 35 


PA Oma Alat Sx pertal CAI kat Y OK YA 


3 05 - 3ez Ge 
' 3843. Ada dua shalat yang tidak boleh shalat setelahnya, yaitu shalat 
Subuh hingga terbit matahari dan shalat Ashar hingga terbenamnya 
matahari. 

(Shahih) (ha -mim dan ha '-ba ) dari Sa'ad. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1157: ha '-mim, gaf-Abu Sa'id dan Umar. 


Ir... NN Daan . aa: st sa en. 
Eh yee ML OI MUAL ea ra AR La Lag 
SSK SIP Ike aa Jas SE pam P0) 
. 3 - 5 9 3 
KAA Jemim d N0 Lja Ja ES 
3844. Shalat kalian (wahai kaum wanita) di dalam rumah kalian lebih 
utama dibanding shalat kalian di serambi-serambi rumah kalian, shalat 
kalian di bagian serambi rumah kalian lebih utama dibanding dengan 
Shalat kalian di kampung kalian, dan shalat kalian di kampung kalian 
lebih utama dibanding dengan shalat kalian di masjid yang didirikan 
shalat berjamaah. 
(Hasan) (ha "-mim, tha '-ba " dan ha "-gaff dari Ummu Humaid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Al Mar 'ah Al 
Muslimah, no. 29, dan At-Targhib, no. 338: Ibnu Khuzaimah. 


JI WAT LA) teridly JBL LI oh jl 20 Ato 
| Arap 


36 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 














3845. Kebaikan awal ummat ini adalah dengan sikap zuhud dan yakin, 
sedangkan generasi akhir dari umat ini rusak karena sikap kikir dan 
panjang angan-angan. 


(Hasan) (ha "-mim, dalam Az-Zuhdu, tha '-sin dan ha “ba ) dari 
Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5281. h 


DUA Ga RE Hb Gm ai oo YAA 
3846. Jeritan anak yang terlahir ketika keluar dari rahim ibunya adalah 
tusukan yang berasal syetan. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1100. 


2 20 0 Hg 2. 


NE Gene Tanah Gam AS Lya Sa Al Jian SA He .YALV 
3847. Puasa seseorang di jalan Allah akan menjauhkannya dari api 
neraka sejauh perjalanan tujuh puluh tahun. 

(Shahih) (tha "ba ) dari Abu Ad-Darda'. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
(2/62): Ath-Thayalisi, ha -mim, gaf, ta', nun, Ad-Darimi, Ibnu Majah- 
Abu Sa'id. 


Sa PI ANA, Ep (ae ALA 


3848. Puasa tiga hari setiap bulan adalah —sama dengan pahala— 
puasa setahun dan berbukanya. 


(Shahih) (ha -mim, ha "-ba ) dari Gurrah bin Iyas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 37 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1021. 


"ji - - 0 Ie 0 - NG o -d 5 - 
Huta CUT Gang ABI Po Hb JS ya All HSE Ao yA 
Teten ten De Aa io Saga Ke Keane Na ea 
NN pb ON SAS SU kennrap 
3849. Puasa tiga hari setiap bulan adalah sama dengan pahala puasa 
setahun, yaitu ayyaamul bidh, tanggal tiga belas, empat belas dan lima 
belas di setiap bulan. 


(Hasan) (nun, ain dan ha '-ba ) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1030. 


API Gp WN UNI Flo LAS Io .YAo: 
3850. Puasa yang baik adalah puasa tiga hari setiap bulan. 


(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha '-ba') dari Utsman bin Abu Al 
Ash. : 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Ibnu Khuzaimah (218/1). 


sdah cu ta ag At AN Olah, 3 else AL ON 
SI ea Wis Kep ra 23 

3851. Puasa bulan Ramadhan adalah —sama dengan pahala— puasa 

sepuluh bulan dan puasa enam hari setelahnya adalah —sama dengan 


pahala— puasa dua bulan: Jika kedua puasa tersebut dilakukan, maka 
hal itu sama dengan puasa satu tahun. 


(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha '-ba ) dari Tsauban. 


38 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
997, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi dan Ibnu 
Asakir. 


DEV) SY AN pi Fo YAN 
3852. Puasa hari sabtu tidak ada manfaat dan mudharat bagimu. 
(Shahih) (ha '-mim) dari seorang wanita. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
960. 


stel ag AAN Ia y Ty -» MP NT Can, Ma IG 
A3 SEN GA Se SR SI Ao Ao 
"5 , Ta 2 Tn NS Na KA aan Re - 
AAA dea II en pi Ae ag Di Er, 
AS DI 
3853. Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat 
menghapus —dosa— setahun sebelumnya dan —dosa— setahun 
setelahnya, sedangkan puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah 
agar dapat menghapus —dosa— setahun sebelumnya. 


(Shahih) (ta dan ha '-ba ) dari Abu Gatadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha ifah (1/411), Irwa ' Al Ghalil, no. 952, dan Shahih At-Targhib, no. 
1000. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 39 


PASAL TENTANG HADITS YANG DIMULAI DENGAN 
HURUF SHAD YANG DIAWALI DENGAN ALIF-LAM 


Jail A3 ON) Gala SAB Ol Cam Taat P Pal IAI YA Ot 
3854. Orang yang berpuasa sunah adalah pengendali dirinya: jika mau, 
ia dapat meneruskan puasanya dan jika mau, ia boleh berbuka. 
(Shahih) (ba "-mim, ta dan kat dari Ummu Hani". 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 2079: 
dal, Ad-Daruguthni, ha '-gaf. 


AJI ANA Ke Ca alta YA 00 
3855. Orang yang sabar adalah orang yang sabar ketika mengalami 
benturan yang pertama. 
(Shahih) (ta '-kha ') dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
23: gaf, ha "-gaf? 


MINI TA Ke Mall AON 
3856. Sabar adalah ketika menerima benturan yang pertama. 
(Shahih) (Al Bazzar dan ain) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
23: gaf, ha '-gaf, — Anas. 


? Hadits yang lalu juga menjelaskan hal yang sama dengan lafazh yang lain 
(no. 1661) dan sebentar lagi akan dapat dilihat. 


40 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Tito JI) Ke Ia .YAOV 


3857. Sabar adalah ketika pertama kali menerima benturan. 
(Shahih) (Al Bazzar) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
22: gaf, ha '-gaf — Anas. 


ag - 


Hate OA il 3 JR Tkp Mina Je Batal .YASA 
Alah 

3858. Sedekah kepada orang miskin hanya berpahala sedekah 

sedangkan sedekah yang diberikan kepada orang miskin yang masih ada 

hubungan kekerabatan memiliki dua keutamaan, yaitu sedekah dan 

silaturrahmi. 

(Shahih) (ha "-mim, ta", ha", kafi dari Salman bin Amr. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1939, 
dan Shahih At-Targhib, no. 883. 


4300 Beo 33 5. 2, 8 3 8.8 


TA ERA Sg TA AIA ea gen a£ mall .YAOA 


3... .. Pa Pa 8 3 ena 


3859. Tukang berkelahi yang tulen adalah orang yang marahnya sangat 
memuncak, wajahnya memerah, rambutnya berdiri kemudian dia 
membanting kemarahannya. 


(Hasan) (ha "-mim) dari seorang laki-laki. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (3/278). 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 41 


- Lo, Da ne UAN LOR La ig 
Jeam pas sad Jong S Ol, lead! 813 —ll Juna YAN: 
3860. Debu yang baik adalah alat berwudhu seorang muslim, meski ia 
tidak menemukan air selama sepuluh tahun. 
(Shahih) (nun dan ha '-ba ) dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
357, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 153. 


Aa: Le 9 Pa ana o 0... - » a 
ISP Ini PAS SUS Deh ed ONG melemal 2 003 Call Ia YAN 


- 2 ME Ie 0 34, Eu ara 0... 
PP B3 Op 4 yaa dana Al Gala eU Ar 


3861. Debu yang baik adalah alat bersuci seorang muslim, meski ia 
tidak menemukan air selama sepuluh tahun. Jika ia menemukan air, 
maka bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya ia membasuh kulitnya. 
Karena sesungguhnya hal itu lebih baik. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
357 — Abu Dzar. 


“9. . Ind S , ad - 0.1 DG - s3 8 

EN JA Bao NY Inda Gif te abal! YAN 
VE 

3862. Perdamaian boleh dilakukan antara dua orang muslim kecuali 


perdamaian yang menghalalkan apa yang diharamkan atau 
mengharamkan apa yang dihalalkan. 


(Shahih) (ba -mim, dal dan kaff dari Abu Hurairah, (ta" dan 
ha ') dari Umar bin Auf. 


42 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
1303 dan 1420. 


A3 Jaka OP pal YANY 
3863. Sangkakala adalah tanduk yang ditiup padanya. 
(Shahih) (ha -mim, dal, ta" dan kafj dari Tonu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
shahihah, no. 1080. 


153 9 LAGI adas BB LAI Gipall AN 
3864. Gambar adalah kepala dan jika kepalanya dipotong maka gambar 
tersebut bukan lagi gambar. 


(Shahih) (Al Ismaili dalam Mu jamnya) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1921. 


(be ya YAN 


3865. Puasa adalah perisai. 
(Shahih) (nun) dari Mu'adz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
972: gaf — Abu Hurairah. 


3 neo Naa 3G 
AN SAS oya im padi YAN 


3866. Puasa adalah perisai dari adzab Allah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 43 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Utsman bin Abul Ash. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
971: ha '-mim, nun, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan ha '-ba '. 


JB Ga aa) aa 2 kal! .YANY 
3867. Puasa adalah perisai dan dengan perisai tersebut seorang hamba 
melindungi dirinya dari api neraka. 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Utsman bin Abul Ash. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At- Targhib, no. 
970: ha '-mim, nun, Tonu Khuzaimah, Ibnu Majah dan ha '-ba '. 


3 o 3 . 30 
BB RAI SERI Gd Fa ANA 
3868. Puasa di musim panas adalah harta rampasan yang dingin. 
(Hasan) (ha -mim, tha '-ba', ha '-gaf dari Amir bin Mas'ud, 
(tha '-sin, ain-dal, ha '-ba ') dari Anas, (ain-dal, ha "-ba ) dari Jabir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 


no. 69, Silisilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1922: Ibnu Abu Syaibah, 
Ibnu Abu Ad-Dunya, Adh-Dhiya ' -Amir. 


... Loe Ng s0 IP to UN co. 308 
IG Onad Gi Jail) Oyayai Hp Heal ATA 


83 


“0 Pai 


3869. Puasa adalah hari dimana kalian semua berpuasa, Berbuka 
(lebaran) adalah hari dimana kalian semua berbuka, dan Adha adalah 
hari dimana kalian semua meyembelih kurban. 


(Shahih) (ta”) dari Abu Hurairah. 


44 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ /Irwa' Al Ghalil, no. 
905, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 224. 


DE Kg Ol F Val sya pa #XAI YAV» 
3870. Shalat adalah sebaik-baik perkara yang ditetapkan. Barangsiapa 
yang mampu memperbanyaknya, maka perbanyaklah. 

(Hasan) (tha '-sin) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
386. 


SANA IS CAN Gnjie Una Jai BLS $ Ia AVI 

IN Ga KG UR Pa GS) il LN 
3871. Shalat yang dikerjakan secara berjamaah —pahalanya— sama 
dengan dua puluh lima shalat. Jika seseorang melakukan shalat di 


padang tandus dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka — 
pahalanya— sama dengan lima puluh kali shalat. 


(Shahih) (dal, kaf dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih As-Sunan, no. 
569, dan Shahih At-Targhib, no. 410: ha '-mim. 


2... 3 Ie 
BASS A3 Jonan 3 SNI .YAVY 


4 


3872. Shalat yang dikerjakan di masjid @Guba sama dengan 
melaksanakan umrah. 


(Shahih) ba -mim, ta', ha" dan kaf) dari Usaid bin Hudhair. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 45 


SEE Sh EA AU LK G3 MEA KAV 
3873. Jagalah shalat dan bersikap baiklah kepada para budakmu, 
jagalah shalat dan bersikap baiklah kepada para budakmu. 


(Shahih) (ba -mim, nun, ha” dan ha '-ba') dari Anas, (ha '- 
mim, ha”) dari Ummu Salamah, (tha '-ba ') dari Ibnu Umar. 


Ha LAS en NG SAI GUS nadi ialaah “FVAL 

i " j 10.3 350 - 

METE 23) ana JI 

3874. Shalat lima waktu menjadi penghapus dosa yang dilakukan di 

antara kelimanya selama seseorang tidak melakukan dosa besar. 

Demikian pula antara shalat Jumat dengan shalat Jumat berikutnya, 
ditambah tiga hari. 

(Shahih) lha "-lam) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1920, mim-Abu Hurairah dalam dua haditsnya.10 


. . 3 a38 NN 3 MEP NAN TAN MEN 59 
Olan) dl Oang Cakaan! JI TAN, ee MA .YAVO 
j 5 - - “ P. . 
PSI SA Il 4 UNAS 
3875. Shalat lima waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, 


dan antara Ramadhan dengan Ramadhan berikutnya adalah penghapus 
dosa-dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan ta”) dari Abu Hurairah. 


10 Menurutku, salah satunya akan dimuat dalam hadits berikutnya. 
Sementara satu haditsnya lagi berbunyi, “Barangsiapa yang berwudhu di hari 
Jum'at...” 


46 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















har 7 Ta) 


2225 laa AVI 


3876. Puasa adalah perisai. 
(Shahih) (ha -mim dan nun) dari Abu Hrairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
970 (dan yang sama dengannya dari Mu'adz), gaf | 


Lag CL Up at og 39 AE (CA AN E-YAVY 
M0 De Ayah Koe Ye YA Ig SY, 
in di Be LA Ga 3 Dj tg ci eh GIA) 
Up BEI aga Ia Haa) Unp9 UUS D5 Lem Tw 

GE jan ad, ca sja 


3877-1464. Puasa adalah perisai. Jika salah seorang di antara kalian 
sedang berpuasa sati hari, maka janganlah melakukan perbuatan tercela 
dan perbuatan jahil, Jika ada seseorang yang mengajaknya bertengkar, 
maka katakanlah, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." (dua 
kali), Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya 
bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibanding 
aroma wanginya minyak misik. la tidak makan dan tidak minum serta 
tidak menuruti hawa nafsunya karena-Ku. Puasa adalah untuk-Ku, dan 
Aku-lah yang akan membalasnya. Satu kebaikan akan dibalas sepuluh 
kebaikan. 
(Shahih) (ha '-mim dan kha”) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 47 


Sana (ana Sea LA LA dana MN NE EKA 
On MA EN DG AK 

Oi SAN Cai al AI Ang Yy KE X6 Ale Jar YA 

? 1 -. 28 T 2 Ma - B0 3 

Hana gan) La AN ie AI BEAN po DES can SALA 


3878. Puasa adalah perisai dari api neraka, barangsiapa pada suatu hari 
berpuasa, maka janganlah melakukan perbuatan bodoh. Jika ada 
seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya, maka 
janganlah ia mencaci dan melaknatnya, tapi katakanlah, "Aku sedang 
puasa." Demi zat yang jiwaku berada dalam tangan-Nya, bau mulutnya 
orang berpuasa di sisi Allah lebih harum dibanding aroma wangi minyak 

(Shahih) (nun) dari Aisyah. 

Hadits dapat dilihat juga dalam kitab Shahih At-Targhib (2/60). 


Hi 2 3 . LG 3 
“SEE Aya SA RS JI ya Er Ali .YAVA 
3879. Puasa adalah perisai dari api neraka sebagaimana tameng salah 
seorang di antara kalian saat perang. 
(Shahih) (ha "-mim, nun dan ha”) dari Utsman bin Abu Al Ash. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
971: ha '-ba ', Ibnu Khuzaimah. 


n 


Ea yna jan 2 Aoa YAA: 


3880. Puasa adalah perisai dan benteng kokoh yang menjaga dari api 
neraka. 


(Hasan) (ha "-mim dan ha '-ba ) dari Abu Hurairah. 


48 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
972. 


#5 AL 052 0 wo -3 3g. 
alel Je JS buya Ill O yna ya aan B9 Char “all YAMIN 
0£ £ 2 £ y, 2 25 . € 
SA dea ii J3 gl VI 
3881. Puasa adalah perisai, ia adalah salah satu benteng orang yang 
beriman. Setiap pekerjaan diperuntukkan pelakunya kecuali puasa. 


Allah berfirman, Puasa adalah untuk-Ku dan Aku-lah yang akan 
membalasnya. 


(Hasan) (tha "-ba ) dari Abu Umamah!1 
(Lihat hadits sebelumnyal. 


33 . o - 2 40 
het ia Jis AI F3 JB Okay OT, (Call .YAAN 
20 Gr, 30 ae 20 2 Le it Ia “6 DER ai See 3 30 
ra) Pn) sori daa (A3 Tan nad ML AP rtal dinin 
s - 2. s 

OaR gaada JL 
3882. Di Hari Kiamat, puasa dan Al @ur'an adalah pemberi syafaat 
bagi seorang hamba. Puasa berkata, “Ya Alah, aku telah mencegahnya 
makan dan mencegahnya menyalurkan syahwatnya di siang hari, maka 
Jadikanlah aku pemberi syafaat untuknya." Al @Guran berkata lagi, “Ya 
Allah, aku telah membuatnya tidak tidur di malam hari, maka jadikanlah 
aku pemberi syafaat baginya." Kemudian keduanya memberikan syafaat. 

(Shahih) (ha '-mim, tha "-ba ', kaf, ha "-ba') 


1 Bagian awal dari hadits ini diperkuat oleh hadits sebelumnya dan 
selebihnya adalah dalam Shahihain dari Abu Hurairah. Hadits ini akan dijelaskan 
dengan redaksi, “Allah SWT berfirman, 'Setiap amal perbuatan...".” 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 49 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1963, 
dan Shahih At-Targhib, no. 973. 


50 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








HURUF DHAD 
Oei Sy 


au SP laki BL .YAAY 
3883. Barang hilang seorang muslim adalah bara api neraka. 

(Shahih) (ha '-mim, ta', nun, ha" dan ha "-ba ), Al Jarud bin Al 
Mu'alla, (ha “-mim, ha' dan ha '-ba ), Abdullah bin As-Syakhir, (tha "- 
ba), Ishmah bin Malik. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 


no. 264, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 621, dan Al Misykah, 
no. 2038. 


SAS Wol ia PABIU LAS MN 
3884. Berkurbanlah dengan kambing domba yang masih muda, dan hal 
yang demikian mencukupi. 
(Shahih) (ha '-mim dan tha "-ba ) dari Ummu Bilal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Adh- 
Dha ifah, no. 65: Ibnu Majah, ha '-gaf. 


BII eko CIA JB ol Ia SN Biolo .YANO 


3885. Allah tertawa karena dua orang laki-laki, dimana salah seorang 
dari keduanya membunuh yang lain namun keduanya masuk surga. 


(Shahih) Lha "-ba ') dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 51 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1074, gaf.12 


II GIE NO P3 ya Sp TANI 


3886. Aku tertawa melihat suatu kaum yang digiring ke surga dalam 
kondisi dirantai. 

(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Umamah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 573. 


Date bla AE SE) Usia bio SAI D2 YAAY 
Ii Hal DL 353 Ka 2 ga Ap 38 Ba SG Laga 
PA GG JAE Vy aga pal | Ie3I AI Go di 45 
AGS Ob ja ES aa ol SY SGP SP bal Sp Le 
GL BAG Ki SES 4 Up KEY Dn 106 
BN CE AN GA SE UGT JUS AN SAS ON, 
AN bel Ia G5 PU bl LS DA ta Ie LA 

” .- 
3887. Allah telah memberikan perumpamaan tentang jalan yang lurus. 
Jalan tersebut dikedua sisinya ada pagar dan di kedua pagar tersebut 
ada pintu-pintu dalam kondisi terbuka dan setiap pintu tersebut tertutup 


tirai, kemudian di atas pintu jalan ada sosok yang menjadi penyeru, 
“Wahai manusia, masuklah kalian semua ke jalan ini dan janganlah 


2 Dalam riwayat keduanya menggunakan redaksi, “Yadhhakullahu” 
dengan fi'il mudhari'. 


52 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








kalian menyimpang.” Kemudian di atas jalan tersebut ada sosok yang 
menjadi penyeru. Jika ada seseorang yang ingin membuka salah satu 
dari pintu yang tertutup tirai tersebut, ia berkata, “Awas, jangan kalian 
membukanya, sebab jika kalian membukanya, maka kalian akan 
memasukinya.” Jalan itu adalah Islam, dan dua pagar tersebut adalah 
batas-batas yang diberikan Allah, pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal 
yang diharamkan Allah, penyeru di ujung jalan adalah kitab Allah dan 
penyeru di atas jalan pengingat dari Allah yang ada di hati setiap 
muslim. 


(Shahih) (ha -mim dan kaf dari An-Nawwas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 191. 


MEI pa B3 Ooafaf salon Sale, ASI Lipa YAMA 
3888. Gigi geraham orang kafir sebesar gunung Uhud, tebal kulitnya 
sejauh perjalanan empat puluh hasta dengan ukuran hasta raksasa.18 
(Shahih) (Al Bazzar) dari Tsauban. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1105. 


ne P . TA Pa en 0 
MSN Ayana Onder Sale Ame Jia ISI Cpao YAAA 


.... 


3389. Gigi gerahamnya orang kafir sebesar gunung Uhud dan tebal 
kulitnya sejauh perjalanan tiga hari. 


(Shahih) (mim dan ta dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1982, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1105. 


5 Lihat dalam hadits no. 2114. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 53 


Ogan Salon UP) abi It Aa G3 AS Ino ra. 
3 0 P3 Ti PE 2 AP Ra AA — 3 0 aa Sea ,.. 
La jan JB ya okakan) (OB) 9 Jaa Aung cell Ibr ons ole 

BIN Oa 
3890. Gigi geraham orang kafir di Hari Kiamat sebesar gunung Uhud, 
tebal kulitnya sepanjang tujuh puluh hasta, lengannya seperti Al 
Baidha ', pahanya seperti gunung Waragan dan tempat duduknya di 
neraka seluas antara aku dan Rabdzah. 


(Shahih) (ba "-mim dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1105. 


3a PA 3. 38 -, 5 5. PN An PP: TA 5 
an cela Na ae Ja ana ex para ag YAAN 
7 2. , . yan .. AP . 
BAGI Jia LYE Aipmma JUS ya 
3891. Gigi geraham orang kafir di Hari Kiamat sebesar gunung Uhud, 
pahanya seperti Al Baidha " dan tempat duduknya di neraka sepanjang 
perjalanan tiga hari seperti Rabdzah. 
(Shahih) (ta ") Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5674, 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shaihah, no. 1105. 


po Per iban Organ .YAAY 


3892. Letakkan hidungmu untuk bersujud bersamamu. 
(Shahih) (ha '-gaff dari Ibnu Abbas. 


54 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah 
(123-124), Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1644: tha '-ba', gaf: 
tha ' dan Abu Nu'aim. 


o 4 So N . 03 2 25. 6 s5, 20 La BB aa 
Ip ESAI ala s3) Balas ya IE sid Ja Bi Ko rAAY 
2 y 2 3 BG. .— 0 
Sae Ban AA Ga ash M3 esa 

3893. Letakkan tanganmu di bagian badanmu yang terasa sakit dan 
bacalah, “Bismillah” sebanyak tiga kali dan bacalah sebanyak tujuh kali 
kalimat, "Aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaan-Nya dari 
keburukan apa yang aku rasakan dan yang aku takuti." 

(Shahih) (ba '-mim, mim dan ha") dari Utsman bin Abu Al Ash 
Ats-Tsagafi. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1447, Syarah Ath-Thahawiyah, no. 70, Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1415: Malik, da/dan ta'. 


Haa Up AG SER GA KA Se Ulah Rb YAA 
a . »3 . 2 FN i P . 
Kah IS PAN La La AG AI Sa 3 23 
3894. Letakanlah tangan kananmu ditempat yang kamu rasa sakit, 
kemudian usapkanlah sebanyak tujuh kali dan bacalah dalam setiap 


usapan kalimat, "Aku berlindung kepada keagungan Allah dan kepada 
kekuasaan-Nya dari keburukan yang aku rasakan." 


(Shahih) (tha '-ba " dan kaf) dari Utsman bin Abu Al Ash. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah Ath-Thahawiyah, 
no. 70, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1415. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 55 


BAR EP 9 ema Hd K6 YM 0 
3895. Berikanlah kepada orang miskin, meski hanya sekedar kikil kulit 
yang dibakar. 
(Shahih) (ba "-mim dan tha '-ba ) dari Ummu Abid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1879 
dan 1942. 


Kuna Hi Ip AN ELIYAAN 
3896-1466. Barang-barang kaum muslim yang hilang adalah bara api. 
(Shahih) (Ibnu Sa'ad) dari (lbnu) Asy-Syakhir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 620, ha '-mim, Ibnu Majah, ha '-ba', Abu Ubaid, ha '- 
lam, ha "-gaf dan Adh-Dhiya '. 


PASAL TENTANG HADITS YANG DIMULAI DENGAN 
HURUF DHAD DAN DIAWALI DENGAN ALIF-LAM 


tt ICP 03 Pa TAG NN Pn 2 yo MAAN EA 
Op LE Yg (SI Vy (PALU Union Abal, DUA .YAAV 


AE YA AP AN JL PCB YG G3G GP, DA 


3897. Barang hilang dan barang yang kamu temukan hendaknya kamu 
umumkan dan jangan kamu sembunyikan dan jangan pula kamu 
samarkan. Jika kamu menemukan pemiliknya, berikanlah kepadanya. 
Jika tidak ada yang mengklaim, maka harta tersebut adalah harta Allah, 
kepada siapa saja Dia berikan sesuai dengan yang Dia kehendaki. 


(Shahih) (tha -ba) dari Al Jarudi. 


56 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 621. 


sawit 41. G 
BAY AN LI LAN NAN 
3898. Aku tidak makan biawak, namun aku tidak mengharamkannya. 
(Shahih) (ha -mim, gaf. ta', nun dan ha) dari Ibnu Umar. 


K - 5... ... Pat Ber 
RAN ia IS) Ejaan DAS Up) MSG Alto pall YAAA 
3899. Serigala adalah hewan buruan, maka makanlah. Jika seorang 


yang sedang dalam kondisi ihram memburunya, maka ia wajib 
mengeluarkan seekor domba berumur dua tahun. 


(Shahih) (ha "-gaf dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1050 dan 2494. 


AS Uap Ko KAN YA 
3900. Serigala adalah hewan buruan dan pemburunya wajib 
mengeluarkan seekor domba kibas. 
(Shahih) (ga£tha ' dan ha "gai dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
1050. 


“ - - he 0 Ie 

A0 PW eU BA YAA 
3901. Waktu menjamu tamu adalah tiga hari, lebih dari tiga hari adalah 
sedekah. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 57 


(Shahih) (ha "-mim dan ain) dari Abu Sa'id, (Al Bazar) dari 
Ibnu Umar, (tha "-sin) dari Ibnu Abbas. | 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (3/243): 
ha “-ba'" 


Ito SPA IS Tik NS AE Uta yan 
3902. Waktu Besiiar tamu adalah tiga jari lebih dari itu adalah 
sedekah dan setiap perbuatan baik adalah sedekah. 

(Shahih) (Al Bazzar) dari Ibnu Mas'ud . 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (3/243). 


jo. 


Dipa yg V5 Sy OS cal NT BA YA 
3903. Waktu menjamu tamu selama tiga hari dan jamuan yang lebih 
dari batas tiga hari adalah perbuatan baik. 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Tharig bin Asyim. 
Hadits ini juga diperkuat dengan hadits sebelumn dan sesudah 
ini. 


Ba Hp WS 3 3 Gi LX Ba rat 
3904. Waktu menjamu tamu adalah tiga hari ra Jamuan yang diberikan 
lebih dari waktu tersebut adalah sekedah. 


(Shahih) (kha ') dari Abu Syuraih, (ba "-mim dan dal dari Abu 
Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (3/243). 


58 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








HURUF THA' 
(adi EYA 


4 ».. se PRE 
AE GO IS Ab ya o 
3905. Catatan amal setiap manusia berada di lehernya. 
(Shahih) (Ibnu Jarir) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1900. 


P3 J3 S Da aan Ap Hb ALVI 


.3 . es . 9 .. . 8 .. 030 NN s0, 
Giga mayan) 3mt tea au FA an Pn) aa 15 
st 2 Ha 21 ..u.. . ke 
AA A3 SG Up aa Ol 
3906-1467. Ada satu sekelompok dari ummatku yang ditelan bumi, di 
antara mereka ada yang diutus mendatangi Kabah dan Allah 
mencegahnya dan nasib mereka semua sama: Dibenamkam ke dalam 
bumi. Sesungguhnya di antara mereka ada yang dipaksa dan ia datang 
dalam kondisi terpaksa. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ummu salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1924: pa "-mim dan ain. 


ISP CI kana TA JL ee SAI Ie GS FLY BL ya. 


BRG II haku Al 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 59 


3907. Menaati pemimpin adalah kewajiban bagi setiap muslim selama 
tidak memerintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Jika —sang 
pemimpin— memerintahkan berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban 
taat padanya dalam hal yang demikian. 


(Hasan) (ha "-ba ) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 752: Namam. 


RI aa Ya Aang ai 35 GE ab Nk 


3908. Makanan untuk "1 orang baku untuk tiga orang dan makanan 
untuk tiga orang cukup untuk empat orang. 


(Shahih) (Malik, gaf dan ta”) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1310, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1686: ha '-mim. 


TA AI TNI (abg BNI K3 BW pb, yaa 
TS Para Par 
3909. Makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang dan 


makanan untuk empat orang cukup untuk delapan orang: Pe ampAa 
—di makanan tersebut— dan jangan berpencar. 


(Hasan) (tha '-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1686. 


Bab RP ASI GE! (Gb GE! ak 2 AAA AK 


ane SI 


60 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3910. Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang 
cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk 
delapan orang. 


(Shahih) (ha '—mim, mim, ta" dan nun) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1311, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1686: Ad-Darimi. 


Pung Up plaba plak YAYI 


5. 


3911. Makanan diganti dengan makanan dan wadah diganti dengan 
wadah. 


(Shahih) (ta ) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 93, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1523: ha "-mim, dal, nun-Aisyah. 


GUS ASI (atalas dab YANY 
3912. Makanan diganti seperti makanannya dan wadah diganti seperti 
wadahnya. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Aisyah. 
Referensi yang sama. 


P ”3 6: 5, 2 2 0 Punnad 
em IS de il Ji Hb rai 
3913. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. 


(Shahih) (Ain-dal dan ha '-ba') dari Anas, (tha "-shad, kha "- 
tha') dari Al Husain bin Ali, (tha '-sin) dari Ibnu Abbas, (Tamam) dari 
Ibnu Umar, (tha "ba ') dari Ibnu Mas'ud, (kha “-tha ') dari Ali, (tha “sin, 
ha '-ba ') dari Abu Sa'id. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 61 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagr, no. 86, dan Shahih At-Targhib, no. 70. 


TE Aw spa AU BA ng . 8. Ae TaLaaa NT SNN 0... 1. 
d jiniang lali Jb Ol, Celana JS AE Tin P Ali ea YAN 
2 Ae sd g uli je et 35 PAN NG, 
PAGE La 
3914. Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Sesungguhnya 
segala sesuatu memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang 


menuntut ilmu, bahkan ikan di laut —pun memohonkan ampun 
untuknya—. 


(Shahih) Ibnu Abdul Barr dalam Al Ilmu) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagr, no. 86, dan Shahih At-Targhib, no. 70 dan 79. 


MPN AL IE ni Kera Hb YAN o 
3915. Thalhah adalah seorang syahid yang berjalan di muka bumi. 
(Shahih) (ha dari Jabir, (Ibnu Asakir) dari Abu Hurairah dan 
Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 125: ta ', Ath-Thayalisi. 


7 
JA 1 Am 


AS Jas yan ab ANA 
3916. Thalhah termasuk orang yang mati syahid. 


(Shahih) (ta" dan ha) dari Mu'awiyah (Ibnu Asakir) dari 
Aisyah. 


62 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 125, Ibnu Sa'd, ta', ain, Adh-Dhiya"-Thalhah. Ibnu 
Sa'd-Ubaidullah bin Abdullah secara mursa/ 


Land el NA Wah Lana AL Onpr YAN 


2... 


3917. Thawafmu di Ka'bah dan sa'imu di antara shafa dan marwa 
mencukupi kewajiban haji dan umrahmu. 


(Shahih) (dal) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1984: mim. 


ci Sl jaf CB AE LA Ainan IG TAS Sob YANA 
GAS ya 


3918. Thuba adalah sebuah pohon yang berada di surga yang besarnya 
sejauh perjalanan seratus tahun dan pakaian-pakaian penghuni surga 
keluar dari kelopaknya. 


(Hasan) (ha "-mim, ha '-ba ) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1985: Ibnu Jarir. 


PN 03) Ja 4 LN SP gema Ani AA ob Yara 


JP JAN AA 3 IU de US Di Sh 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 63 


2... . - Pd -— 8 Pan 
YG IMS Vj SY, G3 WS Jo Us, Sa Wadi 
: as 
3919. Kebahagiaan merambah setelah turunnya Isa, langit diizinkan 
menurunkan hujan dan bumi diizinkan untuk menumbuhkan 
pepohonan. Bahkan jika kamu menanam bijimu di batu halus, niscaya 
akan tumbuh. Jika seorang lewat di depan seekor singa, ia tidak akan 
diganggu, jika menginjak seekor ular ia tidak akan dicederai. Saat itu 
tidak ada sikap saling kikir, saling dengki dan saling benci. 
(Shahih) (Abu Sa'id An-Nagasy dalam Fawa 'id Al Iragiyyin) 
dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 1926: Abu Bakar Al Anbari, Ad-Dailami dan Adh- 
Dhiya. 


Mela Gi dang an SOC ON EU Lab yan 


3920. Berbahagialah pendudik Syam, sebab malaikat Rahmat 
merentangkan sayapnya di atasnya. 


(Shahih) (ha "-mim, ta" dan kaf dari Zaid bin Tsabit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij fadha'il Asy- 
Syam, no. 10, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 502: ha '-ba ', Ibnu 
Asakir. 
oo. d & LA 4 - “ d ce Pad - : 
dea Pa a33 £yaa "ai & O lp use! Arga Sr YAYA 
OLX 206 A3 
aa 3 Bagi "si 
3921. Berbahagialah orang-orang yang aneh, yaitu orang-orang shalih 


yang hidup ditengh-tengah orang yang jahat. Yang menentang mereka 
lebih banyak dibandingkan dengan yang menta 'ati mereka. 


64 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















(Shahih) lha "-mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1619: Ibnu Al Mubarak. 


.. at 3g o1oroL SP Pa da Pe Ket Id Pa 
BAP SP dab gr Lo Gap YAI 
3922. Berbahagialah orang-orang yang melihatku dan beriman 


kepadaku dan berbahagialah orang yang tidak bertemu denganku, 
namun ia beriman kepadaku. 


(Shahih) Ibnu Najjar) dari Abu Hurairah.14 


Bb Denik see PRE nana ata A3 

SS tnab 3 ttib tab gi BL oa ab YANY 
MEN RENA, 

3923. Berbahagialah orang-orang yang melihatku dan beriman 

kepadaku, dan berbahagialah, berbahagialah dan berbahagialah orang 

yang beriman kepadaku meski ia tidak melihatku. 


(Shahih) (ha "-mim dan ha "-ba ') dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1241. 


Pa? 2.050... Pe .. 2... Pn en Pt 
BA ea sa ah go ab oa up YA 


3924. Berbahagialah orang-orang yang melihat dan beriman kepadaku, 
satu kali. Dan berbahagialah orang yang tidak melihatku, namun 
beriman kepadaku, tujuh kali. | 

M4 Dikuatkan oleh hadits setelahnya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 65 


(Shahih) (ba -mim, ta -kha', ha "ba ', kafj dari Abu Umamah, 
(ba -mim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1241. 


SP Ig RA Tabh g  Eh Ua Gap aye 
Ap OX 
3925. Berbahagialah orang-orang yang melihat dan beriman kepadaku. 


Dan berbahagialah orang beriman kepadaku, namun tidak melihatku, 
beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. 

(Shahih) (Ath-Thayalisi dan Abdun bin Humaid) dari Ibnu 
Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1241: ha '-mim-Abu Abdurrahman Al Juhani. 


... PJ P3 

ob ah 0 EN Gabus NI eh ud Gap ra 

AL ian Ai Aib tg AI ia eh ae 
3926. Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. 
Berbahagialah orang yang melihat orang yang melihatku dan 
berbahagialah orang yang melihat orang yang melihat orang yang 
melihatku dan beriman kepadaku. Berbahagialah mereka dan mereka 
akan menempati sebaik-baik tempat. 

(Shahih) (tha "-ba ' dan kai dari Abdullah bin Yasar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1254. 


66 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














La ia lh (ab Ae LA ui YA dab ra 
TP 
3927. Berbahagialah orang yang melihatku, berbahagialah orang yang 


melihat orang yang melihatku dan berbahagialah orang yang melihat 
orang yang melihat orang yang melihatku. 


(Shahih) (Abdun bin Humaid) dari Abu Sa'id, (Ibnu Asakir) dari 
Watsilah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1254. 


AE Pa arab Jb HA Sab .YAYA 
3928. Berbahagialah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. 
(Shahih) (tha "ba ' dan ha Jam) dari Abdullah bin Basar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1836 dan Al Baghawi dalam As-Sunnah, no. 1245. 


f a 5 3 X. 3. and 3 A3 o . - 
denah de 23 Galag daan 33 Sila Ella ya pb YAYA 
3929. Berbahagialah orang yang mampu menguasai lisannya, luas 
rumahnya dan menangis karena menyesali kesalahannya. 
(Hasan) (tha "-shad dan ha “Jam) dari Tsauban. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 180. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 67 


MENYALA tkrio Hp la YA. 
3930. Berbahagialah orang yang menemukan di dalam buku catatan 
amalnya banyak istigfar. 


(Shahih) (ha ") dari Abdullah Basar, (ha "Jarr) dari Aisyah, (ha "- 
mim dalam Az-Zuhudj dari Abu Ad-Darda', secara mauguf 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, 2356, dan 
At-Targhib (2/268): Adh-Dhiya '. 


“ DEA aa TN BA Tn Nang 4 0 Panu 
4 R3) BLS ding USG NYI dl Sab PI ab YAA 
3931. Berbahagialah orang yang diberi petunjuk masuk Islam, 
sedangkan kehidupannya berkecukupan dan ia bersikap gana 'ah. 
(Shahih) (ta ', ha '-ba "dan kaff dari Fudhalah bin Ubaid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
823, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1506. 


3932. Lakukanlah thawaf dan ambtbh posisi di beban. orang-orang 
Jika kamu melakukannya di atas kendaraan. 


(Shahih) (kha ' dan dal dari Ummu Salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1259, dan Mukhtashar Muslim, no. 700. 


Ge ... LA 


HA aa audi af ea as d3 1S) | sar su) Psgb rar 
Rea GAY 


68 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Ki 3. di 








3933. Sucinya bejana salah seorang di antara kalian jika dijilat anjing 
adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali: salah satu cuciannya 
dengan tanah. 


(Shahih) (mim dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
413, dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 1055, 1102. 


PJ P4 » 101 3 
AE pool JS Yyeb Yart 
3934. Sucinya kulit hewan adalah dengan disamak. 
(Shahih) (Abu Bakar dalam Alghilaniyyat) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 413, dan Ghayah Al Maram, no. 26. 


PER PETA NA, op 2 Ijab .raro 


3935. Bersihkanlah pekarangan rumah kalian, sebab orang-orang 
yahudi tidak membersihkan pekarangannya. 
(Hasan) (tha '-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 236. 


Gate ata Ce Ap AS SU oa Tb NYAYIU 
ab IG gn ga kat HE jay Ub  Y 
Kab D4 Sp Bad 


3936. Bersihkanlah jasad-jasad ini, niscaya Allah akan menyucikan 
kalian. Jika seorang hamba tidur dalam konsisi suci (punya wudhu), 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 69 


maka malaikat bersamanya didalam pakaiannya. Dan malaikat tidak 
berpaling sesaat di malam itu kecuali berdoa kepada Allah, “Ya Allah, 
ampunilah hambamu ini, sebab ia tidur dalam kondisi suci." 


(Hasan) (tha '-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
598. 


Ve Lb MP Ca Th Ab CJ ab YA 
Ae Jean ae 
3937. Parfum kaum laki-laki adalah yang keras baunya dan tidak 


tampak wamanya dan parfum kaum wanita adalah yang lemah baunya 
dan jelas warnanya. 


(Shahih) (ta) dari Abu Hurairah, (tha "ba" dan Adh-Dhiya”) 
dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 4443: 
nun, ha "-ba —Abu Hurairah. ha '-ba -Anas. 


. Kon EL 201 
ME JAS IS Ab Yara 
3938. Catatan amal setiap hamba berada di lehernya. 
(Shahih) (Abdun bin Humaid) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1907: ha -mim, Ibnu Jarir. 


ITA Gb G6 SIA Sal yah raya 


70 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3939. Wangikanlah mulut kalian dengan siwak, sebab ia adalah tempat 
keluarnya bacaan Al @ur 'an. 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Samurah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1213: Al Bazzar-Ali. 


WA pb SKarpl op (Sal pb rat. 
3940. Wangikanlah mulut kalian, sebab mulut kalian adalah tempat 
keluarnya bacaan Al @ur 'an. 


(Shahih) (Al Kaji dalam kitab sunarrnya) dari Wadhin: dengan 
derajat mursal. (As-Sajzi dalam kitab A/ Ibanah”) dari Wadhin, dari 
sebagian sahabat. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1213. 


L . P3 
SAI AN SE GET op AS Nah rata 
3941. Buatlah wangi pekarangan kalian, sebab sekotor-kotornya 
pekarangan adalah pekarangan orang yahudi. 
(Hasan) (tha “-sin) dari Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 236: Waki'-Abu Ja'far, secara mursal. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 71 


PASAL MENJELASKAN TENTANG HADITS YANG 
DIMULAI DENGAN HURUF THA' YANG DIAWALI 
DENGAN ALIF-LAM 


Laba dbali Aiu ISU ella ray 
3942. Orang yang memberi makan lagi bersyukur sama dengan orang 
yang berpuasa lagi bersabar. 
(Shahih) (ha -mim, ta', ha" dan kafj dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 655 


AAN (iba pal Jia DSN Keladi ya ty 
3943. Orang yang memberi makan lagi bersyukur pahalanya sama 
dengan orang yang berpuasa lagi bersabar. 
(Shahih) (ba "-mim dan ha”) dari Sinan bin Sunnah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 655: ta -kha ' dan ain-mim. 


aa - . 8. 4 Tt» 0 sp 2 4 rd 
BB oole Ia Cat 4 Al IOI JI LT o,eUbI MAYA LL 

' ag FEE KAPAT . ALA EP Ma UE aa Ui aa 
3944-1468. Thaun adalah tanda kotor yang Allah ujikan terhadap 
hamba-hamba-Nya. Jika kalian mendengar adanya tha'un di suatu 
daerah, maka janganlah kalian masuk ke daerah tersebut. Dan jika 
mewabah di suatu daerah sementara kalian berada di dalamnya, maka 
Janganlah kalian keluar dari daerah tersebut. 


(Shahih) (mim) dari Usamah bin Zaid. 


72 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















2 aa! ke cdi 0 a..0 . : - 2 5 . 
ea Spb Se Jaid Olie pe Ta oa rate 

» 2 Dan ai 2 tnya 3 ng se Apn 0 £ Pn La 
Ea PL Anh dia IA AA 8 la GP aa 

- 3 2. 

3945. Tha'un adalah sisa-sisa kotoran atau adzab yang diturunkan 
kepada sekelompok bani Israil. Jika wabah tersebut turun di suatu 
daerah sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah keluar 
dari daerah tersebut Jika wabah tersebut turun di satu daerah 
sementara kalian tidak berada di daerah tersebut, maka janganlah masuk 
ke dalam daerah tersebut. 


(Shahih) (gaf. ta dari Usamah. 


3 B3 . P3 Pa 2553 5 5 . 

BAAS BA Vpn Uya SULE 1313 SS 2545 O,sUdi yak 
A3 GET 2 Ag DA A3 3 BAG LI 3 DA Hy 

HN aa JBS OS Ta 3 UG AI la IN AI OS 
3946. Tha'um adalah (salah satu sebab) mati syahid bagi umatku dan 
tusukan musuh kalian dari bangsa jin, benjolan seperti benjolan pada 
unta, ia muncul pada ketiak dan bagian antara perut dan kemaluan. 
Barangsiapa yang mati padanya, maka ia meninggal dunia sebagai 
syahid. Barangsiapa yang bertahan di dalamnya laksana sedang 
berjuang di jalan Allah dan barangsiapa yang melarikan diri darinya 
bagaikan orang yang lari dari medan perang. 

(Hasan) (tha '-sin dan Abu Nu'aim dalam Fawa “id Abu Bakar 
Khalad) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1928. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 73 


1 »3 ", 1» 5 5 . 
elu JSI 13 Os yatV 
3947. Tha'um adalah (salah satu sebab) mati syahid bagi setiap muslim. 
(Hasan) (ha "-mim, gaf, kaif dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1083, dan Ahkam Al Jana 'iz, no. 37: Ath-Thayalisi. 


Pa -.., . 5 0 PJ . 8.3. 3 3 . 
Upin UNY Ane Up KAI adl GAS GAS OA .YALA 
“Ha fihan HS 

3948. Tha'un adalah benjolan seperti benjolan pada unta. Orang yang 
tidak keluar —dari daerah yang sedang terjangkit wabah— laksana orang 
yang syahid dan orang yang lari darinya laksana orang yang lari dari 
medan perang. 

(Shahih) (ha '-mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (2/204): ain, 
tha '-sin. 


S5 1 . 5 Sya 2 ang 2, kat Ia Gg OP 3 3 @ 

alasr Al Olg elhy La IE AI ny UAS OS Urslkll rata 
Ato ah EKS KAI AS La ga Gaya Teng 
aa AP YA hu Ai Pena aja Papa 


3949. Tha'on adalah adzab yang dikirim Allah kepada orang-orang yang 
Dia kehendaki dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang- 
orang beriman. Barangsiapa yang daerahnya terkena tha'um, kemudian 
ia diam di dalamnya dengan sabar, mengharapkan pahala dan ia tahu 
bahwa tidak ada satu pun yang menimpanya kecuali sesuai dengan yang 


74 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








| 


telah ditakdirkan Allah baginya, maka orang tersebut akan mendapatkan 
pahala seperti orang yang mati syahid. 

(Shahih) lha -mim dan kha”) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
37, ha '-gaf. 


“ 3 . , Pa . S - PJ 4 . 
M3 ga MN, SN Dal, OA ya 0 

3950. —Mati sebab— tha'um, tenggelam, sakit perut, tenggelam dan 
nifas adalah mati syahid bagi umatku. 

(Shahih) (ba "-mim, tha '-ba' dan Adh-Dhiya") dari Shafwan 
bin Umayyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
38-39: Ad-darimi dan nun. 


BI pa Lai aa SL j5) oU Yao 
3951. Tha'on adalah tusukan musuh-musuh kalian dari kalangan jin. 
Dan, kondisi yang demikian bagi kalian adalah peluang untuk mati 
syahid. 
(Shahih) (kaf) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 186, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1637 dan 1638. 





Lia Nita plalale Albi ya oy 
3952. Makanan dengan makanan dengan ukuran yang semisal. 


(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Ma'mar bin Abdullah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
908, dan A/ Mausu 'ah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 75 





. . 3. - 5 . . 
Bl AG TAG edi JT) KAN, O,elN, Gal .yaor 
Baya LA 5, 


3953. Mati ditikam, terkena wabah tha'on, tertimpa reruntuhan 
bangunan, dimakan binatang buas, tengelam, terbakar, sakit perut dan 
mati dalam kondisi nifas adalah syahid. 


(Shahih) Ibnu Nafi”) dari Rabi' Al Anshari.15 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Majma' Az-Zawa 'id 
(1/300, 301). 


S8 Gia LA Bb 5 Jet In 4, Go eh Laga ya ot 
La VI G5 
3954. Thawaf di Ka'bah adalah shalat, namun Allah membolehkan 


berbicara padanya. Jika seseorang berbicara —ketika thawa'f—, 
hendaknya ia tidak berbicara kecuali kebaikan. 


(Shahih) (tha '-ba ', ha "-lam, kafdan ha "-gaff dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
121. 


18 Aku tidak menemukan sanad-nya, Al Mundziri pernah memaparkan 
dalam kitab Targhib-nya (2/201) dan Imam Haitsami (5/300) dari riwayat At- 
Thabrani namun tanpa kalimat “Aklu sab'?” dan sebagai gantinya adalah kalimat 
“An-Nufasa” dengan bentuk jamak "Syahadatun”. Keduanya berkata, "Perawi 
haditsnya tsigah dan layak dijadikan hujjah untuk menganggapnya sebagai hadits 
Shahih." 

Menurutku, hadts ini terpencar dalam hadits-hadits yag telah aku takhrij 
dalam kitab Ahkam Al Jana'iz (36-43) kecuali dalam kalimat “Illa As-sab'u” aku 
tidak menemukan penguat kalimat ini kecuali dalam pernyataan Ibnu Mas'ud yang 
bersifat mauguf. Oleh karena itu, aku tidak memuatnya dalam kitab Ahkam Al 
Jana 'z. 


76 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















- Ls em ad . - 5. SS... Tana : 
Up tah OPS ST VI Dia Jaa eI Jb Bj race 
La NASA 3 

3955. Thawaf mengelilingi Ka'bah bagaikan shalat, namun kalian 
dibolehkan berbicara padanya. Barangsiapa yang berbicara saat 


melakukan thawaf, maka janganlah ia berbicara kecuali mengenai hal- 
hal yang baik. 


(Shahih) (ta ', kaf dan ha "gai dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
121. 


2... 8 . 
(SN An Ijab an Biji rae 
3956. Thawaf adalah shalat, maka sedikitkanlah berbicara padannya. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
121. 


Y To 03. - 0? ge 30.8. NN UP oa IP 3? 

Bl Ola Olah MF DK COLYI JaB ) selli .yaov 
Ca sx. Td : o, Lea . 0 Ke TR 0 £ - 8. Ng to. 
Ha TKA Cp agak 3 SAS OMA LAS, 


8.3 - .” 5 20 » PTP PA NN an Ba 

AI JS be Tab OTG cela AA Ola Batal 
Ng ya 9) Ugiiznad SN an 25 Peer 

3957. Bersuci setengah dari keimanan, Al hamdulilah memenuhi 
timbangan dan subhanallah walhamdu Iillah memenuhi bagian antara 
langit dan bumi. Shalat adalah cahaya, sedekah adalah tanda, sabar 
adalah lentera dan Al @ur'an adalah hujjah yang akan memberatkanmu 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 77 


atau meringankanmu. Setiap manusia akan melakukan perjalanan, lalu 
ia menjual dirinya, memerdekakannya atau mencelakakannya. 


(Shahih) (ba '-mim, mim dan ta”) dari Abu Malik Al Asy'ari. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
120, dan Takhrij Musykilah Al Fagr, no. 59. 


SEL Aa HAL GI ra OA 
3958. Thalag berada di tangan orang yang boleh memegang betisnya. 


(Hasan) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
2041: Ibnu majah, gaktha ' dan ha '-gaf. 


ata jai DIA AOA 
3959. Burung terbang sesuai dengan takdir Allah. 
(Hasan) (kal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 860: ha “-mim, Ibnu Abu Ashim, Al Bazzar, ain-da/ dan 
As-Sahmi. 


PIA 25) ” 
PRA Na ak 
3960. Mengundi nasib dengan burung adalah perbuatan syirik. 
(Shahih) (ha "-mim, kha "dal, 4 dan kaff dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 430: Ath-Thahawi dan ha “-ba '. 


78 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











HURUF ZHA' 
(Sadi 3) 


CB dp bb ak tits Sa bs AE da ra 
Lal (ab ala BAN oh APA SAK Sa 
sim Ef, ca HE Ka ah SB si Alas 
Ia (Heand ai GX LAN ea 3 AG sala « ASI ai 


Ai 
3961. Kezhaliman ada tiga, yaitu: Kezhaliman yang tidak akan diampuni 
Allah, kezhaliman yang diampuni dan kezhaliman yang tidak akan 
dibiarkan. Adapun kezhaliman yang tidak akan diampuni Allah adalah 
syirik. Allah berfirman, “Sesungguhnya perbuatan syirik adalah 
kezhaliman yang besar.” Kezhaliman yang diampuni Allah adalah 
zhalimnya seorang antara dirinya dengan Allah, sementara kazhaliman 
yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezhaliman seseorang 
kepada orang lain hingga keduanya tidak saling menuntut. 


(Hasan) (Ath-Thayalisi dan Al Bazzar) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1927. 


3 z9 3 


wika Dipa SAN 29 EA OS Ih akan OS ab rang 
Heat 3 TAN & Mp ASI 


3962. Punggung seekor hewan boleh ditunggangi dengan kewajiban 
memberi makan kepadanya jika hewan tersebut digadaikan, susu hewan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 79 


temak boleh diminum dengan kewajiban memberikan makan jika hewan 
tersebut digadaikan. Dan bagi mereka yang menunggangi atau minum 
susunya wajib memberinya makan. 


(Shahih) (kha', ta' dan ha ' dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
1409. 


80 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














HURUF AIN 
Al OP) 


P3 
see, 


& yet iba (alir 156 Ka & AN ML. Y£1a- Tn 

-.. Teng 

3963. Penjenguk orang sakit berada di taman surga. Jika sang 

penjenguk duduk di samping orang yang sakit, maka turunlah rahmat 
kepadanya. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Abdurrahman bin Auf. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1929. 


LB Aja BSA BE rat 


3964. Orang yang menjenguk orang yang sakit berjalan di taman surga 
hingga ia kembali. 
(Shahih) (mim) dari Tsauban. 


SE gni IN Yao 
3965. Aisyah adalah istriku di surga. 


(Shahih) (Ibnu Sa'ad) dari Muslim Al Bathin secara mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1142. 


IE PGN AT TAN aa 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 81 


3966. Allah memusuhi orang yang memusuhi Ali. 

(Shahih) Ibnu Mundah) dari Rafi" maula Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 175: ha 'mim, nun, ha '-ba', kaf-Zaid bin Argam, nun, 
Ibnu Majah, kaf-Sa'ad, ain-mim-Ali. 


2 g.3 


3g Yatv 


Ka 
“ 
« 


3967. Pinjaman harus dikembalikan. 
(Shahih) (ka) dari Tonu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 612, dan Al Irwa'" Al Ghalil, no. 1613. 


co. 


aa, Ai AG ATA 


3968. Asyura adalah hari kesepuluh. 
(Shahih) (ga£tha ' dan fa '-ra ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha ifah, no. 2849. 


II SES Agile YAA 
3969. Obatilah ia dengan Al @ur 'an. 
(Shahih) (ha "-ba ) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1931. 


82 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











MAJU Ja LG .yav. 


3970. Kebanyakan penghuni neraka adalah kaum wanita. 


(Shahih) (tha "ba ) dari Imran bin Hushain. Hadits ini dapat 
dilihat juga dalam ha "-nim dan gaf-Usamah.16 


LIg3 Ia AI HIS AS YAN 
3971. Kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh buang air kecil. 


(Shahih) (kaf) dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' A/ Ghalil, no. 
280. 


.? s3... Pr aka s3, Yo 0. 

Saga ai AS Sario dy cab 3s YAI 
3972. Wahai hamba Allah, hendaklah kaluan meluruskan shaf (barisan) 
atau Allah akan menjadikan kalian berselisih. 


(Shahih) (Oaf, dal dan ta') dari Nu'man bin Basyir. : 


... Pa La Bi, 4 PA Lan (4 253 4, 5 3 , ni 
SUS Cal kal pa Y! CA Pn) 3 canl os .YAVY 
VW IL) Le ai JW op VI Wb be ella TP 
KAN Aa 313 
3973. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan 


keluasan kecuali orang yang merampas harta seseorang secara aniaya. 
Hal yang demikian mendatangkan dosa dan merusak. Wahai hamba 


IC Menurutku, ini adalah bagian dari hadits yang redaksinya berbunyi, “Aku 
berdiri di pintu syurga...” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 83 


Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menurunkan 
penyakit kecuali Dia menurunkan obat, kecuali satu penyakit —yang 
tidak ada obatnya— yaitu pikun. 


(Shahih) (Ath-Thayalisi) dari Usamah bin Syarik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
292: ha '-mim, dal, Ibnu majah, kafdan kha '-tha '. 


Jas SN, CA S3 .yavi 
3974. Beribadah dalam situasi kacau dan fitnah sama dengan berhijrah 
kepadaku. 


(Shahih) (tha '-ba') Ma'gal bin Yasar. Hadits ini juga dapat 
dilihat dalam ha '-mim, mim, ta ' dan Ibnu Majah.17 


50 Y, 2.0. 


AI TA ME Xt ij MG yavo 
3975. Abdullah bin Sallam adalah orang yang kesepuluh di antara 
sepuluh orang yang dijamin masuk surga. 
(Shahih) (ba -mim, tha '"-ba ' dan ka'f dari Mu'adz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 6231: 
ta", ha “-ba'. 


Ai32 3 Lia ob DS) agak SES ol KAN Gie AVI 


3976. Memerdekakan jiwa adalah sendirian dalam memerdekakannya. 
Dan melepas perbudakan adalah kamu menolong dalam 
memerdekakannya. 


17 Menurutku, riwayat mereka dengan redaksi, “Al Ibadah...” akan 
disebutkan kemudian. 


84 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





e- 








(Shahih) (Ath-Thayalisi) dari Al Barra”. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
(2/47), dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1224: ha '-mim, ha "- 
ba ', Ath-Thahawi, gaftha ', ha '-gaf. 


st 2. 1 - - 
AA Ki okt .yavv 
3977. Utsman adalah orang yang paling pemalu di antara ummatku. 
(Shahih) (ha Jam) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1224. 


IN Ta PE Aga UC YAA 


3978. Utsman adalah orang yang pemalu, bahkan para malaikat pun 
malu terhadapnya. 

(Shahih) Ibnu Asakir) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim- Aisyah.18 


Ss OS raya 
3979. Utsman berada di surga. 
(Shahih) (Ibnu Asakir) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1435. 


18 Menurutku, hadits Aisyah disebutkan dalam hadits no. 2106 dan 2620. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 85 


, 


i 19 . 8 o . 
y SI B5 cal celas Sl Ol GA AN tap rah, 
.a, 25 At Ol ol, A pet Kai Ke 2 aa ol “yaa 


2. 


Sr 3 


3980. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, seluruh yang 
dialaminya adalah kebaikan, hal yang demikian tidak akan terjadi kecuali 
pada orang yang beriman. Jika ada sesuatu yang baik dialaminya dan ia 
bersyukur, maka hal yang demikian membawa kebaikan kepada dirinya. 
Jika ada suatu keburukan atau musibah yang menimpanya, kemudian ia 
bersabar, maka hal yang demikian adalah kebaikan juga untuknya. 

(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Shuhaib. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 147, dan Mukhtashar Muslim, no. 2092. 


Lan Ho PRA Ja gi DP JP Dg eh YAA 
BEN SO TE A3 al S3 Al 
ES GaAh BL ale Un TA usai Cah TE) H3 usai 


3981. Allah takjub melihat seorang laki-laki berperang di jalan Allah, lalu 
kawan-kawannya melarikan diri. Ia tahu apa yang mungkin akan 
menimpanya, kemudian kembali dan akhirnya terbunuh. Allah berkata 
kepada para malaikat, "Lihatlah hamba-Ku itu, ia kembali karena 
mengharapkan keridhaan-Ku dan takut dengan siksa-Ku hingga ia 
tewas." 


(Hasan) (dal) dari Tonu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
262, As-Sunnah, no. 569: ha '-mim, Ibnu Abu Ashim, ha '-ba' dan kaf. 


86 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 











JI 8 AE JL OB G3 Ip 5 mh YAAY 
3982. Tuhan kita merasa takjub dengan sekelompok orang yang 
digiring masuk surga dalam kondisi dirantai. 
(Shahih) (ba '-mim, kha ', dal dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 573, 
ha “-mim-Abu Umamah. 


BA Ig IAI Hm Ji OA SPI mb YAAY 
3983. Aku takjub dengan satu kaum yang digiring masuk surga dalam 
kondisi dirantai sedang mereka tidak mau. 

(Hasan) (tha"-ba”) dari Abu Umamah, (ha "-lam) dari Abu 
Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 573. 


dl Jade Dai Ag aa RI Ai ia lm YAA 
0 mal m3 CA 5 Ba ts, OP de 


o 8 - 0 lo — 0 . 49 4 


3 aya SA Ai bera ak Pp “S3 
Pa LL ata PK ANAK VI Di 533 ig 


S3 ar oa 


3984. Aku merasa takjub terhadap kesabaran dan kedermawanan 
saudaraku Yusuf. Allah memaafkannya sewaktu dikirim orang 
kepadanya meminta pendapat kepadanya tentang ta 'bir mimpi. Jika ia 
adalah aku, maka aku tidak akan melakukannya hingga aku keluar. Aku 
merasa takjub dengan kesabaran dan kedermawanannya. Allah 
memaafkannya, ia didatangi untuk dikeluarkan dari penjara, namun ia 
tidak mau sebelum ia menjelaskan kepada mereka alasannya. Jika aku 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 87 


yang mengalami, maka aku akan segera keluar. Seandainya tidak ada 
kata-katanya, maka ia tidak akan masuk penjara dimana ia 
mengharapkan bebas dari kesulitan dari selain Allah. 


(Shahih) (tha "-ba ' dan Ibnu Mardawaih) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1941: Al Kalabadzi. 


3 0 - 


AS yak SO) gap eng YAAKo 


3985. Aku merasa takjub dengan orang beriman. Sesungguhnya Allah 
tidak menentukan satu ketetapan kecuali ada kebaikan untuknya. 


(Shahih) (ha "-mim!9 dan ha "-lam) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 148: ain, Adh-Dhiya ”. 


BUAS) GK39 A1 Aa Mo Bp pe tetmb YAN 
. Se 03 Ao 

BP KAN PE ANN OA CE Kena 

a 2 Gas 

3986. Aku merasa takjub dengan kondisi seorang muslim. Jika 

mendapatkan musibah, ia mengharap pahala dan bersabar dan jika 

mendapatkan sesuatu yang baik, ia bersyukur. Sesungguhnya seorang 

muslim akan selalu mendapatkan pahala, bahkan dari makanan yang ia 
masukkan ke dalam mulutnya. 


(Shahih) (Ath-Thayalisi dan ha '-ba) 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 141. 


1? Demikian tertera dalam naskah aslinya. Yang benar (ain-mim) sebab 
tambahannya merupakan riwayat Abdulah bin Ahmad dalam kitab Al Musnad. 


88 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ai 





SI Je AAS Bo, Aa 3 aa ab yaa 
3987. Aku merasa takjub dengan satu kaum dari ummatku yang 
berlayar dilautan seperti para raja di atas singgasana. 


(Shahih) (kha "dari Ummu Haram. Hadits ini juga dapat dilihat 
dalam kha'-Jihad, mim-Ammarah,29 ha '-mim 6/432 — seorang 
wanita. 


uu AK DA Ui Kadi Last alm NEVY—Y AAA 


230 s8: 


al » Ie "ker Ha 


3988. Engaku tergesa-gesa wahai orang yang shalat. Jika kamu telah 
selesai melaksanakan shalat, lalu kamu duduk, maka pujilah Allah sesuai 
dengan hak-Nya untuk dipuji, kemudian  bershalawatlah untukku. 
Setelah itu berdoalah kepada-Nya. 


(Shahih) (ta ' dan nur) dari Fudhalah bin Abid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifah Ash-Shalah, no. 
162. 


GE 3 aayi Ijan2 rana 


3989. Segerakanlah dalam berbuka dan akhirkanlah santap sahur. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Ummu Hakim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1113: ain dan Ibnu Mandah. 


2 | 'afazhnya telah diisyaratkan dalam komentarku di atas hadits no. 3473. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 89 


SPM CAN Setup KS DAS Us yaa 
| Sgp 
3990. Segeralah keluar menuju Makkah. Sebab salah seorang dari 
kalian tidak aku kapan ditimpa sakit atau ada keperluan lain. 
(Hasan) (ha "lam dan ha '-gaf dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
990. 


sekali pa MAKS padi TT SAS YAA 
3991. Jumlah bejana di surga sebanyak jumlah bintang di langit 
(Shahih) (Abu Bakar bin Abu Daud dalam A/ Ba ts dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam mmim-Shalat-Anas. kha - 
tafsir- Aisyah. | 


SN iis yaa 
3992. Adzab kubur adalah benar (pasti terjadi). 
(Shahih) (kha “-tha ') dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1311: ha '-mim, ha" dan Abu Syaikh. 


BB 3 Al Ulis .yaar 
3993. Adzab umatku ada di dunianya. 
(Shahih) (tha "-ba "dan kaf dari Abdullah bin Yazid. 


90 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 611, dam Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 959: At-Thahwi, 
kha “-tha ". 


33 GH Gal Jd 231 sia Lolis raat 
3994. Adzab ummat ini dijadikan berada ditangannya sendiri dan di 
dunianya. | 
(Shahih) (kal dari Abdullah bin Zaid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 


no. 611, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 959: Ath-Thahawi, 
kha '-tha'. 


CA SE ip GIA elit Ntvryaao 
Upin Lor Bea Yaa sy: Hn gn Ya lai 
AN pat ai ale city, 


3995. Seorang wanita diadzab dalam hal seekor Pa Ia 
mengurungnya hingga mati dalam kondisi lapar, lalu wanita tersebut 
masuk neraka. Allah berfirman, “Saat mengurungnya kamu tidak 
memberinya makan dan tidak memberinya minum, dan kamu juga tidak 
melepaskannya hingga ia dapat mencari makan sendiri dari serangga 
bumi. 


(Shahih) (ba "-mim dan gaf dari Ibnu Umar (ga£tha - dalam A/ 
Ifrad) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 28. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 91 


s1 e or . - or .. | ad Tn) Bh 
da A3 DL S5 laa GA ojae LN AVE—YAAN 
. . - . 2. Ad . 
Bi MI GP AN gaes ia et 
3996. Seorang wanita disiksa dalam hal seekor kucing yang diikat 


hingga mati dan ia tidak melepasnya agar dapat mencari makan dari 
serangga bumi. Dengan sikap tersebut maka ia berhak masuk neraka. 


“ (Shahih) (ha '-mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Irwa'" Al Ghalil, no. 
656 bab: Shalat Kusuf. 


SY Dago Gatal San Dab LS & CP YAAV 
3997. Aku dimi'rajkan hingga ke satu tempat dimana aku mendengar 
suara galam yang menulis. 


(Shahih) (kha dan tha "-ba ') dari Ibnu Abbas dan Abu Habbah 
Al Badri. 


. 5 0» o- 
aa PS PS YAAA 
3998. Arsy seperti arsynya nabi Musa. 
(Shahih) (ha "-gaff dari Salim bin Athiyyah, secara mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 616. 


4 


TE aa TAN BAN 1 2 S3 Si deg yaaa 
AI paae Wo St & | AT AA ah AG AN 
Aa Iga BPA IT SA oh angga udi 


92 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





P3 


DA Odh 3d Jak eraah Ia OB CA GNI JL YAN jua 


. - - 2... . 3 #og -— 
YV GB AD AS Yp Han pa Ea OA Ul Oak nanah 


. 


x 


DAS 3 JP) VA V7 01 V9 OA Y, Op 
3999. Diperlihatkan kepadaku kondisi umat manusia. Kemudian aku 
melihat seorang nabi bersama beberapa orang umatnya. Aku melihat 
seorang nabi bersama seorang dan dua orang laki-laki. Lalu aku juga 
melihat seorang nabi yang tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tba 
diperlihatkan kepadaku kelompok yang jumlahnya banyak. Aku 
menduga bahwa itu adalah umatku. Kemudian ada yang 
memberitahuku, “Itu adalah nabi Musa beserta kaumnya. Lihatlah ke 
daerah yang lebih tinggi. Ternyata ada sekelomok yang | jumlahnya 
sangat banyak. Lantas ada yang berkata kepadaku, "Lihatlah lagi ke 
ufuk yang lain." Aku melihat manusia dalam jumlah yang banyak. Saat 
itu ada yang berkata kepadaku, "Ini adalah umatmu'". Di antara mereka 
ada tujuh puluh ribu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa 
mengalami siksa. Mereka adalah kelompok yang tidak merugyah?! dan 
tidak minta dirugyah, mereka tidak pernah mengundi nasib dan tidak 
pernah berobat, dengan besi panas dan hanya kepada Allah mereka 
bertawakkal. 


(Shahih) (ba -mim dan gaf) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
101. 


2 Menurutku, Pernyataannya "Laa yarguuna" adalah riwayat Imam 
Muslim sendirian, sementara Al Bukhari dan yang lainnya tidak meriwayatkan 
dengan redaksi yang demikian. Dan ini adalah syadz dilihat dari segi sanad dan 
matan, sebagaimana telah aku jelaskan dalam kesempatan yang lain. Cukuplah dalil 
yang menunjukan syadz-nya redaksi tersebut bahwa lebih dari sekali Nabi merugyah 
sahabat. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 93 


PJ . . . 

ARA Gg Ca GIE lah HUNI Ole lap ALVI» 
. 03 3 P3 Pd . . . 
1J3 Koba Lo MEA celd yaa ASN Ugla, $ 11) celiay TS abs 
AI 
4000-1476. Aku diperlihatkan hakikat hari-hari. Diperlihatkan 
kepadaku hari Jum'at dan ternyata sosoknya seperti cermin yang jernih, 
namun di tengahnya ada satu titik hitam. Kemudian aku bertanya, “Apa 

ini?” Lalu ada yang menjawab, “Ini adalah Hari Kiamat." 

(Shahih) (tha “-sin) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1933. 


. Nm Pa o.. ot , 5 KAN aa 

ep ME SN Da & And pr TPP Ntt 
PJ . P3 5 . - P3 34 

Ma AS Uahg ol Agus Jadi elit IE CI ia P3 Maba 

LA 25 ti Wet Ka TA at IN AG BI Ga Ta 


8... $ 2 35 ak Pa ae MPA S3 Pee: 2:3 NA PN 
ab sb olah 730 Sg yudi Je Iis :JB Al uks hh GI 
233, Keonaa 2 ata ae Hera ta 201. “8 OA 
IE Gani Ih GS IG Wali 3 Gi aa GG LA Sip 
SS OM Y TN Un Op CAS S5 PI Jas Ta 
MEDIS ALS 16 RN AT La SET CHI ct Yy at 

JM SS IN 6 
4001-1477. Surga pemah diperlihatkan kepadaku. Hingga jika aku 
mengulurkan tanganku, maka aku dapat meraih buah-buahannya. 
Kemudian diperlihatkan juga neraka kepadaku. Kemudian aku meniup 


karena khawatir terkena panasnya. Saat itu aku melihat orang yang 
mencuri unta Rasulullah SAW, aku juga melihat saudara bani Da'da' 


94 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





orang-orang yang mencuri dari para pelaksana ibadah haji. Kemudian 
aku melihat seorang wanita yang tinggi dan hitam disiksa dalam perkara 
kucing yang ia ikat, ia tidak memberinya makan dan minum serta tidak 
melepaskannya agar dapat mencari makan dari serangga bumi hingga 
kucing tersebut mati. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan terjadi 
bukan karena meninggalnya seseorang, dan tidak pula karena hidupnya 
namun kejadian tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. 
Jika salah satunya mengalami gerhana, segeralah kalian mengingat 
Allah. 


(Shahih) (nun) dari Ibnu Umar. Hadits ini dapat juga dilihat 
dalam pembahasan tentang Shalat Kusuf. 


-£ 0 


Pa na aa 305 bag ce gn 
“. 0 ha .. ya 
3 


4002. Baru saja diperilihatkan kepadaku surga dan neraka di tembok 
ini. Kemudian aku tidak melihatnya seperti hari ini dalam hal kebaikan 
dan keburukan. Jika saja kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka 
pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. 


(Shahih) (mim) dari Anas. 


Lo 


PA AN data ea ah AN Up ttp Le. 
SEA MR ag AG, Lana Ne Lu GS - 


4003. Aku diperlihatkan amal-amal umatku, amal baiknya dan amal 
buruknya. Kemudian aku melihat di antara yang termasuk perbuatan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 95 


baik adalah menyingkirkan duri dari jalan, dan aku melihat di antara 
perbuatan buruk adalah meludah dilantai masjid tanpa menguburnya. 


(Shahih) lha "-mim, mim, ha”) dari Abu Dzar. 


SS JW Iga LA aga Ih ASI Ula Gpp NANAH 
Lara « nak 5 ee LA Gp agen st at cin ya dbey up 
KA Pa 4 ca Ke sah Sp au TRY yaah Gi Na 
2 aa Ab ya Ona Haag ale Ai di Ka Pa 
ren Yaa “ 
4004. Para nabi pernah diperlihatkan kepadaku. Aku melihat Musa 
yang sosoknya seperti para laki-laki dari Syanu 'ah. Kemudian aku 
melihat Isa bin Maryam dan sosok yang paling menyerupai dari orang 
yang aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku melihat Ibrahim dan 
sosok yang paling menyerupai dari orang yang lihat adalah sahabat 
kalian —maksudnya adalah seperti Nabi Muhammad SAW-—Jalu aku 
melihat Jibril dan sosok yang paling menyerupai dari orang yang aku 
lihat adalah Dihyah. 
(Shahih) (mim, ta "dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1100, ha '-mim. 


- Pp .» Pa 
3 WS B3 NYA 0 


4005. Arafah, seluruh bagiannya adalah tempat wukuf. 
(Shahih) (nun) dari Jabir. 


96 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Hajiah An-Nabi, no. 74, 
dal, Ad-Darimi, Ibnu Al Jarudi, kaf 


Ba 3. 3 On seb Pn an .. 3. 
IS Sah MS uji IP Nag ga MS RS LN 
: i Pp PN Ag 2 aa ant 3. (ET 
"Paa US Gg Goyangan coba GP Ld NY Sya 
4006. Seluruh bagian Arafah adalah tempat melaksanakan wukuf dan 
Jauhilah lembah Umah. Seluruh bagian Muzdalifah adalah tempat 


berhenti dan jauhilah bagian lembah muhassir. Seluruh bagian Mina 
adalah tempat melaksanakan ibadah penyemblihan. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1534: Ath-Thahawi. 


te . s0tr 0. - 1 . 3 5 9. - 
Aa JAE TN, DASI AS bg MB 
3 


. 


4007. Atap seperti atap nabi Musa, tsuman dan atap kayu-kayu kecil. 
Sedangkan perkara tersebut lebih cepat dari itu. 


(Hasan) (Al Mukhlish dalam kitab A/ Fawa 'id dan Ibnu Najjar) 
dari Abu Ad-Darda '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 616: Adh-Dhiya '. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 97 


“ . 7 0go Ie 2... 2 Pd - . 2... 

sal S3 aa OR) Cm Eka PN Ja ALA 

« 5 ».. , 5 

obatan Ya uh ob Aji SG pang Opi) AI Oa LA 
AA AI Gea sap Ga 


4008. Mungkin saja ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang 
terjadi antara dirinya dengan istrinya atau mungkin saja seorang wanita 
menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya. 
Janganlah kalian melakukan hal yang demikian. Orang seperti itu 
bagiakan syetan laki-laki yang bertemu dengan syetan perempuan di 
muka jalan, kemudian syetan laki-laki tersebut bersetubuh dengan syetan 
perempuan dan perbuatan tersebut dilihat oleh orang banyak. 


(Hasan) (tha "-ba ') dari Asma” binti Zaid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Adab Az-Zafaf hal. 63, 
ha "-mim. 


DANG se) Ara con AI P3 Sad iya as 4 ". 4 
ag danyi ap La NN aa Ji | Las, Pra AS 
si Lal, Lani 


4009. Ada sepuluh?? perkara yang termasuk fitrah, yaitu: memotong 
kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, memasukkan air ke hidung 
saat berwudhu, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, mencabut bulu 
ketiak, mencukur bulu kemaluan dan tidak berlebihan dalam 
menggunakan air. 

(Hasan) (ha "-mim, mim, 4) dari Aisyah. 

2 Pernyataannya “Asyrun minal fitrah” semua naskah yang pernah kami 
lihat sepakat tidak memuat perkara yang kesepuluh. Menurutku, perawi hadits, 


Mush'ab bin Syaibah berkata, “Aku lupa yang kesepuluh. Nampaknya, yang 
kesepuluh adalah Berkumur-kumur." 


98 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Fe: . : v 3 . . . 1 3 
SE ES All GI HE GIA 
Pa ai “S, Nt K S3 -e Pn Majas ti 
mai Chill 3 2nd (kami $ dey (ion 9 Ole) adl 
BIP CN KE) AE 3 ML Ap Ann AE 3 AI 


4010. Ada sepuluh orang yang pasti masuk surga, yaitu: Nabi SAW di 
surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, 
Thalhah di surga, Zubair bin Awwam di surga, Sa'ad bin malik di surga, 
Abdurrahman bin Auf di surga dan Sa'id bin Zaid di surga. 

(Shahih) (ha -mim, dal, ha', dan Adh-Dhiya”) dari Sa'id bin 
Zaid. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 425. 


. . . s 53 3 2 . 
EPS JANGAN O pati Trade! iya Kerak 4 ANN 
4011. Sekelompok kaum muslimin akan membuka Baitul Abyadh, yaitu 
Bait Kisra. 
(Shahih) (ha -mim, mim) dari Jabir bin Samurah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1196. 


e- “3.509 
". 


0. ab - A4 PM anta 
AI JA Bilas 2S Ga AI KAGA AN ja OtiCas NY 
"s L 0ro ... Ka - PIA Term - 
(Odi Vega (EA yi Gema HO luas) 
4012. Ada dua golongan dari umatku yang dijaga Allah dari neraka, 


yaitu: sekelompok mereka yang memerangi India dan sekelompok 
orang yang berperang bersama Isa bin Maryam. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 99 


(Shahih) (ha "-mim, nun dan Adh-Dhiya”) dari Tsauban. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1934. 


. Ka - .. 2 Aa . 2. 

MAN Gp Ai Ah ka His ae 2 abs tr 
4013. Besarnya pahala bergantung besarnya musibah. Jika Allah 
mencitai Suatu kaum, maka Dia pasti akan menguji mereka. 

(Shahih) Al Mahamil dalam Amalih) dari Abu Ayyub. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 146. 


el UI 2. tt 


4014. Pusat negeri Islam adalah di Syam. 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Salamah bin Nufail. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1935: ha '-mim, nun, ha '-ba', Ibnu Sa'ad, Al Baghawi 
dan Al Harabi. 


(3 0 ” 4 0 
Tenalta Jab Keras LAI Jl Jak No 
4015. Denda membunuh ahlu dzimmah adalah setengah dari denda 
membunuh kam muslimin. 
(Hasan) (nun) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
2251. 


100 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








PE AN Yg jas Ja aa ata es 


4016. Denda membunuh dengan status pembunuhan mirip dengan 
kesengajaan adalah denda berat, seperti denda membunuh dengan 
sengaja, tapi si pelaku tidak dibunuh. 


(Hasan) (dal) dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Misykah, no. 3501. 


ga . .. 25 8, 
HARU AI OA Ti 4 NN 
4017. Hukuman umat ini adalah dengan pedang. 


(Shahih) (tha -ba') dari seorang laki-laki, (kha “-tha') dari 
Ugbah bin Malik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 3501. 


0 2 - 3. - () - 3... 2... Pd 
CAN 2 Tiga LITE SSI Tiga SSS ONE IG AA 
Ag BI SBS Ain lt kala ya Kek An ah Oh 
Me 3 Tag NG AA 
4018. Mengapa kamu mencekik anak-anakmu dengan jerat ini. 
Hendaknya kalian menggunakan kayu hindi ini. Sesungguhnya di 
dalamnya terkandung obat bagi tujuh penyakit, di antaranya: Sesak 
dada. Dimasukan ke hidung karena sakit tengorokan, dan dimasukkan 
ke mulut karena sakit sesak dada. 


(Shahih) (ha -mim, gaf. dal dan ha') dari Ummu @ais binti 
Muhshin. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 101 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1477. 


us ae Je LE gs “Sal | Oya He ANN NA 
Pa Nae RN ma Me ne AS 


Aa digag 


7. . pe 


4019-1481. Mengapa kalian memberikan isyarat dengan tangan kalian 
seperti ekor kuda yang bergerak-gerak. Cukuplah salah seorang dari 
kalian meletakkan tangannya di atas pahanya, kemudian ia memberikan 
salam kepada saudara yang ada di sebelah kanan dan kirinya. 


(Shahih) (mim) dari Jabir bin Samurah. 


(koma) Gd sada Sau Mae jp er 
SA £ “J3 - 
4020. Mengapa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya. 


Jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang menakjubkan 
pada diri saudaranya, hendaknya ia mendoakan keberkahan baginya. 


(Shahih) (nun, ha”) dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 4562. 


Pa Mo MA 


4021. Gantungkanlah cemeti ditempat yang terlihat oleh anggota 
keluarga. 


(Shahih) (ha “-lam) dari Ionu Umar 


102 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1446, kha “dal, tha "-ba ' dan ain-dal. 


lap ega Ja NA ee MN ya ARA 
4022. Gantungkanlah cemeti ditempat anggota keluarga sasa 
Hal yang demikin termasuk pendidikan untuk mereka. 
(Hasan) lain-ba" dan tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1447: kha '-tha ' dan Ibnu Asakir. 


Ka gan NY SS 0 WN de YY 
4023. Ilmu yang tidak diajarkan bagaikan gudang harta yang tidak 
diinfakkan. 
(Shahih) Tbnu Asakir) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
118, Ibnu Abdul Barr (1/122), Al @adha'i, (Ahmad menambahkan, no. 
49912, dan Ath-Thabrani dalam A/ Ausathj. 


Aa GA JS Ga Y Je 4.14 
4024. Ilmu yang tidak bermanfaat laksana gudang harta yang tidak 
diinfakkan. 
(Shahih) (Al Gadha'i) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
118. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 103 


0... Le 3 3 0. - .. c.. ir ", 

PAP OA Gea 0g ray ntar ara DN Dal ema Ie .t Yo 
4025. Ajarakanlah shalat kepada anak-anak ketika usianya tujuh tahun 
dan pukullah ia ketika berusia sepuluh tahun. 

(Shahih) (ba "-mim, ta', tha "-ba" dan kafj dari Saburah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
805: Ad-darimi, Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi, gaftha ', ha '-gaf. 


3 € ore 3 @ - s.. 3 € eta 5? “id . sn 
IAI) Gl Org eka WA If 2G SSYY AS .t.ya 
-, : . . Sar 27. #0. 
.erliali S3 Ih its 
4026. Ajarkanlah anak-anak kalian shalat ketika usia mereka mencapai 
tujuh tahun, dan pukullah —jika mereka tidak mau melakukannya— saat 


usia mereka mencapai sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur 
mereka. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Abu Hurairah.23 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
508. 


aa - ” 2 3 Pa 3 AI Tae .. 25 
Cab IG AAS Yg Gong dasi Yg Vip Iodle NN 
ES 
4027. Ajarkanlah, permudahlah dan jangan kalian mempersulit. Berilah 


kabar gembira dan jangan kalian membuat orang menjauh. Jika salah 
seorang di antara kalian sedang marah, maka diamlah. 


(Shahih) (ha "-mim dan kha "-dal) dari Ibnu Abbas. 


2 Hadts ini berasal dari riwayat Anas. Koreksi ini kami lakukan 
berdasarkan kitab Al Jami' Al Kabir (2/70/1) dan Majma' Az-Zawa'id (1/294) dan 
Zawa'id Al Bazzar. 


104 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1375. 


. .. . o ” 
AAN AG) Kai calo .& YA 
4028. Ajarkanlah Hafshah cara merugyah semut. 


(Shahih) (Abu Ubaid dalam A/ Gharib) dari Abu Bakar bin 
Sulaimann bin Abu Hatsmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 178. 


IE Yp OA Glty Y SG abad SET le e.ya 
4029. Di jalan-jalan kota Madinah ada para malaikat. Wabah tidak akan 
masuk ke dalamnya demikian juga dengan Dajjal. 

(Shahih) (Malik, ha "-mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
781. 


»” 3 ”3 (4 . (3 »”3 . 

In IS HE padi dek JS Jal de tra 
Han 

4029/1. Penghuni setiap rumah hendaknya menyembelih seekor 


kambing di setiap bulan Rajab dan di setiap Hari Raya kurban 
hendaknya menyemblih seekor kambing. 


Gesta ) (tha "-ba ) dari Mukhnaf bin Sulaim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1478 
dengan redaksi, “ Wajib atas setiap keluarga...” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 105 


PJ - 3 5 Prana “ Pan 3 SP Lg 

Je Kh Ca SL pati Olass m3 JS 833 JS .taYa 
EA 

4030. Di atas setiap punggung unta ada syetan, maka hinakanlah 


mereka dengan menaikinya. Sesungguhnya Allah -ah yang 
membawanya. 


- (Shahih) (kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Hakikah Ash-Shiyam, 
no. 63. 


ae AA ban TA Sam Tea Bean Bea aa 3 

VI Lala LAI Nb Obat on IS AP IE tera 
SALE 13 AH 

4031. Di atas setiap punggung unta ada syetan. Jika kalian 

menungganginya, maka sebutlah nama Allah, kemudian jangan 

kurangkan kebutuhan kalian. 


(Shahih) (ba -mim, nun dan ha '-ba ') dari Hamzah bin Umar 
Al Aslami. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Hakikah Ash- 
Shiyam, no. 63. 


III JI MK AK mili Il NA try 

Se aa Ak CA BATU Na Pa BO NIP HP - 

3 je cola (3 jr & 3 JS AA 3 JAS 
SEA 5 Hj KEY 23 3 tata A3 JSI Ab 


4032. Di setiap pintu masjid ada dua malaikat yang menulis orang- 
orang yang masuk ke masjid lebih awal. Seorang yang lebih dahulu 
masuk masjid laksana bersedekah dengan seekor unta, yang datang 
berikutnya seperti bersedekah dengan seekor sapi, yang datang 


106 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








berikutnya seperti bersedekah dengan seekor kambing, yang datang 
berikutnya seperti bersedekah dengan seekor burung, yang datang 
berikutnya seperti bersedekah dengan sebutir telor. Jika imam telah 
duduk (di atas mimbar), maka ditutuplah buku catatan tersebut. 


(Shahih) (ba '-ba 4 dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
710: ha '-mim. 


Ajis ob JS IS. 
4033. Atas setiap perut terdapat diyatnya. 
(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Jabir. 


Bi ni Ia dan Baby Bdb or 
22 


4034. Wajib bagi setiap muslim mandi sekali di setiap satu minggu, 
yaitu di hari Jum'at. 
(Shahih) (ba '-mim, nun dan ha '-ba ') dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'' Al Ghalil, no. 
143. 


3.3 Pn Ina Nanya Pa KJ ey. ag T 
- - s - pd 2. : 4 
aa 


4 Seperti itulah yang tertera dalam naskah aslinya dan demikian pula yang 
tertera dalam manuskrip dan dalam Al Jami' Al Kabir (2/71/1). Beliau tidak 
mengeluarkannya dalam kitab Mawarid Azh-Zhama 'an dan tidak menisbahkannya 
kepadanya dalam At-Targhib. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 107 


4035. Di setiap sendi tulang manusia ada potensi melakukan sedekah 
setiap hari, dan semua itu dapat dicukupi dengan dua rakaat shalat 
Dhuha. 


(Shahih) (tha “-sin) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 577, dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 430. 


Ii an ta IS das KI En ba tr 
Gua 
1036. Setiap orang yang bermimpi (baligh) wajib melaksnakan Jum'at, 
dan setiap orang yang berkewajiban melaksanakan Jum'at wajib pula 
mandi—Juma 'at—. 
(Shahih) (dal) dari Hafshah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
369: Ath-Thahawi. 


PP 


Kai II tol JA Lang Op Gita ph IS IE. L.YV 


AG Jaa dop (3 pakai Pera PR Bah, 
HO ea gp BA Jadid Ob ega 


4037. Setiap muslim wajib bersedekah. Jika ia tidak memiliki, ia wajib 
bekerja dengan tangannya, —hasilnya dapat— ia manfaatkan untuk 
dirinya dan untuk bersedekah. Jika tidak mampu, hendaknya ia 
membantu orang yang sedang membutuhkan lagi sempit. Jika tidak 
mampu, hendaknya ia mengajak kepada kebaikan. Jika tidak mampu, 
hendaknya ia tidak mengerjakan pekerjaan yang buruk. Karena 
sesungguhnya itu adalah sedekah baginya. 


108 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 

















(Shahih) (ba "-mim, gaf dan nun) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 573. 


VI Yg SLS da HL Naa ian NG iya tema 
SI Os KP saga Ap ai akun, F3 
AI pat Li SI PN, Ia, ya ap aa 
CG Sila 33 da PP Jasa Ja sana — SI, 
Oa. 5 Balag Tn CA og al Om Bala (ea 
-3 Op Dadi Ie Lin LP) AG w$ 1 Comal 
ga D3 P3 f ag Hg , w o 3 TN Kya KO Ap Ust 
2 BEI aa Op dara 133 da 5 tai OR: 

“ac 9 MA aa 


4038. Setiap kali matahari terbit, setiap jiwa potensi bersedekah: 
sedekah seseorang atas dirinya sendiri. Di antara pintu sedekah adalah 
takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, mengajak kepada kebaikan dan 
mencegah kemungkaran, menyingkirkan duri, tulang dan batu yang ada 
di jalan, menuntun orang buta, memberi pengertian kepada orang yang 
tuli dan bisu hingga keduanya faham, menunjukkan tempat kepada 
orang yang bertanya tentang suatu tempat jika kamu mengetahui 
tempatnya, berjalan dengan mengayunkan kedua lengan (kencang) 
untuk menolong orang yang meminta tolong, dan menggunakan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 109 


lenganmu untuk menopang orang yang lemah: Semua itu adalah 
sedekahmu atas dirimu. Ketika kamu bersetubuh dengan istrimu, dalam 
perbuatan yang demikian ada ganjaran. Bagaimana menurutmu, jika 
kamu punya seorang anak dan kamu berharap kebaikannya, kemudian 
anak tersebut mati: apakah kamu akan mendapatkan pahala dengan 
sebabnya? Apakah kamu yang telah menciptakan anak tersebut, apakah 
kamu yang memberinya hidayah, apakah kamu yang telah 
memberikannya rezeki? Demikian pula, hendaknya kalian 
meletakkannya di tempat yang halal dan jauhilah yang haram. Jika Allah 
berkehendak, maka Dia akan memanjangkan umurnya dan jika 
berkehendak lain, Dia akan mematikannya. Dan kamu akan 
mendapatkan ganjaran. 

(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha "-ba ') dari Abu Dzar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 575. 


Org 19 Olla 5 Bj Bs 3 2, KI uks 4. ya 
Konga 
4039. Kamu wajib mendengarkan dan bersikap ta at: baik disaat senang 


ataupun susah, baik dalam perkara yang kamu senangi atau kamu tidak 
suka dan diwaktu orang lain lebih diutamakan atasmu. 


(Shahih) (ba "-mim, mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


aa 


4040. Hendaknya kalian memelihara kuda. Karena seunoguhnya &d 
ubun-ubun kuda terikat kebaikan hingga Hari Kiamat. 


110 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Shahih) (tha "-ba" dan Adh-Dhiya”) dari Sawadah bin Ar 
Rabi'.25 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1936. 


Pn MA Men Manan MA Aa mma na TP. 
Fa V9 MG GOS GI Op cpu UE tt 
SBY buy 
4041. Bersikap lembutlah, sebab jika kelembutan berada dalam sesuatu 
perkara maka ia akan membuatnya indah, dan jika tercabut dari sesuatu, 
maka yang tersisa adalah keburukan. 
(Shahih) (mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mmim, no. 22-24 dan kha'- 
dzal, no. 469-475. 


5. . . 
GEN BEN SU j4 Vale tt 
4042. Bersikap lembutlah dan jangan bersikap keras serta keji. 


(Shahih) (kha dal) dari Aisyah. Hadits ini dapat juga dilihat 
dalam kha': adab dan mim: Al Barr. 


KONI KAWAN NONTAN NN AI 


- 


? Seorang sahabat Nabi SAW, sosoknya digambarkan oleh Al Bukhari dan 
yang lainnya, dan sosoknya tidak dikenal oleh Al-Manawi. LIhat dalam kitab 
Silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. 

2 Dengan huruk kaf yang berharakat kasrah, sebab yang dituju oleh Nabi 
Saw adalah sayyidah Aisyah RA, sebagaimana ditunjukkan oleh asbab wurud hadits 
ini, sementara dalam kitab aslinya menggunakan huruf kaf yang berharakat fathah, 
dan ini jelas salah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 111 


4043. Hendaknya kalian menggunakan debu. Karena sesungguhnya itu 
mencukupi bagimu. 
(Shahih) (gaf dan nun) dari Imran bin Hushain. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
36 dan 156. 


AI Jaa y up (anal Ona tt 
4044. Hendaknya kalian berpuasa, sebab tidak satupun ibadah yang 
sebanding dengannya. 
(Shahih) (ba -mim, nun, ha "ba" dan kafj dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
877, dan A/ Ga “id, no. 116. 


SP enyadh ME « Heal UG Ja YTB 1 Inde BIG 4.0 
La AI bah VI Skema DRS Y UB oobaldu Ula AD Yu 

SAtla2 Up WES Jab 62233 
4045. Hendaknya kamu berhijrah, sebab ia tidak ada bandinganya... 
Hendaknya kamu berpuasa, sebab ia tidak ada bandingannya. 
Hendaknya kamu bersujud, sebab tidaklah kamu sujud kepada Allah 
sebanyak satu kali kecuali dengan sujud tersebut Allah mengangkat 
derajatmu satu derajat dan dengan sujud tersebut Allah akan menghapus 
kesalahanmu. 


(Shahih) (tha "-ba ) dari Abu Fathimah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1937. 


112 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











BIS de RN SE sj uk aan 


4046. Pa kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala dan bertakbir 
saat berada di tempat yang tinggi! 


(Hasan) (ta dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 171. 


Aa SEAT IAI 1 tama) SENI Jalu Ud tv 
AAS aya la Sol celet SU Ta SANA dal, dn ds ja 
Ae ah lh, dial al dy dn AS 


Pn ea Pd 


Top ha Bp UI Ga Oa 3 Jp La Ul 


Bun 


Ian Bb pn ea We Luluh -t 


1833 aa Jar Pa 2 g 5 G3 


4047. Hendaknya kamu berdoa dengan doa yang menghimpun seluruh 
permintaan, ucapkanlah, "Ya Allah, hamba memohon kepada-Mu 
seluruh kebaikan yang sekarang atau yang akan datang, baik yang aku 
tahu maupun yang aku tidak tahu, hamba memohon perlindungan 
kepada-Mu dari segala keburukan, baik yang ada sekarang atau yang 
akan datang, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu. Aku 
memohon kepada-Mu surga dan apa saja yang dapat mendekatkanku 
kepadanya, baik perkataan maupun perbuatan. Dan hamba memohon 
perlindungan kepada-Mu dari neraka dan dari segala hal yang 
mendekatkanku kepadanya, baik perkatan maupun perbuatan. Ya Allah, 
aku memohon kepada-Mu apa yang telah dimohonkan oleh Muhammad 
SAW, dan aku memohon perlindungan kepada-Mu sebagaimana 


2 Telah disebutkan juga haditsnya dengan redaksi, “ aku berwasiat 
kepadamu agar bertakwa kepada Allah SWT....” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 113 


perlindungan yang dimohonkan oleh Muhamad SAW. Ya Allah, apa 
yang telah Engkau takdirkan untukku, jadikanlah akhir dari ketentuan 
tersebut baik untukku." 

(Shahih) (kha “-dal) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1542. 


. . kar: aa RN. 1. ta MI 3 . T- 
Va con omi SEN cmn Spb CI you ME LA 
Kaltng PASI Jami 


4048. Hendaknya kamu bersikap santun dan jangan terlalu banyak 
bicara. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, tidak ada 
hiasan yang lebih baik dibandingkan dengan keduanya. 

(Hasan) (ain) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1938: Ibnu Abu Ad-Dunya, Al Bazzar, tha '-sin, ha '-ba - 
Anas, Abu Syaikh-Abu Dzar da Abu Ad-Darda', Ibnu Abu Ad-Dunya- 
Asy-Sya'bi secara mursal. 


“aldi dip SG asu Cs 4.69 
4049. Hendaknya kamu bersikap santun dan mau memberikan makan. 


(Shahih) (kha-da/ dan kaf dari Hani bin Yazid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1939: kha'-dalam Afal Al Ibad, ha '-ba'', Ibnu Abu Ad- 
Dunya, Al Khathib. 


114 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











A Pa . “3 . y . - 4 2 Naa . ore 

AN BRA) VP 2Xn DIY SB OA Ula 9. 
Ada ga VE Ia d3 Up 

4050. Hendaknya kamu banyak bersujud, sebab tidaklah kamu bersujud 


satu kali kecuali Allah akan menaikkan derajatmu satu kali dan 
dengannya Allah akan menghapuskan satu kesalahanmu. 


(Shahih) (ha -mim, mim, ta', nun dan ha) dari tsauban dan 
Abu Ad-Darda '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtasahar Muslim, 
no. 297, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 457. 


Ml OM Sh S3 a01 
4051. Hendaknya kalian minum dari kantong air yang terbuat dari kulit 
yang atasnya berlubang. 
(Shahih) (dal) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Aa '-mim (1/361)-Ibnu 
Abbas, ha '"-mim (3/23), mim (1/26-37-Abu Sa'id. 


aeat 03 . . Ia. “0 Pt 

SE) te yua! pakan dig ay, BA (Bet SAE toy 
KSP LI Sab telat Gp CAN Sa 

4052. Hendaknya kamu berbuat kebaikan, sebab hal yang demikian 

menghindarkan kalian dari mati dalam kondisi mengenaskan. 


Hendaknya kalian bersedekah secara sembunyi-sembunyi, sebab yang 
demikian akan meredam kemarahan Allah . 


(Shahih) Ibnu Abu Ad-Dunya dalam Wadah Al Hawa "i) dari 
Ibnu Abbas. : 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 115 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1908. 


) sik sal, art kel" Hah JL Sae Lor 
JI ia Fade Sa NG 
4053. Hendaknya kamu menikah dengan perawan, sebab lidahnya lebih 


manis, rahimnya lebih bersih dan sikapnya lebih mesra serta ridha 
dengan yang sedikit. 


(Hasan) Ibnu As-Sunni dan Abu Nu'aim dalam Ath-Thibbi) dari 
Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 623. 


pan Sah ass sal seh JL Ke Dai 


2, o£ 


4053/1. Hendaknya kalian menikah ena perawan, karena 
sesungguhnya rahimnya lebih bersih, lisannya lebih manis dan sedikit 
pengalamannya serta ridha dengan yang sedikit. 


(....)(tha "-sin dan Adh-Dhiya”) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 624. 


Sea ea Esp AI Kie asYU Sie tot 
: "1 (» 3 


4054. Hendaknya kalian bercelak dengan istmid ketika hendak tidur, 
sebab ia membuat terang penglihatan dan menumbuhkan rambut. 


116 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








(Shahih) (ha "dari Jabir, (ha dan kaf dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 724. 


» na 3 Gea Len 0 3 -G Po. 36 H3 » . or 
. pas Slinan USIAU Ian cab Ana OLS AY SLE .£ 00 


. 


4055. Hendaknya kalian bercelak dengan itsmid, sebab ia menyuburkan 
rambut, membersihkan kotoran mata dan menjernihkan penglihatan. 


(Hasan) (tha "-ba ' dan ha '-lam) dari Ali. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 665. 


AE AI) JAN jani CG AYU SAE to 
4056. Hendaknya kalian bercelak dengan itsmid, sebab ia membuat 
mata menjadi terang dan menumbuhkan rambut. 
(Shahih) tba "-lam) dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 4472. 


La Na ox 1 8 - -. ? 0 eor 
Ola BG topi S3 mal Ip IL KE AN LAH LoV 
4057. Berhati-hati kalian dengan hewan yang berwama hitam kelam 
dan memiliki dua titik, sebab ia adalah syetan. 
(Shahih) (mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
2549. 


eng TA apa AI lag LA dadu Te toh 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 117 


4058. Hendaknya kalian berbekal, dan jika belum mampu, hendaknya 
kalian berpuasa. Karena sesungguhnya puasa adalah benteng pelindung 
baginya. 

(Shahih) (tha "-sin, dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 2549. 


9 8 3. . 3 . PP NPN Ad “8 ' » 0 Ino 
Da slab yA) ARI IS ai Bh Oh Ke to 
3 IS 

4059. Hendaknya kalian mengonsumsi susu sapi, karena sesungguhnya 
ia menghimpun dari seluruh pepohonan dan menjadi obat bagi segala 
penyakit. 

(Shahih) (ka) dari Tonu Mas'ud . 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1533 dan 1943. 


SU) sis GP Gr s3 GP ad ok SE LA 

.3 aa ob Aga al 
4060. Hendaknya kalian mengonsumsi susu sapi, sebab ia menjadi 
obatdari penyakit, dan makan juga lemaknya, sebab di dalamnya ada 


obat untuk kesembuhan penyakit! Berhati-hatilah terhadap dagingnya, 
sebab —atau— dagingnya ada penyakit. 


(Shahih) (Ibnu As-Sunni, Abu Nu'aim dan kaf ) dari Ibnu 
Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1943. 


118 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








33 WA S3 GL eelis G3 AN Ok SS an 
4061. Hendaknya kalian mengonsumsi susu sapi. Karena sesungguhnya 
susu sapi menyehatkan, lemaknya adalah obat dan di dalam dagingnya 
ada penyakit. 

(Shahih) Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim) dari Shhaib. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1943. 


. 2 . 2 3. .. AT - . .. 2 5 are 
Aa IS SE GA AI La AS (SAE ta 
: S 2 na 0 or 
Aa Ta 
4062. Hendaknya kalian mengenakan pakaian yang berwama putih, 
hendaknya orang-orang yang hidup di antara kalian mengenakannya 
dan kafankanlah orang-orang yang mati di antara kalian dengannya. 
Karena sesungguhnya baju berwarna putih adalah sebaik-baik warna 
pakaian kalian. 
(Shahih) (ha -mim, nun dan kafj dari Samurah.28 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam AJ Jana 'iz, no. 
63. 


(3 0 PI y, # & . . 0 tee 
Lag Rd Agt ya LG BP cl Jana DM SIS MY 


KE PARA INN 


2 alam kitab aslinya di bagian ini tertera hadits “Hendaknya kalian 
bertasbih ...” An-Nabhani nampaknya lupa dan beliau menyebutannya dalam hadits 
yang akan datang dan pada bagian tersebut telah aku hapus. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 119 


4063. Hendaknya kalian melakukan jihad fi sabilillah, sebab ia 
merupakan salah satu pintu menuju surga dan dengannya Allah 
menghilangkan duka cita dan kesedihan. 


(Shahih) (tha "-sin) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1941: ha '-mim, kaf, Al Haitsam, Ibnu Basyran, Adh- 
Dhiya '— ibadah. 


“SMU SE PI Ob AA, SAE 
4064. Hendaknya kalian melakukan perjalanan di waktu malam, sebab 
bumi dilipat di waktu malam. 
(Shahih) (dal, kaf dan ha "-gafj dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 681. 


53 . 
(J (J Td 
. 
ti . 
- 


387 . 0 sora 
PP Up ya SAS to 


7 


4065. Hendaknya kalian berlatih memanah, sebab ia termasuk sebaik- 
baik permainan kalian. 
(Shahih) (tha “-sin) dari Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
381, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 629. 


SB pp Op Pe Se 
4066. Hendaknya kalian berlatih memanah, sebab ia termasuk salah 
satu permainan terbaik kalian. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Sa'ad. Ibid. 


120 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








Lihat dalam hadits sebelumnya. 


. » 3 3 8 3. 
Omi YG 213 JS Uya ali Uagg Op coy IU KS MV 
8 01,3. 

4067. Hendaknya kalian menggosok gigi dan mengonsumsi jinten, 
sebab pada keduanya terdapat obat dari segala macam penyakit kecuali 
penyakit As-Saamm, yaitu mati. 

(Hasan) (ha ', kaf dari Abdullah bin Ummu haram. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1798. 


LAN Aa pi Haa IP SPA (KB AA 
4068. Hendaknya kalian membiasakan diri bersiwak, sebab ia 
mewangikan mulut dan membuat Allah ridha. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Ibnu Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
205: ha '-ba -Abu Hurairah. 


3. 
MENU KS 414 
4069. Hendaknya tinggal di negeri Syam. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Mu'awiyah bin Hayyidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadha "1 Ash-Shiyam, 
no. 11 dan 13. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 121 


cadas uya A3 as AG 5 «I X YP KB celah Kar. Le 

AA Pn 8-1 8 : PN 2 yan Mba NE PTN PA 
SS IE PM Oh saja Ia Gd) titan GAS ad 
4070. Hendaknya kalian tinggal di negeri Syam, sebab ia adalah negeri 
yang dipilih Allah , ditempati oleh orang-orang pilihan dari makhlluk- 
Nya. Barangsiapa yang tidak mau, hendaknya ia bergabung di Yaman 
dan hendaklah ia memberi minum (binatangnya) dari telaga-telaganya, 


karena sesungguhnya Allah memberiku jaminan tentang syam dan 
penduduknya. 


(Shahih) (tha '-ba ) dari Wa-ilah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadha “1/ Asy-Syam, no, 
902. 


0. H A3 . 9. 0 -.9 “ “9 0 Saat 
Sha TI ol3 Oa Sl Sae Gal uh (dXall «ae “LV 
N 25 e aa PES 030 3 PJ Alan Pena 0 Pd 
IN re LI EXA SP Blah JA JB V9 Ad jl 
ade D3 a29 - PP Lena aat Go una SNN, SN ag 
gai OlG Coy Il SAI DASI Op “DASI SU) cUiap 
LK SS SEE LAKI BN IG JII sak 
MAS MX 
4071. Hendaknya kalian bersikap jujur, sebab sikap jujur akan 
menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menghantarkan 
kepada surga. Seorang yang selalu jujur dan selalu berusaha untuk jujur 
akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang teguh keyakinannya. 
Janganlah berbohong, sebab sikap bohong akan menghantarkan 


seseorang kepada perbuatan buruk dan perbuatan buruk akan 
menghantarkan seseorang kepada neraka. Seorang yang selalu bersikap 


122 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








bohong dan berusaha untuk berdusta akan ditulis di sisi Allah sebagai 
pembohong. 
(Shahih) (ba '-mim, kha "-dal, mim dan ta”) dari Ionu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1809. 


2 » 3 . .. 3 3g .0 () ba ot 
SU al GA Ap (dah KE MY 
. . ... AA 3 5. Pe. . 3 .1 o, 
SE SERA NA OI GH UR ii & Eh (LAS 
Ip BAE Yp BIRI ea Naa S3 aa Jah Oh 
P - TN : Pn arah 2 
SAS DNS AA V7 dbs Yy dea 
4072. Hendaknya kalian bersikap jujur, sebab ia akan selalu bersama 
kebaikan. Kejujuran dan perbuatan baik berada di surga. Janganlah 
bersikap bohong, sebab ia akan selalu bersama kejahatan dan keduanya 
berada di neraka. Mintalah kepada Allah: keyakinan dan keselamatan. 
Sebab tidak ada satu pun anugerah setelah keyakinan yang lebih baik 
dibanding keselamatan. Janganlah kalian saling dengki, saling marah 
dan saling memutuskan dan saling membelakangi. Bersikaplah sebagai 
hamba Allah yang bersaudara, sebagaimana yang diperintahkan Allah. 
(Shahih) (ha '-mim, kha “dal dan ha ') dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 917. 


3 2 . # 2. Pa .. 0 teat 
Wa Nakog Ad D3 GB AL SE Vr 
3... 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 123 


4073. Hendaknya kalian memelihara kambing, sebab ia termasuk 
hewan surga. Oleh karena itu, shalatlah dikandang-kandangnya dan 
usaplah debunya. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1128: ain-dal, ha "-gaf£-Abu Hurairah.?9 


AS EA Ga AS SWA II PA ta IE tt 


4074. Hendaknya kalian mengenakan pakaian berwama putih. 
hendaknya baju tersebut dikenakan oleh kalian yang hidup dan 
kafankanlah orang yang meninggal di antara kalian dengannya. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Anas 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam hadits no. 3305. 


P3 . ” . 3 

SE Ga ES WS uji Al le 4.0 

4075. Hendaknya kalian mengenakan baju berwama putih: gunakanlah 
dan kafankanlah dengannya orang yang mati di antara kalian. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ionu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam hadits sebelumnya. 


3 (3 @ o 0 3. 

Spa Ag dp SUN ISI sabu SAE VA 
4076. Hendaknya kalian menggunakan batu ketapel yang kalian 
gunakan untuk melempar jumrah. 


(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha '-ba ' dari Al Fadhal bin Abbas. 


2 Menurutku, haditsnya akan disebutkan dengan redaksi, "Kambing 
termasuk hewan...” no. 4182. 


124 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2144: mim. 


SI ja DA Tab 1 Aas s “cs SL NV 

4077. Hendaknya kalian menggunakan rukhshah kena yang 
telah Allah berikan kepada kalian. 
(Shahih) (mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2144: mim. 


sai Sat, amat LA £ sb Aa Bapa SAE VA 
Karang 9 

4078. Hendaknya kalian memilih wanita yang muda, sebab mereka 
lebih wangi mulutnya dan lebih bersih rahimnya serta lebih hangat 
sambutannya. 

(Shahih) As-Syirazi dalam Al! Algab) dari Basyar bin Ashim, dari 
ayahnya, dari kakeknya. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 623. 


ab 45 2 S5 An all Zn un P3 Aa Gis ya 
na si abah ea PI (AYI 0 Lage Al Sd 53 
BAN 


4079. Hendaknya kalian menghidupkan malam (dengan ibadah), sebab 
yang demikian adalah jamuan orang-orang yang shalih sebelum kalian, 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 125 


menjadi media untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjadi penghenti 
kemaksiatan, menjadi penghancur dosa-dosa yang pernah dilakukan dan 
pengusir penyakit dari badan. 

(Shahih) (ba '-mim, ta', kaf dan ha “-gaf dari Bilal, (ta', kaf 
dan ha '“-gaf dari Abu Umamah, (Ibnu Asakir) dari Abu Ad-Darda' 
(tha '-ba ') dari Salman, (Ibnu Sunni) dari jabir. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
620, Al Misykah, no. 1227, dan Irwa " Al Ghalil, no. 452. 


ab Iya BB jala ab SE LN 


4080. Hendaknya kalian mengambil daging bagian punggung, sebab ia 
bagian yang paling baik. 
(Hasan) (Abu Nu'aim) dari Abdullah bin Ja'far. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 376. 


3 4 9 - . 38. 
BIYEN SAN ya BP copa Ii SAE LAN 
4081. Hendaknya kalian melakukan santap sahur, sebab ia makanan 
pagi yang penuh dengan keberkahan. 


(Shahih) (ba -mim dan nun) dari Al Mugdam 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (2/93). 


. 5 “9 So. LA 0? H 0 Leste 
Ga Jntiay Kah ad Ob KAL sah SE LAN 
5. 2. - aa - “5 yaa .. n 
AI A3 ag A3 (3 


2 2. 


126 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4082. Hendaknya kalian menggunakan kayu Hindi, sebab di dalamnya 
ada tujuh obat, dimasukkan melalui hidung untuk sakit tenggorokan dan 
dimasukkan ke mulut untuk sakit dada. 


(Shahih) (kha”) dari Ummu Gais. 


P s & 4 Ps #5 5 8 - Lg 0 As Pj SE 
Aldi VI IS JS ya lidi Ud Ob ce13 yani Z2 oaiga SE NY 
“LD gadi YA 
4083. Hendaknya kalian menggunakan habbatus sauda, sebab di 


dalamnya ada obat bagi segala macam penyakit, kecuali penyakit As- 
sam, ia adalah kematian. 

(Shahih) (ha") dari Ibnu Umar, (ta" dan ha'-ba') dari Abu 
Hurairah, (ha '-mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 861. 


(Red 3 1) a 2 .. #3 T. 
Lp Ra SA ae S SWA olga Sale SAA$ 
4084. Hendaknya kalian mengerjakan shalat ini di rumah-rumah kalian 
(maksudnya adalah shalat sunnah Maghrib). 
(Shahih) (ta ' dan nun) dari Ka'ab bin Ajrah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1176. 


8 Pa Bi AA, AAA 2 4... Ta Lp Pa 
ANE JR NI OB Wadi Un JUS Ga KUE 4 A0 
4085. Hendaknya kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian, 
sesungguhnya Allah tidak akan berpaling hingga kalian yang berpaling. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 127 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Imran bin Hushain 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1238: pa "-mim, gaf dan dal, dari Aisyah. 


. P IT 
AA pal Ika S3 LA tp int UAS SIS LA 
4086. Hendaknya kalian menjadi orang yang moderat. Sebab tidak ada 
seorangpun yang memperberat agama ini, ia pasti akan dikalahkannya. 
(Shahih) (ha "-mim, kaf dan ha “-gafj dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 95-97 
dan At-Ta ig ala Shahih Ibnu Khuzaimah, no. 1179. 


PB su On, aa, Jar, eh #Sie AV 
t.. Km apn ox ai! BY, DG Aa NG 

4087. Hendaknya kamu bertasbih, bertahlil dan mensucikan Allah, dan 

hitunglah dengan ujung jari, karena sesungguhnya mereka akan ditanya 


dan diminta berbicara. Janganlah sekali-kali kalian lalai, hingga kalian 
akan melupakan rahmat. 


(Hasan) (ta ' dan kafj dari Yasirah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 83, Al Misykah, no. 2316, Shahih Abu Daud, no. 1345: 
ha "-mim, dal dan ha '-ba ' 


SIG SA) JUL U ade MN 


128 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4088. Kewajiban mereka30 adalah apa yang dibebankan atas mereka 
dan kewajiban kalian adalah apa yang dibebankan atas kalian. 


(Shahih) (tha "-ba ') dar Zaid bin Salamah Al Ju'fi 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1987: ta "-kha'. 


Ip S3 Jp Hb NA AA HAN, 
4089. Ali bin Abu Thalib adalah tuan bagi orang yang Las sat 
sebagai tuan. 
(Shahih) (Al Mahamili dalam Amalifi dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 750, Ar-Raudh An-Nadhir, no. 171 dan Al Misykah, no. 
6091. 


0-6 , 


PNP Kak Uiag Up Oa Uji Ja dp £. 4. 
14090. Kedudukan Ali di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, 
namun sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. 


(Shahih) (Abu Bakar Al Mathiri dalam Juzih) dari Abu Sa'id, 
mim, (7/120)-Sa'ad bin Abu Wagash. 


8, o £ Hg Pa aa, Z0 e - 

(ENY ENY, Caaa ut, LI “LN 
4091. Ali dariku dan aku dari Ali. Tidak ada yang dapat melaksanakan 
kewajibanku kecuali diriku sendiri atau Ali. 


(Hasan) (ha-mi, ta ', nun dan ha”) dari Habsyi bin Junadah. 


3 Maksudnya adalah para pemimpin yang bertindak bukan atas dasar ta'at 
kepada Allah SWT. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 129 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 6083. 


NA ai OJO LAN 
4092. Ali yang akan menunaikan utangku. 
(Hasan) (Al Bazzar) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1980. 


3-4 2 Ime 


L dp (ALS Ly 


4093. Aku sengaja melakukannya wahai Umar.3! 
(Hasan) (ha "-mim, mim dan 4) dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
142. 


TA bni Ea ai Mb t-At 
4094. Umur umatku antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. 


(Shahih) (ta dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5424. 


LAB lo ep PP aa “4.90 
4095. Amru bin Al Ash salah seorang yang shalih dari kalangan 
@uraisy. 


31 Pernyataan ini dilontarkan oleh Nabi SAW ketika beliau melaksanakan 
lima shalat pada hari pembebasan kota Makkah dengan satu wudhu. 


130 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (ta dari Thalhah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 653: ha '-mim, tha '-ba ' dan Adh-Dhiya '. 


o o 0 0 PI 
CP LA API OA lp Geliat ea Ulas AN 
Pin Ge asean TOBA Lamar UN Ao ane Kelai P PE PN Oa 
Ea diboiadl (9 Gaabalami Gan koral) CPI Kerlal 


JI 


4096. Kemakmuran Baitul magdis adalah masa kehancuran bagi 
Yatsrib, dan kehancuran Yatsrib adalah masa munculnya pertempuran, 
dan munculnya pertempuran adalah masa takluknya Konstantinopel, 
dan takluknya Konstantinopel adalah masa keluarnya Dajjal. 


(Shahih) (ha '-mim dan dal dari Mu'adz. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5424. 


Bb Jani Oh) Hijab LAN 
4097. Umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan ibadah haji. 


(Shahih) (ha -mim, kha' dan ha') dari Jabir, (ha '-mim, gal, 
dal dan ha ) dari Ibnu Abbas, (da/, ta ' dan ha ) dari Ummu Ma'ail, (ha 
dari Wahab bin Khanbasy, (tha '-ba ) dari Ibnu Zubair. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
869 dan 1587. 


PAS Ulah) HPS AA 


4098. Melakukan umrah di bulan Ramadhan sama dengan melakukan 
ibadah haji bersamaku. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 131 


(Shahih) (Sammuwaih) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
1587. 


Sat Tah SUS Via Jas itna 
4099. Mengerjakan ini sedikit, dan diganjari banyak. 
(Shahih) (ga!) dari Al Barra '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1090. 


Lha ao EN AN. 
4100. Paman seseorang adalah saudara ayahnya. 


(Shahih) (ta ") dari Ali, (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
89, dan Mukhtashar Muslim, no. 505, dari Abu Hurairah. 


5 0 3.0 IP G6. 
AA andi ala jas NA 
4101. Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membelot. 


(Shahih) (ha "-lam) dari Abu Gutadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 710, dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 622. 


Ai K0 Ea Yi oi ale PS UUS NY 


. 


4102. Tidaklah Ammar dihadapkan kepada dua pilihan kecuali ia akan 
memilih yang terbaik di antara keduanya. 


132 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (ha "dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 835. 


#9 2,85. 


AAA JUL ea KE &.Y 


4103. Ammar dipenuhi oleh keimanan hingga ke tulang-tulangnya. 
(Shahih) (ba '-lam) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 807: Tonu Majah. 


Lali dog aa “1 “4 
4104. Pamanku dan saudara ayahku adalah Al Abbas. 
(Shahih) (Abu Bakar dalam A/ Ghilaniyyaf dari Umar. 


' Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 806. 


3G LE 083 SEK ObLa AA 9g. $1.0 


4105. Untuk seorang anak laki-laki “disembihlan dua ekor kambing, 
dimana keduanya memiliki kesamaan dan untuk seorang anak 
perempuan disemblihkan seekor kambing. 
(Shahih) (ba -mim, dal, nun, ha" dan ha'-ba') dari Ummu 
Karzun, (ha '-mim, ha) dari Aisyah, (tha '-ba ') dari Asma" binti Yazid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1166. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 133 


. at Pa 3. ss. 2G PAN .. 2? Ka Yi . 
Aas erat lag YA AI P3 OLES 2 NN 


ra 
: 


Ca 


AN. 


— 


4106. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk seorang anak 
wanita seekor kambing. Tidak masalah, apakah kambing tersebut 
berjenis kelamin jantan atau betina. | 

(Shahih) (ba "-mim, dal, nun, kaf dan ha'-ba') dari Umu 
Karzun, (ta "dari Salman bin Amir dan Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1166. 


Pa Wa 359 Oasis ISI j3 LAN 
4107. Untuk seorang anak laki-laki dua akikah dan untuk seorang anak 
perempuan satu akikah. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1166. 


3. P3 . . P 55: , Lia 

LA dad SE niih PEG (SJ AGS AI Kis LN A 
f 9... A Io na Ta H4 -, Hen an De PN 4 Teo 
Cam Untan Al Alat La Jap CPI GNAh2 ca Celia Al alat 
al ot 

4108. Allah memiliki gudang kebaikan dan keburukan: kunci-kuncinya 
" ada pada manusia. Berbahagialah orang yang dijadikan oleh Allah 
sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan, dan celakalah 


orang yang dijadikan Allah sebagai pembuka keburukan dan penutup 
kebaikan. 


(Hasan) (tha '-ba " dan Adh-Dhiya”) dari Sahal bin Sa'ad. 


134 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 296- 
219: Ibnu Majah, ain, Ibnu Ashim, Al Khara'ith, Ath-Thayalisi dan Al 
Maruzi-Anas. 


- an » - na 0 2 2 .? 3 
SA SISA AH gaaly (oat ASI 3S NA 
4109. Hendaknya kalian menjenguk orang sakit dan menghadiri 
jenazah, —sebab hal yang demikian— akan mengingatkan kalian akan 
akhirat 
(Shahih) (ba -mim, ha '-ba" dan ha "-ga'j dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, 66- 
67, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1981: Ibnu Al Mubarak, 
kha "dal, ain, Al Baghawi dalam Syarah As-Sunnah. 1503. 


3 . N 3 .. #1 & , 3 
3S JI He Tya IL Ig P adl DAS ya MU ISS YA 
? , : ? . 2 ? 3 . a 2 # : & $ . 

MANGAN S3 Uya AL 9336 Ibra gemdi AE ya 

4110. Hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah dari 

adzab kubur, hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah 

dari adzab kubur, hendaknya kalian memohon perlindungan kepada 

Allah dari fitnah Dajjal, hendaknya kalian memohon perlindungan 

kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. 


(Shahih) (mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


. 


» 0. 


Abg Ch ATAS ya Meeg LSG IP II OF Y OKE NAN 
3 Maa ar 


4111. Ada dua mata yang tidak akan melihat neraka: yang pertama 
adalah mata seorang yang menangis karena takut kepada Allah dan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 135 


yang kedua adalah mata yang terjaga dalam melakukan pekerjaan fi 
sabilillah. 

(Shahih) (tha “-sin) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3829, 
dan At-Targhib (2/154) 


- 
Boo , 


LA 23 AN AS Iya TUK YP II mai Y OLS NAN 
3 - .3 30 4 
Djan BU 
4112. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh api nereka: Mata yang 
menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga karena 
berjaga-jaga di jalan Allah. 
(Shahih) (ta ") dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3829, 
dan At-Targhib (2/153). 


259 AN aa Ta LG 2 JOEY OR 
AN Jam di 

4113. Ada dua mata yang selamanya tidak akan pernah tersentuh api 
neraka: Mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang 
tidak terpejam karena berjaga-jaga di jalan Allah. 

(Shahih) (ain dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3829, 
dan At-Targhib (2/153). 


2 Dalam kitab aslinya ada tambahan Di tengah malam, namun karena 
kalimat ini tidak memiliki dasar baik dalam kitab Al Jami, At-Tirmidzi dan Al 
Misykat, maka kalimat tersebut aku buang. 


136 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















NE Na INN MA ng NN ANA 
BA NJR ya Jl 5 Jewel d Juad 
PASAL TENTANG HADITS YANG DIMULAI DENGAN 
HURUF AIN DAN DIAWALI DENGAN ALIF-LAM. 


H3 BS aa HMI LN 


2... s5... 


4114. Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) sama 
dengan orang yang menelan kembali muntahnya. 


(Shahih) (ha -mim, gaf. dal, nun dan ha ') dari Ibnu Abbas. 


kaan 30. 


A31 Cp aa No 
4115. Barang pinjaman dikembalikan, dan barang yang diberikan untuk 
dinikmati hasilnya juga dikembalikan. 

(Shahih) (ha "dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 631. 


BAE NG Gama SAN B3 ELANG BIPA SI ANA 
4116. Pinjaman wajib dikembalikan sesuai dengan aslinya, minhah 
(pinjaman untuk diambil manfaatnya) harus dikembalikan zatnya, utang 
wajib ditunaikan, dan orang yang menjamin memiliki tanggungan. 

(Shahih) (ha -mim, dal, ta', ha" dan Adh-Dhiya”) dari Abu 
Umamah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 631, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1513. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 137 


55 5 y 5 . Dn 3 . ., .. P) Pa 
dg PA Ja HSNI dika AE GL Jalal .£NNV 
Se gun Sen ke 
Drake Ken aka 
4117. Seorang yang mengurus sedekah dengan benar sama dengan 
orang yang berperang dijalan Allah hingga ia tiba kembali ke rumahnya. 
(Shahih) (ba "-mim, dal, ta ', ha" dan kaff dari Rafi” bin Khadij. 


— Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1785, 
dan Shahih At-Targhib, no. 771. 


NI Iga ya Eh UAS et 3S ISI AI 32 3G, LENNA 
$ Pi “ - . ore 3 23 20, 
BEA ah yg Can 
4118. Hamba adalah hamba Allah dan bumi adalah bumi Allah. 
Barangsiapa yang menghidupkan satu daerah yang mati (tidak 


berpenghuni dan tidak tergarap), maka ia berhak memanfaatkannya. 
Dan orang yang zhalim tidak memiliki hak. 


(Hasan) (ha “-gaff dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
1520. 


Bu aro 2 0 2 ap, - 

MI AAS TA Bisa YA 
4119. Beribadah saat berada dalam kondisi kacau balau bagaikan 
berhijrah kepadaku. 


(Shahih) (ba -mim, mim, ta" dan ha') dari Ma'gil bin Yasar, 
ha "-mim (5/25-27), Mukhtashar Muslim, no. 2041: ta', ha ', Al Fitan. 


138 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























ks 








La Fino JS Oh AN Spa pP AA NY 
4120. Al Abbas adalah paman Rasulullah dan sesungguhnya paman 
seseorang adalah saudara ayahnya. 
(Shahih) (ta "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 6147, 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 806: Abu Bakar As-Syafi'i. 


AG IL LX AJE VGA LA 
4121. Seorang budak yang lari dari tuannya shalatnya tidak akan 
diterima Allah hingga ia kembali kepada tuannya. 
(Shahih) (tha "ba ) dari Jarir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 335: 
mim, nun.8 


3 o 
SAI ANN 
4122. Al Atirah4 adalah hak (disyariatkan). 
(Hasan) (ba "-mim dan nun) dari Ibnu Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1181: ha -mim, kaf, ha “-gaf. 


3 Lafazh milik Imam Muslim telah disebutkan dengan redaksi: Jika 
seorang hamba melarikan diri.... di no, 260. 

4 Al-Atirah adalah hewan yang disembelih pada bulan Rajab, ini 
disyariatkan, namun bukan wajib. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 139 


Ea MP 20 PI dg Aap Kb ot 3 aa ar 
SPA Opa $ H3 et Kiba SL Pita SP bh 
A AI TP & IL 0 Ong 
Al eeing H polkan Ag Aa Kp 0S "Jasa 
Hp ok 


0. 


4123. Menakjubkan, beberapa orang dari umatku menuju Baitullah 
karena ada seorang dari kaum guraisy yang berlindung di Ka'bah. Ketika 
berada di daerah Al Baida ', mereka ditelan bumi. Di dalam rombongan 
tersebut ada orang yang mengerti tujuan, ada orang ikut karena 
terpaksa dan ada juga yang hanya karena bepergian. Mereka hancur 
dengan kehancuran yang sama dan keluar secara berbeda-beda. Dan 
mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niat mereka. 


(Shahih) (mim) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1924: ha '-mim. 


BA “3 03 


KB dh SE dah ME, SEA ea EN: 
Ka 2 


4124. Hewan yang terperosok tidak ada tanggungan, seseorang yang 
terperosok digalian sumur tidak ada tanggungan bagi pemiliknya dan 
seseorang yang terperosok pada galian tambang tidak ada tanggungan 
padanya dan dalam zakat rikaz adalah seperlima. 


(Shahih) (Malik, ha '-mim, gaf. 4) dari Abu Hurarah, (tha '-ba) 
dari Umar bin Auf. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
NO. 1103, dan Irwa " Al Ghalil, no. 812. 


140 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























2.3.0. ng ? 


SEO IE Wp akad AN KAV YO 


4125-1487. Hewan yang terperosok tidak ada jaminan padanya dan 
seseorang yang terperosok pada galian tambang juga tidak ada jaminan 
padanya. 

(Shahih) dari Umar bin Auf. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
812. 


. 3 .,9 8. . 5 ( 
IA Aya SUSUN tama La lih Vai ad La Aam NYA 
f 0.9. 3 0. 
nyari slis La 32 
4126. Al Ajwah adalah bagian dari surga dan di dalamnya terdapat obat 


penawar racun, dan jamur adalah bagian dari manna, airnya adalah obat 
bagi mata. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan ha) dari Abu Hurairah, (ha “-mim, 
nun dan ha) dari Abu Sa'id dan Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 4235. 
CAS Aja SUSUN, ta Aya SUS Upi KI La Spm NY 


4127. Al Ajwah adalah bagian dari surga didalamnya ada penawaran 
racun dan cendawa (jamur) adalah bagian dari mana dan airnya menjadi 
obat untuk mata... 


(Shahih) (ta dari Abu Bakar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 3935. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 141 


e an Lo Le 5 - 8 2 3 4 3. 
AOA 3 CASN AAS Unta) GAN BS AI NYA 
4128. Ramalan, awalnya adalah celaan, akhirnya adalah penyesalan dan 
adzab adalah di hari Kiamat. 
(Hasan) (Ath-Thayalisi) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1982: Abul Abbas Al Asham. 


Bem ka NYA 
4129. Ubailah adalah persetubuhan. 
(Hasan) (ha "-gaf) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
2083, ha "-mim dan Abu Ya'la. 


P) 2. . Pd 9, “ 5 2. 

SAE Lose IP COME La LG AI La Lela NY. 
Ar Iya Wing Olly D6 GT 3 2JG II cad IE 2g pad 

LB Ab ah Il Ol 
4130. Bersin dari Allah dan menguap berasal dari syetan. Jika salah 
seorang di antara kalian menguap, hendaknya ia meletakkan tangannya 
di depan mulutnya. Jika ia (yang menguap) berkata: ah, ah. sungguh 
syetan tertawa dari kerongkongan. Sesungguhnya Allah menyukai bersin 


dan membenci menguap. 


(Hasan) (ta ', Ibnu Sunni dalam kitab Amal yaum wa lailah dari 
Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat dilihat juga dalam komentar atas kitab Shahih 
Ibnu Kuzaimah, no. 921, Ibnu Khuzaimah dan kaf 


142 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 















































SA ALA 3 AAA IE Jia LAYA 


4131. Diyat (denda membunuh) menjadi tangung jawab ashabah. Dan 
diyat sebab keguguran janin adalah seorang budak laki-laki atau budak 
perempuan. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Hamal bin An-Nabighah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1983: ha '-mim, gaf dan nun. 


Anie) SY Ane an satu Tea Kabin LNYY 
4132. Kambing akikah disemblih pada saat anak berusia tujuh hari, 
empat belas hari atau dua puluh satu hari. 

(Shahih) (tha '-sin dan Adh-Dhiya”) dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 166, dan Irwa ' A/ Ghalil, no. 1170. 


“ 0 2. . Ld Ie . 
BBI j5) WEB OLS MI 32 G5 Andal LNYY 


4133. Akikah adalah hak (disyariatkan). Untuk seorang anak laki-laki 
dua ekor kambing yang kedua kambing tersebut memiliki kesamaan dan 
untuk anak perempuan seekor kambing. 


(Shahih) (ba '-mim) dari Asma” binti Yazid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1166. 


Ap 3 Ea, 3 edi pa 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 143 


4134. Hukum membunuh dengan sengaja adalah gishahs (dibalas 
dengan cara dibunuh lagi) dan membunuh karena tidak disengaja 
hukumnya diyah (denda), 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ummu Haram. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1986. 


BA 2 . 23 Aa - 25 £:x. sa. :. 3 0.3 

dota, Dp o Vagia Ud GLS Sandi ap) jadi .£1YO 
3.8 ad “TN KA ak a00. 8.8. 
Aam NY pr dya gadi HI, 

4135. Antara satu umrah dengan umrah lainnya adalah pelebur dosa 


dan kesalahan yang terjadi di antara Ketuanya Dan tidak ada ganjaran 
bagi haji mabrur kecuali surga. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Amir bin Rabi'ah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1200. 


Ir. or 3 301 Sd. 3 ae u.9o. PLN Ii 
dya oya AI Ma W 5us Saad S SAS NYA 
di YI alan 


4136. Satu umrah ke umrah berikutnya adalah pelebur dosa di antara 
keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. 


(Shahih) (Malik, ha -mim, gaf dan 4) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1200, dan Mukhtashar Muslim, no. 640. 


ABI SA SAI ANYV 


144 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





| 4137. Umra adalah boleh bagi orang yang memilikinya. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf dan nun) dari Jabir, (hamim, gaf dal 
nun) dari Abu Hurairah, (ha -mim, dal dan ta ') dari Samurah, (nun) dari 
Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
| 1610. 


MAY SA SIN, AAN 3 SAS NYA 
4138. Umra adalah boleh bagi orang yang memilikinya dan rugba juga 
boleh bagi orang yang memilikinya. 
(Hasan) (4) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ /rwa ' Al Ghalil, no. 
1610: ha '-mim dan ha '-gaf. 





Pa oi. 0 san - 28 . s..9 0 25 - Lo. 

KA PNY NAN Yu OP PN YAA AGAN G TANT AA MEREK 
3 USS en 

4139. Umra adalah diperbolehkan bagi orang yang melakukannya, dan 

rugba juga diperbolehkan bagi orang yang melakukannya dan orang 

yang menarik kembali pemberiannya seperti orang yang memakan 

kembali muntahnya. 

(Shahih) (ha "-mim dan nun) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
1609. 





KPR SA MAAN ANA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 145 





4140. Umra adalah menjadi milik orang yang diberi. 
(Shahih) (mim, dal, nun) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
1607. 


ABI SL SA 
4141. Umra adalah menjadi milik ahli warisnya. 
(Shahih) (mim) dari Jabir dan Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa" Al Ghalil, no. 
1607. 


Ed 8. 


IN el NY 
4142. Paman adalah orang tua. 


(Hasan) (shad) dari Abdullah Al Warrag secara mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1041. 


BBS 3 SKA AI Sg ter 
4143. Perjanjain antara kami dan mereka adalah shalat, barangsiapa 
yang meninggalkannya, berarti ia telah kafir. 


(Shahih) (ba '-mim, ta ', nun, ha '-ba "dan kai dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 574, Al 
Iman, karya Ibnu Syaibah, no. 46, dan Shahih At-Targhib, no. 564. 


Gali FI Jet) GI JAN Jend Ih ana 


146 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















4144. Ain (pandangan mata) dapat memasukkan orang ke dalam kubur 
dan dapat memasukkan unta ke dalam periuk. 


(Hasan) lain-dal dan ha -lam) dari Jabir, (ain-dal dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1249. 


Se AI No 
4145. Pandangan mata kedengkian adalah benar. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Abu Hurairah, (ha ') 
dari Amir bin Rabi'ah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1248. 


. Ad . 
SIS JJ G5 AI NN 
4146. Kekuatan pandangan mata adalah benar, ia dapat merendahkan 
gunung yang tinggi. 
(Hasan) (ba "-mim, tha '-ba ', kafj dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1250. 


SI ea ara GAN BAL 1D OS Fh gb LI NAN 
Ajlae Huni 
4147. Pandangan mata adalah hak, jika ada sesuatu yang dapat 


mendahului takdir, tentulah ia adalah ain (pandangan mata) Jika kalian 
diminta untuk mencuci, maka cucilah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 147 


(Shahih) Lba -mim dan mim) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 242, Silsilah Al 
Ahadits Ash-Shahihah, no. 125, dan Mukhtashar Muslim, no. 1454. 


SAS Gia ORA AE LA HI NA 
4148. Mata Blah Persik Fi bar Jika Mesra tidur, maka tali 
pengikat duburnya lepas. 
(Hasan) (ha "-gafi dari Mu'awiyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 315. 


Ki see 3 nga 
4149. Mata adalah pengikat pintu dubur. Barangsiapa yang tidur, 
hendaknya ia berwudhu. 
(Shahih) (ba -mim dan ha”) dari Ali. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 316, dan Irwa ' 
Al Ghalil, no. 113. 


7... 


Giaa Oo EA OB og, Oli sea. £1Yo. 


4150. Mata memiliki potensi untuk berzina, dua tangan memiliki potensi 
untuk berzina, dua kaki memiliki potensi untuk berzina dan kemaluan 
juga memiliki potensi untuk berzina. 


(Shahih) (ba '-mim dan tha '-ba ) dari Ibnu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 2370. 


148 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





PER 1 EEE—— aa. 


HURUF GHAIN 
(AA SP) 





Lg... 23 - so. - 2 Ts 
AYPG Lag all pa PN Pn OI ag NON 
4151. Pergi di pagi hari untuk berjuang di jalan Allah lebih baik 
dibandingkan dengan dunia dan isinya. 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan ha') dari Anas, (gaf, ta" dan nun) 


dari Sahal bin Sa'ad, (mim dan ha ') dari Abu Hurairah, (ta "/ dari Ibnu 
Abbas. 


AN la ahh Ken 33 Gie NOT 


TP) 


4152. Pergi di pagi hari untuk berjuang di jalan Allah lebih baik 
daripada sesuatu yang ada antara terbit dan terbenamnya matahari. 


(Shahih) (ba '-mim, mim dan nun) dari Abu Ayyub. 





8 EN Ha JUS SUN Sa Gd GEMA — &Nor 
Tp AA BAA YG dea oi A3 Ui Ol Ing pa AA Car Uk 
Pad PN anna AN SANG ML 

SE Sma JUS IS Iya GA Pak S0 TA Ga VA dp 
2 Mae ag aa gal) KA PR PPAT 
: YES - JS aga AAS 1 AS AN Kab 


JI S3 sa cok J3 3 Aj ajh Jaka IS ia jali 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 149 





5 A9 4 2... 0 - .. £ 0. 
IJIN S3 JUS toa LE ole) X maja M3 aa 
Td .. . - . 2. 


0 ge 
7. 


WES Hbd Wp III AA Kat Je oa Noel 

SE Vs Kab eh mad An yel 
4153-1488. Seorang nabi pemah berperang dan dia berkata kepada 
kaumnya, "Tidak dibenarkan mengikutiku seorang lelaki yang 
mempunyai istri yang hendak disetubuhinya, juga seorang lelaki yang 
sudah mendirikan sebuah bangunan namun dia belum menaikkan 
atapnya. Demikian pula dengan seorang lelaki yang telah membeli 
seekor kambing atau seekor unta hamil dan dia menunggu kelahiran 
anak temaknya tersebut. Maka beliau pergi berperang. Ketika tiba di 
sebuah kampung pada waktu Ashar atau mendekati waktu Ashar, beliau 
berkata kepada matahari, "Wahai matahari, kamu diperintahkan dan 
aku pun diperintahkan." Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, tahanlah 
matahari itu sebentar untukku." Maka matahari pun berhenti karena 
diperintahkan Allah hingga Allah memberi kemenangan. Beliau 
mengumpulkan ghanimah (harta rampasan perang). Kemudian tiba-tiba 
ada percikan api yang kelihatan akan membakar harta tersebut, namun 
mendadak api itu berhenti dan tidak membakarnya. Lalu nabi berkata, 
'Di antara kalian ada yang telah mengambil harta rampasan perang ini." 
Kemudian beliau menjabat tangan seorang laki-laki di antara mereka, 
dan berkata, "Di antara kalian pasti ada yang telah mengambilnya, 
hendaknya kabilahmu berbaiat kepadaku." Lalu beliau menjabat tangan 
dua atau tiga orang di antara mereka. Beliau berkata lagi, "Di antara 
kamu pasti ada yang mengambilnya." Selanjutnya mereka memberikan 
kepada beliau emas sebesar kepala lembu dan diletakkan bersama 
timbunan harta rampasan perang tersebut. Tidak lama kemudian 
datanglah percikan api dan memakannya. Kemudian Allah 
menghalalkan harta rampasan perang bagi kita. Allah melihat 
kelemahan dan kekuarangan kita, oleh karena itu, Allah 
menghalalkannya untuk kita. 


150 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ha -mim dan gafj dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1137. 


. 


0 1 E 0... 22 P PPA 0. 0 ma 0 Pn PAS 
AA og NP er Pa Gp Not 
23 BAE A3 DA, AAS AN JET UG 
4154. Berperang dilaut lebih utama dibandingkan dengan sepuluh 
peperangan yang terjadi di darat. Barangsiapa yang melewati laut 
seakan-akan ia melewati seluruh lembah yang ada di antara dua gunung. 


Dan orang yang mabuk dalam pertempuran laut seperti seorang yang 
berlumuran darahnya fi sabilillah. 


(Shahih) (ka? dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figih As-Sirah, no. 226. 


PI Tes —- PAN Ma ae 
aa JS Je ly Anam On Je .&Noo0 
4155. Mandi hari jumat wajib bagi setiap orang yang sudah bermimpi 
(baligh). 
(Shahih) (Malik, ha "-mim, dal, nun dan ha”) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 985, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 143. 


Pa ea AI del JI das Hai SEE MASA 
MO Ia Ap Olly SET ar IA ian Uya ISU int Ulee 
aa Sae nona 

181 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 151 


4156. Kalian akan diliputi oleh fitnah-fitnah (cobaan) seperti potongan- 
potongan malam yang gelap gulita. Manusia yang selamat dari kondisi 
tersebut adalah orang yang tinggal di gunung yang tinggi dan makan 
dari susu kambingnya atau orang yang memegang tali kekang kudanya 
dari belakang pintu-pintu, ia makan dari (hasil) pedangnya. 


(Shahih) (ka dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1988. 


- 8. - Pan IT, 
371 Je Jas Ob Bikd be 4NOV 
4157. Tutupilah pahamu, sebab paha laki-laki termasuk aurat (bagian 
tubuh yang harus di tutupi). 
(Shahih) (ka!) dari Muhammad bin Abdullah bin Jahasy. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
269. 


a85. 2.3 
033 Up JAN as Op Biss lot .£NOA 


4158. Tutupilah pahamu, sebab paha laki-laki termasuk bagian yang 
harus ditutupi. 


(Shahih) (ha "-mim, kafj dari Ibnu Abbas 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
269. 


& 5 #... 8. 3 - . 8. 
213 Ud JS AD LN GG Ob Gs SN, sUYI Ija2 10 
AG Ga ah Vu Salin V3 dk bh ASN 


152 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











4159. Tutupilah bejana-bejana dan ikatlah tempat air, sebab dalam satu 
tahun pasti ada satu malam diturunkannya wabah penyakit. Tidaklah ia 
melewati ada satupun bejana yang tidak ditutup atau tempat air yang 
tidak diikat kecuali wabah tersebut akan masuk ke dalamnya. 

(Shahih) (ha '-mim dan mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1282, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 37. 


P z0 Pn » 2 0. £ 4 2... 2. 
aa Lai, Li Mae GA 2UYI Iea2 LIA, 
0 . # o - Pak $ 32 LA Ag & 
Aoi Ob cl) KASI YG CUU AI YG coli Jang Y Ola Op 
ob dah AI LA SIG IP MU) CN Sal 
020. o- LEAN 
HA Jt de pa AIA 


4160. Tutupilah bejana-bejana, ikatlah tempat air, tutuplah pintu-pintu 
dan matikanlah lampu, karena sesungguhnya syetan tidak akan 
membuka tempat air, tidak akan membuka pintu dan tidak akan 
menyingkap bejana. Jika salah seorang di antara kalian tidak 
menemukan kecuali melintangkan sebatang kayu kecil dan menyebut 
nama Allah, maka hendaklah ia melakukanlah hal yang demikian. Sebab 
tikus dapat membakar penghuni rumah. 


(Shahih) (Mim dan ha) dari Jabir 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 37, dan Irwa " Al Ghalil, no. 39: ha "-mim. 


153 7 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 153 


- A0 Daan NX PN ON HN ST NP ag AN PE MT 

Al olah rat cal Ugal all Ad MI TEE JUS YAN 
Aya 

4161. Kabilah Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, dan Kabilah 

Aslam. semoga Allah membuat mereka damai dan kabilah Ushaiyyah 

telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. 


(Shahih) (ba -mim, gafdan ta) dari Ibnun Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1704. 


Ba Pa Mera Una IA RIS 0G NN 2 TA 

ISP Sena CE IP Sein OS SLS OS Ayana Ja BL AS NAN 
INI ES 

4162. Sebelum kalian ada seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah. 


Orang tersebut suka mempermudah ketika menjual, mempermudah 
ketika membeli dan mempermudah ketika meminta pembayaran utang. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan ha “-gaff dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib, (3/18), dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1181. 


SG gi 3 oa SA S0 Kg NAN GAB ANN 

Dh d 
4163. Ada seorang wanita yang rusak akhlaknya diampuni dosanya. 
Suatu hari, wanita tersebut bertemu seekor anjing yang sedang 


menjulurkan lidahnya yang sangat kehausan. Kemudian wanita tersebut 
mencabut sepatu kulitnya dan mengikatnya dengan kerudungnya dan 


154 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





memberinya air. Dengan sebab perbuatannya yang demikian, dosa 
wanita tersebut diampuni. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 30: ha '-mim, mim. 


s NN, oYI, AA Nae Ara oi bls Kn: 
andi Jl 


4164. Kekerasan hati dan kebengisan ada di daerah masyrik dan 
keimanan serta ketenangan ada di penduduk Hijaz. 


(Shahih) (ha "-mim, mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 40, 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 293. 


-. 8 . 4 . . 20 
Doa AI JEANS gal Ie Up JAN 3S No 
4165. Ada sosok yang lebih aku takuti menimpa umatku dibanding 
Dajjal, yaitu pemimpin yang menyesatkan. 
(Shahih) lha '-mim) dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1989. 


5 3 ui Nm ye SA SEA F8 Mena YAN 
3, cam 2ag Ja » Kan sa 3g KR eng 


. . 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 155 


OA Ta ap da KAT KU at 3 uli 
WI Sbe UYA LE3 ah OM cai, MEN 53 . 


do. 


OR AN OAn dB KPI SI Up di Ih Gas 
ARE Mn aa TA KAS Ag ABS pagi HS 


. 


I 2JE -N Ls an Sa BI Ne 
-JG TPA! s Era Ya n3 SEA Ai Kania 5 ASI 
4 Oa AAN Ta de Pan aj Opal Sa 
“la LA 3 NN, j3 en AG 3 ag 


es poly saat, Mega Pa a73 LIS Ip Ha 


indon Oputah pe jai S3 ale og DG Ca 
ai has AA aga Gi £ya age mail “aa 
TA LE Ta TN ai aa B3, A5 — 


X 


Ii IS GAN GA G3 Ea Ab can Ya 
YA pd Dag sale pa Ta 
Wa Ie LS ta SESI Dai Giaa (IA Sa YES Ale 
Ji Dt At ah Lb ii KE 
an 


2... 


” ? 
04. — 0... 


3 ..— ah 


156 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


b Za 








. 
- 0 


| ee SA SI BIS Ga CG 
Ta sa ag ola y de 


4 . ca. 


ana Ig 
3 Hae La Sl Sole js 
Lai & Ar pe dpl ng 1 Ga A3 A3 wr 
Aa ok: os en: Ne PRA PN, va 
Pa mg Ps sa oi Ea Honey Ge AI 13 Laba) 
IA AS came SA GI PEN aa de 
AA ai SPS Jap Oia5 Dn alga 
Ara S3 PI II Kalo na Ai Sa 
Kg ES ai) map ala $ Vj PAN 
AA Milan 3 ses nb Si Jb 3 SI Snot, 
Ja AG pa KAN Gada je dan 
8353 Oa SA PU Ja PS KAL 
dB Ma Oa, ae Ip oi jt 33 US 
ve IN, ya aa Fuad Pe BY an of & Se 
AI ea HA SI TI Iya LAI Ga dai SI 


Lai MET AA ey In ey lih us 


Paud 


JP 2 JAS S3 Par ra : 5 Tan (ak T» 
3 maa AA 


4166. Tidak ada satu sosok yang lebih aku khawatirkan yang akan 
muncul di tengah-tengah kalian dibanding dajjal. Jika ia keluar dan aku 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 157 


masih ada di antara kalian, maka aku yang akan menghadapinya. Jika ia 
keluar sementara aku telah tiada, maka setiap orang membela dirinya 
sendiri. Dan Allah yang akan menggantiku untuk menjaga setiap 
muslim. Dia adalah seorang pemuda berrambut sangat keriting, salah 
satu matanya seperti buah anggur yang menonjol keluar, laku 
melihatnya) mirip dengan Abdul Uzza bin @athan. Barangsiapa bertemu 
dengannya, hendaknya membaca awal surah Al Kahfi. Ja akan keluar di 
Jalan antara Syam dan Irak, kemudian ia berbuat kehancuran di kanan 
dan di kiri. Wahai hamba Allah, berpegang teguhlah! 


Mendengar itu, para sahabat bertanya, "Berapa lama ia akan 
tinggal?” Rasulullah SAW menjawab, "Selama empat puluh hari. Satu 
harinya bagaikan satu tahun. satu harinya bagaikan satu bulan, satu 
harinya bagaikan satu minggu dan sisa harinya sama dengan hari-hari 
biasa kalian." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, 
apakah satu hari yang sama dengan satu tahun, cukup untuk 
melaksanakan shalat bagi kami?” Beliau menjawab, "Tidak, tapi buatlah 
perkiraan untuknya.” Mereka bertanya lagi, "Seberapa cepat ia dapat 
bergerak?” Rasulullah SAW menjawab, "Seperti awan yang ditiup angin. 
la mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka dan mereka pun 
beriman kepadanya serta menyambut ajakannya. Ia memerintahkan 
langit, maka turunlah hujan. la juga memberi perintah kepada bumi, 
maka tumbulah tanaman, lalu hewan ternak mereka pergi mencari 
makanan lebih lama dari susu yang pemah ada, lebih kenyang 
menyusui, dan lebih panjang lambungnya. Setelah itu suatu kaum 
datang lalu mengajak mereka, namun mereka dapat membalikkan 
perkataannya, hingga ia berpaling dari hadapan mereka. Pagi harinya, 
mereka dalam keadaan tertimpa bencana, tanpa memiliki satu harta pun 
di tangannya. Dajjal kemudian lewat dengan membawa sebuah tongkat, 
lalu berkata, Keluarkanlah perbendaharaanmu. ' Maka 
perbendaharaannya pun keluar layaknya segerombolan lebah. Setelah 
itu ia memanggil seorang pria yang masih sangat muda, lalu ia 
menyembelihnya dengan pedang, lantas membelahnya menjadi dua 


158 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








bagian dengan jarak antara keduanya sejauh sasaran tembakan. 
Selanjutnya ia memanggil pemuda tersebut, lalu dia datang menghadap 
dengan wajah berseri-seri dan tertawa. Maka tatkala kondisinya seperti 
itu, Allah kemudian mengutus Al Masih Isa putra Maryam. Ia lalu turun 
di menara putih yang terletak di bagian Timur Damaskus dengan 
mengenakan dua helai pakaian yang diwamai dengan waras dan 
za 'faran sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat 
dika ia menundukkan kepalanya, air pun menetes, dan jika ia 
mengangkat kepalanya, maka bercucuran tetesan yang terlihat seperti 
mutiara. Ketika itu setiap orang kafir yang mencium baunya pasti akan 
menemui ajal, sementara nafasnya itu berakhir di mana ujungnya 
berakhir. Isa kemudian mencari Dajjal hingga akhirnya menemuinya di 
pintu Ludd, lalu Isa pun membunuhnya. Setelah itu satu kaum yang 
telah dipelihara oleh Allah datang menemui Isa, lalu ia mengusap wajah 
mereka, dan memberitahukan derajat mereka di surga. 


Tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah 
mewahyukan kepada Isa, 'Sesungguhnya aku diutus untuk hamba- 
hamba yang tidak ada tangan seorang pun yang boleh membunuhnya. 
Hamba-hambaku kemudian digiring ke sebuah bukit. Allah kemudian 
mengirim Ya 'juj dan Ma 'juj, yang turun dengan cepat dari setiap 
tempat yang tinggi, lalu kelompok pertama dari mereka melewati danau 
Thabariyyah, lantas minum dari danau tersebut. tak lama kemudian 
kelompok terakhir dari mereka pun lewat lalu mereka berkata, 
Sungguh di sini dulu ada air!' Setelah itu mereka berjalan hingga 
berakhir di sebuah gunung Al Khumur, yaitu nama sebuah gunung yang 
terdapat di Baitul Magdis, kemudian mereka berkata, 'Kita telah 
membunuh semua yang ada di bumi. Sekarang mari kita bunuh apa 
yang ada di langit.' Mereka lalu melepaskan anak panah ke langit, 
kemudian Allah membalikkan anak panah tersebut ke arah mereka 
hingga berlumuran darah. Setelah itu nabiyyullah Isa dan pengikut- 
pengikutnya dikepung hingga kepala kerbau ketika itu lebih berharga 
bagi salah seorang dari mereka daripada seratus dinar bagi salah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 159 





seorang dari kalian yang hidup hari ini. Nabiyyullah Isa dan para 
pengikutnya lalu berdoa, maka Allah mengirim ulat di tengkuk mereka, 
hingga akhirnya mereka mati terbunuh layaknya satu jiwa yang mati. 


Setelah itu Nabiyullah Isa dan para pengikutnya turun ke bumi, 
kemudian mereka menemukan di setiap jengkal permukaan bumi 
dipenuhi dengan bau tidak sedap dan busuk jasad mereka. Kemudian 
Nabiyullah Isa dan para pengikutnya berdoa kepada Allah , maka Allah 
pun mengirim burung dengan leher yang sangat panjang, lalu 
mengangkut jasad mereka dan membuangnya di tempat yang 
dikehendaki Allah. Allah kemudian menurunkan hujan yang tidak bisa 
ditahan oleh rumah yang terbuat dari tanah kering maupun bulu 
Dengan hujan itu, bumi dibersihkan hingga meninggalkannya dalam 
keadaan sangat bersih layaknya cermin. Setelah itu bumi diperintahkan, 
'Tumbuhkanlah buah-buahanmu dan kembalilah subur!" Pada saat itu 
sekelompok manusia menyantap buah delima sambil berteduh dengan 
kulitnya, dan susu pun semakin melimpah hingga unta yang hampir 
melahirkan cukup untuk sekelompok manusia, sedangkan sapi yang 
hampir melahirkan cukup satu kabilah, dan kambing yang hampir 
melahirkan cukup untuk sekelompok karib kerabat 

Saat mereka berada dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah 
mengirim angin sejuk yang berhembus melewati ketiak mereka, hingga 
akhirnya merenggut nyawa setiap mukmin dan muslim. Yang tertinggal 
di bumi ketika itu adalah manusia-manusia terburuk yang bersenggama 
di jalan secara terbuka layaknya keledai, kemudian di masa merekalah 
Hari Kiamat terjadi." 

(Shahih) (ba '"-mim, mim dan ta”) dari An-Nawwas bin 
Sama'n. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 482, dan Mukhtashar Muslim, no. 2048. 


160 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





DAILY, LIP YAN 
4167. Ubahlah uban rambut dan janganlah kalian menyerupai kaum 
Yahudi. 
(Shahih) (ba'-mim dan nun) dari Zubair. (ta) dari Abu 
Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Si/silah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 836: ta ' dan ha “lam, dari Az-Zubair. 


Le UG Ke s1 Boa Ge 0G PA 
(SAS Y3 2 83U ggati Yg ASI Ia NA 


. 33 


4168. Ubahlah uban rambut dan janganlah kalian menyerupai orang- 
orang Yahudi dan Nashrani. 


(Shahih) (ha "-mim dan ha "-ba ) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 836: Ibnu Sa'ad, Ibnu Asakir. 


SI 2 Y, LAN ena 
4169. Ubahlah uban rambut dan jauhilah wama hitam. 
(Shahih) (ha '-mim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
106, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 496: ha '"-ba ' dan kaf. 


8 LA 0 Pd - 35. 
4170. Ubahlah kepalanya dengan sesuatu dan jauhilah wama hitam. 
(Shahih) (Mim, dal, nun dan ha ) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
105, dan Mukhtashar Muslim, no. 1347. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 161 








PASAL TENTANG HADITS YANG DIMULAI DENGAN 
HURUF GHAIN YANG DIAWALI DENGAN ALIF-LAM 


BE Ng AN Ch MI ed wa av 
Abh ayla, ape 
4171. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang beribadah haji 
dan orang yang beribadah umrah adalah utusan Allah. Allah memanggil 
mereka dan mereka pun menjawab panggilan-Nya. Mereka memohon 
kepada Allah dan Dia-pun mengabulkan permohonan mereka. 
(Shahih) (ha ' dan ha '-ba dari Ibnu Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 182: tha '-ba '. 


T 3 “3 - 2 2 o- NG “ “, - H - 0 2g 
AJE pi ag Tapi Oya Ia Gal Tae BAG LAN 
Mn te RI mm kn La Tnd Aa On ban PAN Te MAP” 

kambi Up JS eyang Bat yP IL Uya J3 gay KA 1 Tual 

Pa 
4172. Orang yang mati tenggelam adalah syahid, orang yang mati 
terbakar adalah syahid, orang yang meninggal karena sakit perut adalah 
syahid, orang yang meninggal dunia tertimpa runtuhan rumah adalah 
syahid, orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya adalah 
syahid dan orang yang meninggal dunia karena membela diri adalah 


syahid. 
(Shahih) Ibnu Asakir) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 3967. 


162 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





IAIN Jae SBN AY 
4173. Orang yang tenggelam ketika berjuang di jalan Allah adalah 
syahid. 
(Shahih) (ta "-kha ') dari Ugbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
39: nun. 


sat, Key PE 9 FB ya ee sonia DAN 
Bi di GA Ai Aa Op sa ng nj Gn RI 
BB AN GIA POYI Gan Tah A3 UAS GA La 


4174. Peperangan ada dua macam: (i) Barangsiapa yang beperang 
untuk meraih keridhaan Allah, menta'ati imam, menginfakkan harta, 
memudahkan sahabat, tidak melakukan kerusakan di muka bumi, maka 
tidur dan terjaganya orang tersebut akan mendapatkan pahala. (2) 
Barangsiapa yang berperang dengan tujuan untuk kegagahan, untuk 
dipuji orang lain, agar disebut sebagai pahlawan, tidak mentaati imam 
dan melakukan kerusakan di muka bumi, maka ia kembali tanpa 
mendapatkan apa-apa. 


(Hasan) (ba -mim, dal, nun, kaf dan ha "-ba ') dari Mu'adz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3846, 
At-Targhib (2/182), dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 199. 


Ih app) Po Juki LNVO 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 163 





4175. Mandi cukup dengan satu sha dan wudhu cukup dengan satu 
mud. 


(Shahih) (tha '-sin) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1991: Abu Awanah-Anas. ha "-mim, ha "-gafJabir, Ibnu 
MajahAli. tha "-sin-Ibnu Abbas. 


Adaa Sa pat Jah La Judi ANN 


4176. Orang yang memandikan mayit hendaknya mandi, dan yang 
membawa mayit hendaknya berwudhu. 


(Shahih) (Adh-Dhiya ") dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, hal. 
53: Ath-Thayalisi, ha '-mim, dal, ta ', ha '-ba -Abu Hurairah. 


. ” 3 - . o 
JA Kadal Aa ni Celia IS Te RAB Fi JS ANN 
ATA cb ia ia da 


4177. Mandi di hari jumat wajib bagi mereka yang telah bermimpi 
(baligh) dan hendaknya ia bersiwak, mengenakan wewangian sesuai 
dengan kebutuhan, meski dengan menggunakan wewangian yang biasa 
digunakan oleh kaum wanita.35 


' Demikian yang tertera dalam kitab aslinya: Di dalam Al Jami" terdapat 
tambahan kalimat: /lla an yaktsira. Tambahan in tidak memilik makna di sini 
kecuali dengan usaha yang terlalu memaksakan sebagaimana yag dilakukan oleh Al- 
Manawi tanpa memberikan arahan setelahnya. Dan, hal ini termasuk salah satu 
keanehan sikap seorang ulama besar Imam Suyuthi. Tambahan ini tidak memiliki 
dasar sama sekali, yang ada hanya pada riwayat Imam Nasa'i dan yang lainnya 
sebagaimana dijelaskan oleh sebagian perawinya menurut mereka, yaitu sosok yang 
bernama Umar bin Al-Harits dengan redaksi yang lain. Ia meriwayatkan dari 
Syaikhnya yaitu Sa'id bin Abu Hilal dan Bukair bin Al Asyaj dari Abu Bakar bin Al 
Munkadir dari Umar bin Salim dari Abdurrahman bin Abu Sa'id dari ayahnya. .. 


164 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (nun dan ha '-ba ') dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
371, Mukhtashar Muslim, no. 405: dal dan ha '-mim. 


otg alang Oh « ob JS Jala Ke en Ba LAYA 


0. 5 BB -. 


4178. Mandi di hari Jum'at adalah wajib orang yang telah TN 
(baligh) dan hendaknya ia bersiwak dan mengenakan wewangian jika 
ada. 

(Shahih) (ha -mim, gaf dan dal dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
371. 


OK, JLN Nya 
4179. Adanya retum adalah karena tanggungan. 
(Hasan) (ha -mim dan ha “-gafi dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahadits A/ Mausu 'ah. 


FAN BARA 


Kemudian ia mengetengahkan hadits hingga kalimat: Maa gadara alaih... Imam 
Nasa'i dalam komentarnya mengatakan, Sesungguhnya Bakir tidak menyebutkan 
nama Abdulrahman, dan ia berkata tentang wewangian tersebut, Meskipun 
wewangian kaum wanita. 

Tambahan ini tidak ada dalam musnad Imam Ahmad (3/30) sebab beliau 
meriwayatkannya dari Ibnu Lahi'ah dari Bukair sendiri, namun beliau menyebutkan 
nama Abdulrahman dalam isnad-nya, nampaknya ia adalah orang yang meragukan 
Ibnu Lahyi'ah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 165 


4180. Kambing adalah keberkahan. 
(Shahih) (ain) dari Al Barra”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1763. 


KI Una SA Iaika Ja MY Se JAYA HI NAN 
TI (3 dl 
4181. Kambing adalah keberkahan dan unta membawa kemulian bagi 


pemiliknya dan kuda di ubun-ubunnya terikat kebaikan hingga Hari 
Kiamat. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Khudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1763,: ha', ain-Urwah Al Barigi. 


3 - - 

Mean He AE) ALA GAN LNG Sa MIL LAN 
4182. Kambing termasuk hewan surga, maka usaplah debunya dan 
Shalatlah di kandangnya. 

(Shahih) (ha “-tha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1128, ain-dal, ha “-gaf. 


166 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Re . Pa Ie NE AE RAN ya PN KAA Ir 
Sah GAN AS F3 ABS pb PAS A5 II NI AT 


4183. Pemuda yang dibunuh oleh Khidhir dicap sebagai orang kafir. 
Jika besar nanti, ia akan mendurhakai kedua orang tuanya sebagai 
bentuk kesewenang-wenangan dan kekufuran. 


(Shahih) (mim, dal dan ta”) dari Ubai. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 193: 
Ibnu Abu Ashim. 


3 To Xx 5. s Lo. 30. 3 A3 Le 0m At 
Gb 9 BI (2 Manan er PI “NA 
at 


dan) 


4184. Seorang anak tergadai oleh akikahnya. Pada hari ketujuh, 
kambing akikah disembelih, anak itu diberi nama dan rambutnya 
dicukur. 


(Shahih) (ta ' dan kafj dari Samurah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1165. 


MESIN RP Ijah GA 3 TAG ceiin ATA AISI Ao 
4185. Seorang anak tergadai dengan akikahnya, maka tumpahkanlah 
darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya. 

(Shahih) (ha '-ba ') dari Salman bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1165. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 167 





Lada ya Ah Ca JA SA oli Na YAN 
4186. Ghibah adalah kamu menceritakan perihal seseorang 
dibelakangnya. 


(Shahih) (Al Khara'ith dalam Masawi' Al Akhlag) dari Al 
Mathlab bin Abdullah bin Hanthab. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1992: Malik dan Ibnu Al Mubarak. 


Sita Wet B3 audi yav 
4187. Ghibah adalah kamu menceritakan hal-hal yang tidak disukai 
saudaramu. 


(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
421: mim. 


168 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








HURUF FA? 
ea ay ») 


Pd 


MAA Kekal Uh ja Wa Kab. &NAA 
4188. Fathimah adalah bagian dari diriku, barangsiapa yang 
membuatnya marah berarti ia telah membuatku marah. 
(Shahih) (kha "dari Al Miswar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1995: nun dalam A/ Khasha 'ish. 


Anu 


Sula uga gan GAS La kah UU £LYAA 
SAPI San SA PP Ri TN GL Ui 


4189. Fathimah adalah bagian dari diriku, membuatku susah apa yang 
membuatnya susah dan membuatku gembira apa yang membuatnya 
gembira. Sesungguhnya hubungan kekeluargaan (nasab) di Hari Kiamat 
akan terputus, kecuali hubungan nasabku, hubungan sebabku dan 
hubungan perbesananku. 

(Shahih) (ha -mim dan kafj dari Al Miswar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1995: tha '-ba' 


Ojaa Hi SY SE eni Bika LabB 4NA 
4190. Fathimah adalah pemimpin seluruh wanita di surga kecuali 


Maryam binti Imran. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 169 


(Shahih) (kaf) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 796: ha “-mim. 


- o- P3. - 335 0. PAP s Papi 2G ss. PPA 

Urntaan A3 pama A10 8 ad! ya longiaa Ugal UU Al SU 
P3 Aga ea db Ha IM 

4191. Allah membuka pintu tobat dari wilayah Barat lebarnya 


sepanjang perjalanan tujuh puluh tahun dan pintu tersebut selalu terbuka 
hingga terbitnya matahari dari arah Barat. 


(Hasan) (ta "-kha ) dari Shafwan bin Asal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 2345, 
ha -mim, ta", ha'. 


- - -. 4. Si H3 20 3 
sap A6) dia Ie Gl au 3 ut BAN 


... 


4192. Hari ini, telah dibuka bendungan Yakjuj dan Makjuj seperti ini, 
dan Rasulullah SAW membuat simpul bilangan sembilan puluh dengan 
kedua tangannya. 


(Shahih) (ba '-mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1988. 


ya Ep ak EN UB SAP Nara 
lg ane Ca Sd 156 Per js Ta Ken AI 


170 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








. 
2 0. . . 


SAP SEP Ka Had CNN Sl GB aja 


2... .. se 


PJ - - » - 03 PA 0 £ 
dar gd yu ap S3P "las (Abad 5th YAI 


H3 dala MA) LS un dab 3 CA ai 9 

(PU 
4193-1492. Untuk beberapa waktu, wahyu tidak turun kepadaku. Suatu 
hari, ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Ketika 
aku mengarahkan pandanganku ke arah langit, ternyata ada malaikat 
yang pemah menemuiku di goa Hira. Malaikat tersebut di atas 
permadani dan berada di antara langit dan bumi. Aku lantas menjauh 
darinya karena takut hingga akhirnya aku jatuh pingsan di atas tanah. 
Setelah itu aku mendatangi Khadijah lalu berkata, “Selimuti aku, selimuti 
aku.” Kemudian Jibril datang lantas berkata, “Wahai orang yang 
berselimut. Bangkitlah lalu berilah peringatan. Dan Tuhanmu, 


agungkanlah. Dan pakaianmu maka bersihkanlah, serta perbuatan dosa 
(menyembah berhala) tinggalkanlah. ” 


(Shahih) (Ath-Thayalisi, ha -mim dan mim) dari Jabir. 


sg 2 si s1 0. NA 2 3 8 2, 

LA ya SS pad AS 5 NG DP MINI AS 41K 
tt? - : 01 ba s& 330. & 0£ o 30 0... 
er) Lha Ora omi aU Ph aa JA ga jr 
Loh Ia Bh To 2 TA 6 Lai AN CN Un 
DAU tai Ja B6 and RS 9 2 sia eh LA #89 

MN aa sada & $ yA Hang Lo Sy 3 0 3 
3... 2. - - - - - - - 3 
SIS OS IS cad JI Bl JebLs ca B5 Y oU) LL 


.ose . 2) up JA 23 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 171 


4194. Fitnah ahlas adalah kekacauan dan peperangan, kemudian fitnah 
sarra'" ... dari bawah kedua telapak kaki seorang pria yang berasal dari 
keluargaku. Dia menyangka bahwa ia berasal dari (keluargalku padahal 
ia bukan dari (keluargajku, tetapi ia adalah wali-waliku yang bertakwa. 
Setelah itu meminta didamaikan oleh seorang pria layaknya ... lalu 
fitnah duhaima ' yang tidak membiarkan satu orang pun dari umat ini 
kecuali akan dihantam dengan satu kali hantaman. Kemudian jika ada 
yang mengatakan, ia telah berakhir, ia semakin panjang. Ketika itu 
orang di pagi hari beriman dan di sore hari menjadi kafir hingga 
manusia saat itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok beriman 
yang tidak memiliki penyakit nifak dan kelompok munafik yang tidak 
memiliki keimanan sedikit pun. Jika demikian kondisi kalian, maka 
tunggulah kemunculan Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. 


(Shahih) (ha "-mim, dal dan kaf dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 974. 


Ie - ”.- Sat Gn Pa » £ 3, 

SLALU co) d3 JL dal 3 JAM A3 No 
“— a? nan Pata Sing . LN 1 lo - 

4195. Ujian seorang laki-laki ada pada keluarganya, hartanya, jiwanya, 


anaknya dan tetangganya, dimana hal itu dapat dihapus dengan shalat, 
puasa, sedekah, amar makruf dan nahi munkar. 


(Shahih) (gaf, ta" dan ha ') dari Khudzaifah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 643. 


Ka AN SAN AA PN AP In 30 P Dani be aka ca 
Maa Iban IN AN Ea ata DAS an 


4196. Ada empat sungai yang terpancar dari surga, yaitu: sungai Efrat 
sungai Nil, sungai Saihan dan sungai Jaihan. 


172 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Hasan) (ba "-mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 111. 


yg oya mad edi Ind LENAV 
4197. Paha seorang muslim termasuk aurat (bagian tubuh yang harus 
ditutupi) 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Jarhad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, no. 
269. 


Olara AN Santa SMG BAN CA9 JI SMP YAA 
4198. Tempat tidur untuk laki-laki, tempat tidur untuk wanita dan 
tempat tidur yang ketiga untuk tamu serta tempat tidur yang keempat 
untuk syetan. 

(Shahih) (ha '-mim, dal dan nun) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1353, Ibnu Al Mubarak, no. 762. 


or A 25 £ (3 Tana "3 2 Fa ua os te .. . 2 

Ae Gdko Jupe JP AK Ily ah Hah Ge EP AA 
2 Ht £ s2 .... . Te “ s2 Ld . AK Daud 

. Pa Di “ip si Se DN o 2 MA PA P3 - 


5 2... - . Pad 5 .. - 
Dj Jar JB MEA alta II te Cb ATI MI Sg 
Ca UK Ja -JG Ujar Ika JL Cia uya JB ai sean 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 173 


nd 
: 


(ea JG Gal Ia “JS Tg ale 3 Tn 1 Pe 3 (ai JG 


£.. .. KP . £ - PN an De pan Pe) - G Pa ar 
ojlas S3 0d yan! dinay £ Je) (Sk Ca eLamadi Vale Lada 


da (an Ja PG eat aman Ia TES Nala nu 


TEA TER AT Ju 2 Bai air bal AA 3 
ai Yat sa ya Ca AS SUS da 3 35 PAI On ega 
Ny Want denah Up JAS B6 OI Jt ds 3P BNN 

SK dua Ya 


2. 


2. P P3 PN ANN Ona 5 Si Tg $ 10 
Ha GAN SAN 0G JBL Jia Uje OIL Ia 

GILA PN Sea AL LA JL Cmk LA C5 
KA JB bak Dia US Lem ia 2JG ia 2 13 


. .. 


3 Cedaya NAD 1JE SAB LA 1S « Ia 2 Sa Pi 

Tae Pan un Na B3 Ba Kan ET 8 0. 
"ida ya 13 lali s3 Ja au La "Jas Terate Das 
aa) LI “J3 ANA SP Kala DA im Ia JG 


- £.. - 03 2 x 5 
MR IA 2JU KA GA 1 Kalla 
Ska Tera TP . Ao £ La Ay 3 o-T, & A Tanaga 
BY Hi po A3 Maan! Cjr DP LP JG EPP 
gi na Ii oa PE ng - . si Pan Pan Se A Pn dn 
ig SAP GX Irman Gal AP Jay PM Pi 


- 3 8 0... 


2 mn BN Aa aa en Bak an SOn3 Huge 
PP 1ed3 ea ds eh) Pb uga ya Dp 


174 


174 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











4 2 C bad & 0 OS Tan Tag - o- 
CAN CN Gala Y UE Op AL kn Jb 2Xp Crome 


33 & ce 


Ob UN Kal IIA AI Jaga di AS Aaja RP 3) 
On BO LA Gea t Bae S0 “nan 
PA Ike eak LC ata 
D3 iae3 Y DE Ob Ah) 

P. Pa Begin aa 0. BA. 8 0. G3 nd 8 3 0. 1 

Jail Jas Y Ogan uan Ye "Jaa TE) al 
3 co Hak 9 0 - SA - rs OP AT “Gg 
Ke Komen! 33 "ea Up el "Jas Oem ga ap) ag SN 
0£ deg Pa L ..1 A “ - ag pe s3? - 
SPN IP YES AE Haa SI DL Ubi 5 ng 
ji 5 () Ie an 18 3 25 sa ian “n. 8 ar 5 
Hama! GP II GI JA Ups B6 AE HI 3 CA 
4199. Atap rumahku terbuka ketika aku berada di Mekkah. Kemudian 
Jibril as datang dan membelah dadaku lalu membasuh dadaku dengan 
air zam-zam. Setelah itu ia datang dengan membawa bejana yang 
terbuat dari emas: penuh berisi hikmah dan keimanan, isinya di 
tuangkan ke dadaku dan iapun menutup kembali dadaku. Setelah itu, 
Jibril AS mengambil tanganku dan mengajak pergi menuju langit dunia. 
Ketika kami tiba di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit 
dunia, "Bukalah!" Malaikat tersebut bertanya, "Siapa ini?” dibril as 
menjawab, “Ini dibril AS,” Kemudian Malaikat tersebut bertanya, 
"Apakah kamu bersama seseorang?” Jibril AS menjawab, "Ya, 
Muhamamd SAW bersamaku." Malaikat SAW tersebut bertanya, "Ia 

diutus?” Jibril menjawab, "Ya." Lalu pintu itu dibuka.!” 


Ketika kami naik ke langit dunia, ternyata ada seorang laki-laki 
yang di sisi kanan dan kirinya ada beberapa sosok tubuh. Ketika laki-laki 
tersebut memandang ke arah kanan, ia tertawa. Jika memandang ke 
arah kiri, maka ia menangis. Kemudian laki-laki tersebut berkata, 
"Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih." Akupun 
bertanya kepada Jibril, "Siapakah pria itu?” dibril Menjawab, "Itu adalah 
nabi Adam AS, sosok-sosok tubuh yang ada disebelah kanan dan kirinya 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 175 


adalah keturunannya, yang disebelah kanan adalah penghuni surga dan 
Yang disebelah kiri adalah penghuni neraka. Jika memandang ke arah 
kanan, ia tertawa dan jika memandang ke arah kiri ia menangis." 


Kemudian Jibril membawaku naik ke langit ke dua dan ia 
berkata kepada penjaga langit kedua, "Bukalah!" Kemudian malaikat 
penjaga langit kedua bertanya sebagaimana malaikat penjaga langit 
pertama. Kemudian, pintu langit dibuka. Ketika aku melewati Nabi Idris 
AS, ia berkata kepadaku, "Selamat datang nabi yang shalih dan anak 
yang shalih." Aku bertanya, "Siapakah laki-laki tersebut" Jibril 
menjawab, "Itu adalah Idris AS." Kemudian aku melewati Nabi Musa as 
dan ia berkata kepadaku, "Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan 
anak yang shalih." Aku bertanya, “Siapakah ini." Jibril as menjawab, "Ini 
adalah Musa AS." Kemudian aku melewati Isa bin Maryam AS, dan ia 
berkata, “Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih." 
Aku bertanya, "Siapakah ini?” Jibril AS menjawab, "Ini adalah Isa bin 
Maryam AS." Kemudian aku melewati Nabi Ibrahim AS dan ia berkata, 
"Selamat datang wahai Nabi yang shalih dan anak yang shalih." Lalu aku 
bertanya, "Siapakah ini?” Jibril as menjawab, ini adalah Ibrahim AS. 


Kemudian Jibril as membawaku naik hingga tiba di suatu tempat 
dimana terdengar suara gerit pena-pena. Kemudian Allah mewajibkan 
kepada ummatku lima puluh waktu. Kemudian aku kembali hingga aku 
melewati Musa AS. Musa berkata, "Apa yang diwajibkan Tuhan atas 
ummatmu?” Aku menjawab, "Allah mewajibkan mereka shalat lima 
puluh waktu." Kemudian ia berkata kepadaku, "Kembalilah menghadap 
Tuhanmu, sesungguhnya umatmu tidak — akan mampu 
melaksanakannya." Setelah itu, akupun kembali menghadap Tuhanku. 
Dan Allah menghapuskan setengahnya. Setelah itu, aku kembali kepada 
Musa dan memberitahukan hasilnya. Lalu ia berkata, "Kembalilah lagi 
kepada Tuhanmu, sesungguhnya ummatmu tidak akan sanggup 
melakukannya." Lalu aku kembali menemui Tuhanku dan la berkata, 
"Lima dalam hitungan dan lima puluh dalam pahala." Dan kata-kata 
tidak dirubah disisi-Ku. Lalu aku kembali melewati Musa dan 


176 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















menceritakannya. Ia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu." Akupun 
menjawab, "Aku malu kepada Tuhanku." 


Kemudian Jibril AS berangkat bersamaku dan membawaku 
hingga ke sidratul muntaha, ia tertutup oleh lautan cahaya yang aku 
tidak tahu, apa itu. Kemudian aku masuk ke dalam surga dan ternyata di 
dalamnya ada kubah-kubah tinggi yang terbuat dari mutiara dan 
tanahnya terbuat dari kasturi. 


(Shahih) (ga) dari Abu Dzar kecuali redaksi, “Kemudian aku 
diberangkatkan hingga berada di suatu tempat dimana aku mendengar 
suara pergerakan kalam (pena) Redaksi tersebut berasal dari riwayat 
Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al Badri. 


JG ENG aa gladi sa Ip Tol EP 
4200. Ada empat perkara yang telah ditentukan dalam diri manusia: 
penciptaannya, akhlaknya, rizkinya dan ajalnya. 

(Shahih) (tha "-sin) dari Ionu Mas'ud . 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah ,no. 304. 


3 . . s3. , 2 Pa 
Abel ga SAS La KE IS Si IRI PNG Ata 
Aa PA) sala ajh eny 
4201-1494. Allah telah menentukan lima perkara dalam diri setiap 
manusia, yaitu: Ajalnya, rezekinya, peninggalannya, tempat tidurnya, 
dan bahagia atau sengsaranya. 
(Shahih) (ha -mim dan tha "-ba ) dari Abu Ad-Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 303- 
309, Ibnu Abu Ashim, ha '-ba ', Tamam, Ibnu Asakir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 177 


- E ki o o- o- ”: Pa An an 
Caloriy Caale ya Haa ya IS JS dh CP NON 
Pn TT 43 2. 
Anna 9 copl3 (aj 9 


4202-1495. Allah telah menentukan lima perkara dalam diri setiap 
manusia, yaitu: Amalnya, ajalnya, rezekinya, peninggalannya dan 
tempat tidurnya. 


(Shahih) (tha "-ba ) dari Abu Ad-Darda '. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 303-309. 


PN DRA N o ST 3 abu Dea at 
JAN SIG al HM up Bp AAN Y 
4203-1496. Allah telah menentukan empat perkara, yaitu: Bentuknya, 
akhlaknya, rezekinya dan ajalnya. 


(Shahih) (Ibn Asakir) dari Ibnu Abbas. Dikuatkan oleh hadits 
sebelumnya. 


2. PN Han SU £ 2 Aa PN 
GAN Gieag Of JS SA Sa aan Atav—£ Yo £ 
ad Gemaru PNG 
4204-1497. Allah telah menentukan takdir dan Ane dunia lima 
puluh ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ath-Thahawiyah, no. 
80: Al Baihagi dalam A/ Asma '. 


178 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Ab AI JA yanb SSI LS Ap Irak tb 41 0 

AE ob Ja J5 dn PI G3 
4205. Kota orang-orang muslim di hari malhamah kubra adalah di 
daerah yang disebut Al Ghuthah yang di dalamnya ada sebuah kota 


yang disebut Damaskus yang saat itu menjadi tempat terbaik bagi kaum 
muslimin. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Ad-Darda '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadha “i/ Asy-Syam, no. 
15. 


Sha DI O5 WA JII IC Jab YA 

ru 
4206. Pemisah antara yang halal dan yang haram dalam pernikahan 
adalah tabuhan rebana dan nyanyian. 


(Hasan) (ha -mim, ta', nun, ha" dan ka dari Muhammad bin 
Hathib. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1994. 


PEN MS Jat pe3 Uako Gpi Lo Jas ANN 


4207. Pemisah antara puasa kita dan puasa orang-orang ahlul kitab 
adalah makan sahur. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan 4) dari Amr bin Al Ash. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 179 


3. ki aa 3 


Ia ba BA WA Da WN 


bah ga JERUK ai HAN pa Opah 


BII, aa 3 ot las (RP SY) Ti Sl 2g 
AN, Kelana 


4208. Allah mengutamakan kaum @uraiys dengan tujuh perkara: Allah 
mengutamakan mereka karena mereka menyembah Allah selama dua 
puluh tahun dimana saat itu tidak ada satu pun yang menyembah Allah 
kecuali orang-orang @uraiys, Allah menolong mereka ketika di hari 
mereka diserang tentara gajah, padahal saat itu mereka dalam kondisi 
musyrik, Allah mengutamakan mereka karena memasukkan mereka 
dalam satu surah yang tidak ada satu pun makhluk yang dimasukkan 
dalam surah tersebut, yaitu ketika turun ayat, “Li“iilaafi Guraisyin.” 
Allah mengutamakan mereka karena kenabian ada di antara mereka, 
demikian pula dengan khilafah, kepengurusan Ka'bah dan memberi 
minum orang haji. 
(Hasan) (tha '-sin) dari Zubair bin Awwam. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1944: Al Baihagi, Ibnu Asakir. 


Gta Yg pki Ie Gea Gd Jas gg BA AN Ya Aha 
H3 Op a33 og Wa AI Jas ada 
pa Pagu pang da HE pai f 9 ma IA a15 
ea wa OA Go ypa “3 2 eh as 


3 (HP SI ») : 


180 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















4209. Allah telah mengutamakan kaum @uraisy dengan tujuh dan tidak 
satupun kelebihan tersebut diberikan kepada ummat sebelumnya dan 
tidak ada satupun yang akan diberikan pada masa setelahnya: Allah 
mengutamakan mereka karena aku merupakan bagian dari mereka, 
kenabian ada dalam masyarakat mereka, kepengurusan Ka'bah di 
tangan mereka, demikian juga dengan memberikan air minum. Allah 
telah menolong mereka dari serangan tentara bergajah, mereka telah 
menyembah Allah selama dua puluh tahun dimana tidak ada satu pun 
yang menyembah Allah selain mereka, serta Allah menurunkan satu 
surah dalam Al @ur'an yang di dalamnya tidak disebutkan satu pun 
makhluk selain mereka, yaitu: “Li “iilaafi @uraisyin.” 

(Flasan) (ta "-kha ', kaf, dan Al Baihagi dalam AA/ Khilafah) dari 
Ummu Hani '. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1944: ain-dal, 


MI (Any IP AN Jini ON IE TAS rah YA 


4210. Keutamaan Aisyah RA atas kaurg gwanita bagaikan keutamaan 
roti didalam kuah atas (seluruh) makanan. 


(Shahih) (ha "dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 4002. 


. 0g Je - - - 0 ea 3 5 £ 
3 X0 HL ori IE AAN Am ASASI Jia YAA 
. Pi Pd 2... Pd 2. 2. 
X0 HI gam 
5 2... 
? Lafazh ini tertera dalam bagian ha” dan ini nampaknya luput dari 
perhatian Imam Suyuthi, sebagaimana telah jelaskan dalam kitab Adh-Dha'if (3965) 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 181 





4211. Keutamaan shalat di masjidil haram dibanding shalat di masjid 
yang lain adalah seratus ribu derajat dan keutamaan shalat di masjidku 
dibanding shalat di masjid yang lain adalah seribu derajat. 


(Shahih) (ha '-ba ) dari Abu Ad-Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" A/ Ghalil, no. 
1130. 


Ao by ii pe) Jas MI Is Ji Jab LAYAN 
NI 
4212. Keutamaan seorang yang berilmu dibanding orang yang rajin 
beribadah seperti keutamaan bulan perunama atas semua bintang. 
(Shahih) (ha '"-lam) dari Mu'adz. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 212. 


. AN (3 Su aa ag aa . 2, 38 LN BA 
JI PM Of SUS Se Kais MA SE MI Jins .£YAY 
S0 GI 5 mM SAI Jah Sa, 
. s 3 ., 2 2 5. 
SEN AT daa IE Ogah Dp 
4213. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan seorang 
yang rajin beribadah seperti kelebihanku atas yang paling rendah di 
antara kalian. Sesungguhnya Allah , para malaikat-Nya dan seluruh 


penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya dan ikan 
laut: berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. 


(Shahih) (ta "dari Abu Umamah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 213. 


182 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








BP S3 33 BLAN Jia Uya DA lai Jilad LAN 
4214. Keutamaan ilmu lebih aku sukai dibanding keutamaan ibadah. 
Dan sebaik-baik perkara dalam agama kalian adalah sikap wara' 

(Shahih) (Al Bazzar, tha '-sin dan kafj dari Hudzaifah, (kal) dari 


Sa'ad. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir 
(1/440), dan A/ Ilmu, karya Abu Khaitsamah, no. 13. 


Penta ehng Jail IMO Ae KAI UN Pd .tyNe 
kaga Up s3 
4215. Keutamaan shalat berjamaah atas shalat sendiri adalah dua puluh 
lima derajat. 
(Shahih) (bnu As-Sakan) dari Dhamrah bin Habib dari 
ayahnya. 


: Lihat hadits setelahnya dan hadits sebelumnya no. 3822 dan 
hadits setelahnya. 


H3 Ope Da tdr D2 Ae plak Bila Jis .4YAA 
LAN IS SANAK, JA SO 


4216. Keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendiri adalah dua 
puluh lima derajat. Para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul 
saat shalat Subuh. 


(Shahih) (gaf) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 183 


Ta a Pa: Tua Ta o- - ag KN ana 
Jesis Oa Ag La OK SE eh 3 JPN KS Jia LAYAN 
A3 Ie Ki 
4217. Keutamaan shalat seseorang di rumahnya dibanding shalatnya 


yang dilihat oleh orang lain seperti keutamaan shalat wajib atas shalat 
sunah. 


(Hasan) (tha "ba ) dari Shuhaib bin Nu'man. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
441: Al Askari, ha '-gaf Ad-Dailami. 


(Pn) SPAN Jini SUS le TEA Fa AN LAA-LYAA 
.aladeli 


4218-1498. Keutamaan Aisyah atas wanita lain seperti keutamaan 
tsarid (roti yang direndam di dalam kuah) atas (seluruh) makanan. 


(Shahih) (Abu Nu'aim dalam Fadha 1 Ash-Shahabah) dari 
Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dhaifah, no. 4002. 


8. 


Ii US Deal Ga aa Hb Tas YNA 
Tgl Wat LAI laba) pang SAN Jai KI 
ME ah, 


4219. Aku diutamakan dengan empat hal, Yaitu: Aku dan ummatku 
diperintahkan shalat seperti halnya para malaikat berbaris, debu boleh 
digunakan sebagai alat bersuci, dan bumi boleh digunakan untuk tempat 


184 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











untuk melaksanakan shalat untukku, dan harta rampasan dihalalkan 
bagiku. 

(Shahih) (tha "-ba ) dari Abu Ad-Darda '. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa" Al Ghalil, no. 


285. 


3 - P3 2 s 9 .. AI . .. . - 3 8. 2 
La Jang AG dog) Gama 23 laa apl Tilas NY 
# :» s 0. 0 Ps - asn », : o - 2. 4 P3 
Web) Woman UPN IE AP hat Wa Leni mi SMAN Al 
» 0. 3 - Ta .. ... n o Ie “8. 3 Keane Papa S3 
OS JI (BO anad yA SL na CSS pl PP KA AN 
Ing AN lah, dat 
4220. Aku diutamakan dengan empat hal, yaitu: Tanah dijadikan 
untukku sebagai tempat shalat dan alat bersuci. Jika salah seorang dari 
ummatku hendak melaksanakan shalat, kemudian ia tidak menemukan 
tempat shalat, maka ia dapat menjadikan tanah sebagai tempat shalat 
dan alat untuk bersuci. Aku diutus untuk seluruh umat manusia dan aku 
ditolong dengan dimasukkannya perasaan takut ke dalam hati musuh- 
musuhku dari jarak perjalanan dua bulan di hadapanku, dan harta 
rampasan dihalalkan untuk ummatku. 


(Shahih) (ha '-gaf dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
152 dan 285. 


S3 BS AN LN ah AIM Je ulas yna 
ary tika NA AA TA EU Dat UN elis 


Pd . 


ui . Ja bag ut, Tpi (tom "ai 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 185 


4221. Aku diutamakan dengan lima hal atas para Nabi, yaitu: Aku 
diutus untuk seluruh ummat manusia, aku simpan syafaatku untuk 
umnatku, aku ditolong dengan dimasukkannya perasaan takut ke dalam 
hati musuh-musuhku dari jarak perjalanan satu bulan di depanku dan 
satu belakangku, tanah dijadikan untukku sebagai tempat shalat dan alat 
bersuci, serta harta rampasan dihalalkan untukku sementara itu tidak 
pernah dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. 

(Shahih) (tha '-ba ') dari As-Sa'ib bin Yazid. 

Hadits ini dikuatkan oleh hadits sebelumnya. 


LD naiy ASI Aag Tab tenan MIL Se Ielts ey 
8... 8 37.9 PE ANN DN Se JP LAN EP AA TA NG DA o 
Ihomama g De ti P da (Lali P ag Tara 
Oya Oa 3 US Gia Jala, 
1222. Aku diutamakan dengan enam hal atas para nabi, yaitu: Aku 
diberikan jawami' al kalim, aku diberikan pertolongan dengan 
dimasukannya perasaan takut —ke dalam hati orang-orang yang 
memusuhiku—, harta rampasan perang dihalalkan untukku, tanah 
dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci, aku 


diutus untuk seluruh mahluk dan aku dijadikan sebagai penutup para 
nabi. 


(Shahih) (mim dan ta dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim 
257, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 285. 


., . PJ - 33, . 2. 5 2 » 2 
ASM Sya Ui giro Clan 1LNU MI IE Ulas .£YYY 
aan rd - , T A Ja asn ag Ng 5 o A0 Ta. 
bom AISI Gl SE aer) dam AS 2pNN AS Telat, 


186 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














BAN o - a. . Pad . 3 Pa ...3 PN to yi? 
PAI Kn 3 ya 8 adl O) 5 Aa DUYI oa Tale Aa) 
eZ ? Pat Ar NG 
SB 
4223. Kami diutamakan dengan tiga hal atas manusia, yaitu: Allah 
menjadikan barisan kami dalam shalat seperti barisan para malaikat, 
tanah dijadikan untuk kami sebagai tempat sujud dan debunya boleh 
digunakan untuk alat bersuci jika kami tidak menemukan air, kami 
diberikan akhir dari surah Al Bagarah yang berasal dari tenpat 
penyimpanan yang terletak di bawah Arasy yang tidak diberikan kepada 
seorang nabi pun sebelumku. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan nun) dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
285, As-Siraj dan ha "-gaf37 


An ant 83 .. oo, 1 4 '3 .. PT TN 

rn BP) Opa pu Sea Dg jai es Sa 2#eNY 
at S3 
Ou 

4224. Hari Raya Fithri kalian adalah hari dimana kalian tidak berpuasa, 

Hari Raya Adha adalah hari dimana kalian melakukan ibadah 

penyemblihan, dan hari Arafah adalah hari yang kalian kenal. 


(Shahih) (Asy-Syafi'i dan ha '-gaff dari Atha" secara mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ /rwa' A/ Ghalil, no. 
905. 


37 Menurutku, Ada tambahan di akhir hadits sebagaimana tertera dalam 
Musnad Imam Ahmad: Dan diberikanlah ayat ini... Imam Muslim juga 
memberikan isyarah pada redaksi ini di akhir hadit dan haditsnya telah disebutkan 
pada no. 1060. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 187 


Te Teka oo Sa Na 
3s JS Kai es Tea, Oya ex Pa .tYYo 
BEA Ca IS AA Ka ga 3 CA Ia IG Cp 
4225. Hari Raya Fithri kalian adalah hari dimana kalian tidak berpuasa, 
Hari Raya Adhha adalah hari dimana kalian melakukan ibadah 
penyembelihan, seluruh daerah Arafah adalah tempat untuk melakukan 
Wukuf, setiap bagian dari Mina adalah tempat melakukan 
penyembelihan, setiap lorong-orong Makkah adalah tempat untuk 
melakukan penyembelihan dan seluruh bagian dari daerah berkumpul 
adalah tempat wukuf (mabit di Muzdalifah). 


(Shahih) (dal dan ha "-gaf dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 905. 


sya HXbah ii IYA Ja ESAh 
4226. Berbuat kebaikan akan menjauhkan seseorang dari kejatuhan 
yang buruk. 
(Shahih) (Ibnu Abu Ad-Dunya dalam Gadha" Al Hawa ) dari 
Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
(2/31). 


Yan y Ao HL ea ie El os Larnv 
Tipe ap DAY yi Oi an Is Ega Yf ti 


A3 pb sd 


188 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











4227. Ada satu kelompok dari bani Israil yang hilang dan tidak diketahui 
apa yang mereka kerjakan. Dan aku tidak melihatnya kecuali ada pada 
sosok tikus, tidakkah kalian melihat, jika susu unta diletakkan di 
hadapannya ia tidak akan meminumnya, namun jika susu kambing 
diletakkan di hadapannya, maka ia akan meminumnya. 


(Shahih) (ha -mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1504. 


Tan LA on ANA YA al De Tea GAN OA NYA 


2... 


4228. Orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin lima ratus tahun lebih 
dahulu masuk ke dalam surga dibandingkan kalangan kaum mujahirin 


yang kaya. 

(Shahih) (ta dari Abu Sa'id. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5243: 
ha -mim, ta" dan ha '-ba —-Abu Hurairah. 


53. Pa ... 5 “ 9 1 Aga 5! 8 3 
333 SN Tiki, CU Lee) GA S3 ENYA 


4229. Lepaskanlah tawanan, penuhilah panggilan orang yang 
mengundang, berikanlah makan kepada mereka yang lapar dan 


Jenguklah orang yang sakit. 
(Shahih) (ba -mim dan kha ') dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Takhrij Musykilah Al Fagr, 
no. 112. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 189 


Cat? co. .i 
4230. Siapakah yang menulari orang yang pertama? 


(Shahih) (gaf dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 782: ha -mim. 


"5 Lo - 0. 01 re aan LL an Penta .? PIA 
INA Sa SAE FA OA sabu AG ey 

Ben Aa . Si 3513 
4231. Hancurnya umatku dengan sebab sikap saling cela, dan wabah 
penyakit adalah tusukan dari musuh-musuh kalian dari kalangan jin, 
serta setiap hal tersebut ada kesyahidan. 

(Shahih) Lha "-mim dan tha '-ba ) dari Abu Musa, (tha “-sin) dari 
Ibu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 526, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1637. 


AE Ema) IP NY 
4232. Tepatilah perjanjian dengan mereka dan kita memohon 
pertolongan kepada Allah atas mereka. 
(Shahih) (ha -mim) dari Hudzaifah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2191: mim, Ath-Thahawi dan kaf 


190 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Wa 3 Sta BEN UP MG LYYY 


4233. Kasta kamu tidak menikahi desrang perawan, kamu bisa 
mencumbuinya dan dia pun mencumbuimu, serta membuatnya tertawa 
dan dia pun membuatmu tertawa. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Jabir. 


. 8. 


Aaj SP lis AI 3) AI AE san 3 rt 
Aa aa AI Pa IG cas AAA gabah 


4234. Di salah satu sayap lalat ada penyakit dan di sayap yang lain ada 
penawar. Jika ada lalat jatuh ke makanan kalian, maka celupkanlah ke 
dalamnya. Sebab Jalat mendahulukan penyakit dan mengakhirkan 
penawarnya. 

(Shahih) (ha "dari Abu Sa'id. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 39: Ath-Thayalisi, nun, Ath-Thahawi, ain, Al Bazzar dan 
tha '-sin-Anas. 


au 


ba Pai 


Si oa 


. 
Las “3 ae Ri o 


Us pin Mate pa Ka ai - .4Yro 
4235. Di antara para sahabatku ada dua belas orang munafik. Di antara 


mereka ada delapan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga 
hingga seekor unta masuk ke lubang jarum. 


(Shahih) (ha '-mim dan mim) dari Hudzaifah. 


Yz 


£ 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 191 


LNG Tes ng Karna AI "3 eh AS SH -EYYA 
Kr 


1236. Pada unta ada fara”, pada kambing ada fara” Seorang anak 
diakikahkan dengannya dan kepala anak tersebut tidak boleh dibasuh 
dengan darah hewan yang disembelih untuk akikah. 


(Shahih) (tha -ba') dari Yazid bin Abdullah Al Muzani dari 
ayahnya. 
. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1996. 


. 


JI ia ea Ui MENIT $ .4NYV 


4237. Denda melukai gigi adalah lima, lima ekor unta. 
(Shahih) (dal dan nun) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
2271 dan 2276. 


no - ho 


Jae Fa MI SB -YYA 
4238. Denda mencederai jari tangan orang lain adalah sepuluh, 
sepuluh. 
(Shahih) (ha "-mim, dal dan nun) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
2271. 


192 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











ang 0 -.9- 1 or "Ah Ec 2 an 2 An nana & 

IS OS Bahan Ol dalad «janda ala LO O gim Ol .£LYYA 
. 2 . an a 1 . Ta nge 2 ap Pari Tn 5 Tg 
Pa ad Pan 2 cl bi Wa domba GE "dop Lain Jkesia 


bata SENI ES Yaa ed Oh esa 


4239. Dalam diri manusia ada tiga ratus enam ruas persendian. Setiap 
ruas persendian tersebut wajib dikeluarkan sedekahnya,: dahak di dalam 
masjid, kafaratnya adalah menguburnya atau menyingkirkan sesuatu 
yang mengganggu jalan umum. Jika kamu tidak dapat melakukan hal 
tersebut, maka dua rakaat shalat Dhuha cukup untuk itu. 


(Shahih) (ba '-mim, dal dan ha "-ba ') dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1315, 
Irwa ' Al Ghalil, no. 461, dan Shahih At-Targhib, no. 664. 


» bata 3Jo. to. $ 2 4 .. 

ABI 39 IN Ie TU BAG SEN AN HMI aj ran 
NA “nik Tong as oa LA Si ate naa Nan AN NP 
CI AI A9 tgn! LL AYI Ip WPaAS YAI G9 yana 
2. 0. . .. Be 3? d 0. an 7 0. an. ' .. “3 
or 3 (yee knp ya! 3 AN aa aa S3 aa 


s0 - 


TAS MN Aya el IS 3 AS 


- 


4240. Mencederai hidung jika sampai terpotong, dendanya adalah 
seratus ekor unta. Mencederai tangan, dendanya adalah lima puluh ekor 
unta, mata dendanya lima puluh, pada luka yang menembus otak 
dendanya sepertiga jiwa, pada luka yang menembus rongga kepala atau 
perut sepertiga jiwa dan meremukkan tulang dendanya lima belas, pada 
luka sampai terlihat tulang dendanya lima dan pada setiap jari dendanya 
sepuluh. 


(Hasan) (ha "-gafj dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1997: Al Bazzar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 193 


“01 » 


OS ya Wae ISU OI SY LAI Sol NAA 
PENA do Ae enda “ITA ee P - 

Jaa Udan - Al yag Calon Urai! -,a 

4241. Di surga ada satu pintu yang diberi nama Ar-Rayyaan yang 

dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa Barangsiapa yang ahli 

puasa, maka ia akan memasukinya. Barangsiapa yang masuk ke 
dalamnya, ia tidak akan merasakan haus selamanya. 
(Shahih) (ta " dan ha "dari Sahal bin Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
969: nun. 


YP AG Y EA LG Ga ABS GO NY 
OA 


. 


4242. Sesungguhnya surga ada delapan pintu, di dalamnya ada satu 
pintu yang diberi nama Ar-Rayyan. Tidaklah pintu tersebut dimasuki 
kecuali orang-orang yang berpuasa. 

(Shahih) (kha ") dari sahal bin Sa'ad. Hadits ini dapat juga 
dilihat dalam mim (3/158-159). 


Le - “4 3 0. Ta. Peta Pan 9 5 

JS & Oka Ogan Leo ,S Ad yna 2 uya Kon Ai2ml! 3 YLY 
3 011 0 or- 2. Tas 212 Lanka sa PN Te 
mada male Dalan ca Oya la Jai Lain 3) 

4243. Di surga ada sebuah kemah yang terbuat dari mutiara yang 

berongga. Lebarnya sekitar enam puluh mil dan di setiap sudutnya ada 

penghuni-penghuni yang tidak dapat melihat penghuni yang lain dan 

mereka dikelilingi oleh orang-orang beriman. 


(Shahih) (ba -mim, mim, ta ') dari Abu Musa. 


194 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















s PN LNG o-e 2. ”. 2 0. 3. PRA ii 3 
pama Gym US ri JS Um La CAS IL Abal 3 Ye 
2 2 # 2 IX 08 3G C3 0 gg Na e 9 2” of - 
Ka GI Zn “Ag PB laa (pro Lani yel YP, 
dor las al ALI) data OS ap 
4244. Di surga ada seratus tingkat dimana jarak setiap tingkatan antara 
langit dan bumi. Yang paling tinggi dari tingkatan surga tersebut adalah 
surga Firdaus, darinya mengalir empat sungai surga yang empat, dan di 
atasnya adalah Arasy. Jika kalian memohon kepada Allah, maka 
mintalah kepada-Nya surga Firdaus. 
(Shahih) (syin, ha -mim, ta" dan kaf dari Ubadah bin Ash- 
Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5617, 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 922. 


3- » 4 3 aa" , 
MET 3 JS on Le ck BL LI 9 .£Yto 
4245. Di surga ada seratus tingkat dan jarak antara satu tingkat dengan 
tingkat yang lain sejauh perjalanan seratus tahun. 


(Shahih) (ta "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 922. 


Ao. 


“ He Pa Mean 2. ek Dag, 0 £ Fd . . 
AB IS 2 Yg Tanam OS YG OI) YURA YEN 


# 


4246. Di surga ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, 
tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas di hati 
manusia. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 195 


(Shahih) (Al Bazzar dan tha '-sin) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib, (4/227, 
276, 260-261): ha "-mim, mim -Sahal bin Sa'ad. mim-Abu Hurairah. 


3.3 s Pp » 3 P “ 6 . 2 : 
setu YI ss IS pa slh $19 yani kmi S NLV 
4247. Dalam habbatussauda ' ada obat bagi seluruh penyakit kecuali 
kematian. 
(Shahih) (ba '-mim, gaf dan ha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 859. 


slab mbl 3 EN EA 
4248. Dalam pengobatan hijamah (bekam) ada kesembuhan dari 
penyakit. 
(Shahih) (Sammuwaih, ha '-am, dan Adh-Dhiya") dari 
Abdullah bin Sirin. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 864: ha '-mim, gaf, kaf-Jabir.38 


P2 NA - Kan Mat aga - Es, 
S 2 sb celah AYI 3 ld aneka Imel LAI 3 YA 
Laila 2s 3 (gw sy! 


4249. Pada salah satu sayap lalat ada penyakit, namun pada yang 
lainnya ada penawar. Jika ia jatuh ke suatu wadah, ceburkanlah lalat 
tersebut, hingga sayap yang satu akan menjadi penawar dari penyakit 
yang disebabkan oleh sayap yang lain. 


3 Telah disebutkan lafazhnya pada hadits no. 2128. 


196 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








(Shahih) Ibnu Najjar) dari Ali. 
Lihat dalam hadits sebelumnya no. 4234. 


SA Ed .tYo0 
4250. Zakat rikaz adalah seperlimanya. 


(Shahih) (ha dari Ibnu Abbas, (tha '-ba') dari Abu Tsa'labah, 
(tha '-sin) dari Jabir dan dari Ibnu Mas'ud. 


Lihat dalam hadits sebelumnya no. 4124. 
CAS SAI YON 
4251. Berburu serigala (bagi orang yang ihram) dendanya seekor 
kambing kibas. 
(Shahih) (ha ' dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1050: dal, Ad-Darimi, Ath-Thahawi, Ibnu Al Jarudi, ha '-ba ', gaftha ', 
kaf dan ha '-gaf. 


By Oil as JS di Ja geo 
4252. Pada madu, di setiap sepuluh tempat minum, zakatnya adalah 
satu tempat minum. 


(Shahih) (ta ", ha) dari Ibnu Umar. 


| Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1807, 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 810. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 197 


SI Ielanl) US LE Ijin AG ikan SE 3 tor 
4253. Seorang anak ada anjuran akikah. Tumpahkanlah darah kambing 
(sembelihlah) atas namanya dan bersihkan kotorannya. 

(Shahih) (nun) dari Salaman bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
1171. 


ea HA ASI $. £Yo4 


4254. Dalam hati yang panas ada pahala. 
(Shahih) (ha '-ba ' dari Saragah bin Malik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
947. 


2 . 2... . - 3... o 
(Ole 2) IG Lis LAS II "Jam SE UI Hyo 
OI 
4255. Ada tiga ciri pada orang munafik, yaitu: Jika bicara ia berdusta, 
Jika berjanji ia tidak menepati, dan jika diberi amanat. ia berkhianat. 
(Shahih) (Al Bazzar) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1998: ha "-mim dan mim-Abu Hurairah. 


HIS Spa ia US ma! ALA 


2 .. 


4256. Pada luka yang terlihat tulang, dendanya adalah lima, lima ekor 
unta. 


198 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ha -mim dan 4) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" A/ Ghalil, no. 
2284 dan 2285. 


Disg ea DLS AI .trov 
4257. Pada umatku akan ada penenggelaman, pengubahan bentuk rupa 
dan gadzaf (menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan). 
(Shahih) (ka? dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1004: ha '-mim. 


Fpi AD Ala Doae Kata OP) Dj Al YON 

SY KD GE 

4258. Di tengah umatku ada orang-orang yang tukang bohong dan 

para Dajjal jumlahnya dua puluh tujuh orang: empat orang di antaranya 

adalah wanita. Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi dan tidak 
ada lagi nabi setelahku. 

(Shahih) (ha "-mim, tha '-ba" dan Adh-Dhiya”) dari Hudzaifah 


ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1999: Ath-Thahawi. 


N0 3. 3 x 


13 AS ai .£YoO4 


4259. Di tanah Tsagif ada tukang pembohong dan perusak antara 
manusia. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 199 


(Shahih) (ta dari Ibnu Umar. (tha '-ba') dari Salamah binti 
Alharr. 


Hadits ini dapat dilihat juga dalam ha "-mim (2/26), ha '-mim 
dan mim (7/191)-Asma.29 


Tah PN Ga ad S3 REI SA ya AAN £YT. 


4260. Setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah seekor tabi' atau 
tabiah dan jika telah mencapai jumlah empat puluh ekor, maka 
zakatnya adalah seekor musinnah. 


(Hasan) (ta ' dan ha "dari Ibnu Mas'ud . 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
795: Ibnu Al Jarudi, ha '-gaf. 


L-0, - 


0 yag 2 "3 Oa AP La IY ya Sd: .£YUA 
PSA EN GA) yi d3 ae pan dh aa AA 
AS SIA Ga Kh DG OP GS yak dl 
2g DG BP OA Bb G3 Sa SIG Gb daan 
JP Ga ih SG BP (oa Pn Li Ga 
HS 156 san cas S Hi Lgi 2 S3 ts Ga 
ya 0 HN dai gan Pbb AINI 
lang 3 053 gu S9 Laga 5 oa SAH SS B5 
ai & ti Oya Ep Ga BL GIE SAS ip WIL) Gia) 
2 Haditsnya telah disebutkan (2133 -) dengan redakis (Inna fi tsagif....) 


200 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Op 3 Oki Latih INA Gino SAS GP Th BIG Kg 
SE GB BL pas Ls 5p Tn an ks ds pa 


Cod ME Ind Glim Ai Ga GL LAS BP RU, 
Code na EN 

pg Tae at Tee San 03 

ab «& ne ola as » 9 mall dai 3 

7 rt 3 # IS SA 
LD Upadd PI Ae LSI ISP cerai dl OELES 2Imt, DSN 
“ i Fs ng . - : an -, o - 0 - - 2. - 
GB BL JS Tb UI ia AT II SS os ME JI 
sa Ta i 5 3 2. o 2 & GP et 5 

Lg BALAI BA AA II Kama N) Lima yi Sa Yg 
ha ag 2 AtS GP 83 Pa Ka d3 - or 0,- . Ad 
deh aw) & Isep Y, Oo gal Ole ju Lagi (uyakeslas Pa os 
KAN UIN Mn Td PA or Para PN Mn ANU, 
Saba olah OLYVIA Oa YG AI ja 2 AS Y, 
4261. Setiap lima ekor unta, zakatnya adalah seekor kambing. Jika 
mencapai jumlah sepuluh ekor, maka zakatnya adalah dua ekor 
kambing dan setiap lima belas ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing. 


Disetiap dua puluh ekor unta, zakatnya empat ekor kambing. Jika telah 
mencapai jumlah dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor, maka 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 201 


zakatnya adalah seekor bintu makhad. Jika mencapai tiga puluh enam 
hingga empat puluh lima ekor, maka zakatnya adalah seekor bintu 
labun. Jika mencapai jumlah empat puluh enam hingga enam puluh 
ekor, maka zakatnya adalah seekor unta higgah. Jika mencapai jumlah 
enam puluh satu ekor hingga jumlah tujuh puluh lima, maka zakatnya 
adalah seekor unta jaz'ah. Jika telah mencapai jumlah tujuh puluh enam 
hingga hingga sembilan puluh, maka zakatnya ada dua ekor unta bintu 
labun. Jika mencapai jumlah sembilan puluh satu hingga jumlah seratus 
dua puluh, maka zakatnya adalah dua ekor unta higgah. Jika jumlah 
unta lebih dari seratus dua puluh, maka setiap pertambahan lima puluh 
ekor unta, maka zakatnya adalah seekor unta higgah, setiap 
pertambahan empat puluh ekor, zakatnya adalah seekor bintu labun. 
Jika unta tersebut berjumlah seratus dua puluh satu hingga seratus dua 
puluh sembilan, maka zakatnya adalah tiga ejkor unta bintu labun. Jika 
Jumlahnya mencapai seratus tiga puluh ekor hingga seratus tiga puluh 
sembilan, maka zakatnya adalah dua ekor unta bintu labun dan seekor 
unta higgah. Jika mencapai jumlah seratus empat puluh ekor hingga 
seratus empat puluh sembilan, maka zakatnya adalah dua ekor unta 
higgah dan seekor unta bintu labun. Jika mencapai jumlah seratus lima 
puluh hingga seratus lima puluh sembilan, maka zakatnya adalah tiga 
ekor unta higgah. Jika mencapai jumlah seratus enam puluh ekor 
hingga seratus enam puluh embilan, maka zakatnya adalah epat ekor 
unta bintu labun. Jika mencapai jumlah serarus tujuh puluh hingga 
seratus tujuh puluh sembilan, maka zakatnya adalah empat ekor unta 
bintu labun dan seekor unta higgah. Jika mencapat jumlah seratus 
delapan puluh ekor hingga seratus delapan puluh sembilan, maka 
zakatnya adalah dua ekor unta higgah dan dua ekor unta bintu labun. 
Jika mencapai jumlah seratus sembilan puluh hingga seratus sembilan 
puluh sembilan, maka zakatnya adalah tiga ekor unta higgah dan seekor 
unta bintu labun. Jika mencapai jumlah dua ratus ekor, maka zakatnya 
adalah empat ekor unta higgah dan empat ekor unta bintu labun, 


202 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








Zakat kambing yang digembalakan adalah, dari 40 hingga 120 
zakatnya adalah satu kambing. Jika lebih dari 120 ekor hingga 200 
ekor, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika lebih dari 200 ekor 
hingga telah mencapai 300, maka zakatnya adalah, tiga ekor kambing. 
Jika lebih dari tiga ratus, maka setiap bertambah seratus zakatnya satu 
kambing. Dan tidak ada kewajiban lain jika pertambahannya belum 
mencapai seratus. Harta yang terpisah jangan disatukan dan yang 
bersatu jangan dipencarkan karena takut terkena kewajiban zakat. Jika 
zakat tersebut diambil dari dua harta yang tercampur, maka kedua 
pemiliknya boleh saling memberi ganti. Jangan mengambil hewan terlalu 
tua sebagai zakat dan jangan juga mengambil kambing yang cacat 
matanya sebagai zakat dan jangan mengambil kambing yang paling 
bagus sebagai zakat kecuali atas izin pemiliknya. 


(Shahih) (ha -mim, 4 dan kaf dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga diliat dalam kitab A/ Irwa' Al Ghalil, noi. 
792: Ad-Darimi, gaftha " dan ha “-gaf. | 


»” 4 2 o - 0,0 - o 
IS Sit omi Gp SESI IP II Hae GH AYUN 
Y3 of 


14262. Dalam Ajwah Aliyah, pada permulaan pagi sebelum makanan 
apapun ada obat bagi seluruh sihir dan racun. 


(Shahih) (ha "-mim) Sayidah Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2000. 


“0 - 5 RS . 
AA SAS JS HN 


4263. Di setiap yang memiliki hati yang panas ada pahala. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 203 


(Shahih) (ba "-mim) dari Suragah bin Malik dan (ha “-mim) dari 
Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
946: kaf-Suragah, gaf dan Abu Hurairah. 


4 ss Pen S3 : 
KAI aa) IS de 
4264. Di setiap dua rakaat yang dikerjakan ada salam penghormatan. 
(Shahih) (mim) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
752, ha "-mim, dal, ha '-gaf, Ath-Thayalisi. 


M3 YG OI add Ja TA IS AAA YO 
Layak UB WS 39 AB Up Kadi GUE LA Ul 
LA IV LA P3 PA Sep Ip TP AG 3 


4265. Setiap unta yang digembalakan jika berjumlah empat puluh ekor, 
maka zakatnya adalah seekor unta bintu labun dan jangan seekor unta 
dipisahkan dari hitungannya. Barangsiapa yang menunaikan zakatnya, 
maka ia akan mendapatkan balasannya. Dan, barangsiapa yang tidak 
mau mengeluarkan, maka kami akan mengambilnya berikut setengah 
hartanya, karena ini merupakan ketentuan dari Tuhan kami Azza wa 
Jalla. Zakat tidak halal bagi Muhammad, dan keluarga Muhammad. 


(Hasan) (ba -mim, dal, nun dan kaff dari Mu'awiyah bin 
Oarrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
791. 


204 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


AN AA SEBAB ITA 


HAN MAGANG “0. 








Tah PI 2 Ba 2 5 p 2s oh, » 3 P 
BI Gb BEEU oi pp AI Ip KL ISP Ne SEYAN 
IIS Op CJ og JP tabah IA dn mrmadl mb Fasa 


do. .3 


Pp 


4266-1500. Setiap kambing gembalaan yang bisa disembelih ada 
bagian. Hewan ternakmu diberi makan, hingga ketika ia telah kuat 
untuk kendaraan orang yang haji, maka sembelihlah dan sedekahkanlah 
dagingnya untuk ibnu sabil. Hal yang demikian lebih baik. 


(Shahih) (ha '-mim, dal, nun dan ha) dari Baisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' A/ Ghalil, no. 
1181: Ath-Thahawi, kaf dan ha '-gaf 


-... - 83 
ba At OB IS H-EYV 
4267. Di setiap kurun dari umatku ada yang lebih dahulu. 
(Hasan) (Al Hakim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2001: ha '-lam dan Ad-Dailami-Ibnu Umar. 


0 £ 0,4 hd e 0 £ Y sh, RN. 0 .80 . or . 
JA YG JAN DI Jah OS Ta LAN di LEE, 
4268. Di malam nishfu sya'ban, Allah mengampuni penduduk bumi 
kecuali orang-orang yang musyrik atau yang saling bermusuhan. 

(Shahih) (ha '-ba ') dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami dengan 
derajat hadits mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1144: ha '-ba', Ibnu Ashim. ha '-ba -Mu'adz, Ibnu Abu 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 205 


Ashim. tha '-ba -Abu Tsa'labah. ha "-mim-Abdullah bin Umar, Ibnu Abu 
Ashim, Ibnu Majah-Abu Musa, Az-Zubair-Abu Hurairah, Ibnu 
Khuzaimah, Ibnu Ashim-Abu Bakar, Abu Muhammad Al Jauhari-Auf. 


RJ) . . 

ye IS B3 AYI Ip arie) ymase OB Uad 01. Y TA 
. . . . . P3 . s . 

.. Hg . 3 . sd - . ? 8... 0 ec TA s3 . 
ye El Pb AAN Upi Cake Umase LA NB cah 243 
-, . at - ra - AA Sa Lang Pn 2. 0. - 2. 
dam Tah BP CSS Os ob type Al ye S Ob ob 

” . P3 s P3 . . 

. Ie ate 0 2re UT af .. . an It ata 
paid nngaty ae AG BP Cemal Uma HO Yaa 3 
?” . . P3 P3 , .$. - . 

. 3 . . P3 ». . 0 Je . 3 
Jia Upah Inda) SAM TAB dino NI JAS Bb Tim 
. . . .. ? 7 . . Tadi 
ob Al Gap dl Jani E3 gb Oki Ugaid Ona SIH Ah 
. tr, ” ” . tu 4 . ” # # “ 


. ... ”.2 Pad & bei - ” 3 Pe ap o NN METAL 
Urmmas JS 2 CO yd Al Ina JS BELI Gate de wa, 

. . , . . . Pan 

. ae 0-1 s1 ae Ma bo an at Na 
date LA HA NA PP dh EL SAE BP dim 
SA 7. PI) 8 2 na .. ara an Gua 0 — or gaya 2. 
Jam g aa Jati Mp3 Aib Online) CAakan OdiS Tama Aelomdl Ah 
PAP .. : . at . an 5 7. pe . .£ . 25 .. N 02,2, ... 
23 oke LA Ujang Ubaya jts YO Ujana Ol yak Lao 
. () sa 31 .oL 30 Bag Kas SE 2 3. 0 4 5 ore 5 H 
Ore Sana! delangy din Jai Upil cAplan YI oke Lamdy Aim 


ed . . 3. 2 
AKN Oh ea Atma HKD oles LAI Uya tp pnya 


7 KJ . rd get 0 2 04,7, 200 3.9 7. LJ KP ah Pa ng PB P4 
bapas DS UE Ol GA ka Jamig Ko JB GP OI 
2 z0 ? 35. ec ng - SA 3. 0 pe Lte 0 un jai 

lep lho Y ons Samad os aa 28X op Tah yag clan ya 


5. #9 - . 3... 3 2 30 : A3 
dns AI Ag eni Aid Tatan SatAAN Ajangg Aa ja 


3. . 2 Pan ? ? Ana ? # ra . aah Pa 
Kn IE PLAT SAY UD oo eh Oo TI Bp 
. . Pj 2 , 7 5 . 


206 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Pe a 0 2 


A3 Lah uya Maha Sajas SU PE 0 IE 3 23 
Kn Cah Aa JA SS OS AN aa Uh yaa 
Se Sp ega JI S3 Na Kata dp 


S Fe Lesi Cat SE GL gp TEKS Ih 
aa S3 16 YBL SI OuLA gs S3 op BAL) rs 
aa An ena eta 
Nae eter ol y an Je SY, Hap aa & 
aa OS G3 Ht Ta gabah 2 SAI 3 3 Ci 
AN Be Ape UN OA uh ola: 
3 eh Ah OR 2 as ab Fa TE La Kas 


. 


ld ab PR BL Gani Y) JI GS GB po 5 2 
Pee EP 


o 
Is 


£ 
. 


4269-1501. Unta yang jumlahnya kurang dari dua puluh lima: dalam 
setiap lima ekor zakatnya adalah seekor kambing. Jika telah mencapai 
dua puluh lima hingga tiga puluh lima ekor, maka zakatnya adalah 
seekor unta bintu makhadhy jika tidak ada bintu makhadh, maka boleh 
Ibnu labun. Jika telah mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh 
lima, maka zakatnya adalah seekor bintu labun. Jika telah emncapai 
empat puluh enam hingga enam puluh, maka zakatnya adalah seekor 
unta higgah. Jika telah sampai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima, 
maka zakatnya adalah satu unta Jaz'ah. Jika telah sampai tujuh puluh 
enam hingga sembilan puluh, maka zakatnya adalah dua binta labun. 
Jika telah sampai sembilan puluh hingga seratus dua puluh, maka 
zakatnya adalah dua Higgah. Jika lebih dari seratus dua puluh, maka 
setiap tambahan empat puluh ekor, maka zakatnya adalah satu bintu 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 207 


labun dan setiap tambahan lima puluh ekor unta, zakatnya adalah satu 
higgah. 


Barangsiapa yang memiliki sedekah jadz'ah dan ia tidak memiliki 
Jadzah dan hanya memiliki higgah, maka higgah tersebut memenuhi 
kewajiban mengeluarkan jadz'ah ditambah dengan mengeluarkan dua 
ekor kambing jika mudah atau dengan menambah dua puluh dirham. 


Dan barangsiapa yang telah memiliki kewajiban sedekah higgah 
dan ia tidak memiliki higgah, yang ada hanya jadz'ah, maka ia boleh 
mengeluarkannya dengan jadz'ah dan si petugas memberikan dua puluh 
dirham atau dua ekor kambing. 


Barangsiapa yang berkewajiban sedekah higgah, namun ia tidak 
memmiliki kecuali bintu labun, maka ia boleh mengeluar zakat dengan 
bintu labun ditambah dengan dua ekor kambing atau dua puluh dirham. 


Jika seseorang memiliki kewajiban sedekah bintu labun dan ia 
tidak memiliki bintu labun: yang ada hanya bintu makhadh, maka ia 
boleh mengeluarkan bintu makhadh ditambah dengan dua ekor kambing 
Jika hal yang demikian diangap mudah atau menambah dua puluh 
dirham. 

Barangsiapa yang memiliki kewajiban sedekah bintu makhadh 
dan ia tidak memiliki bintu makhadh: yang ada hanya ibnu labun, maka 
ia boleh menyerahkan ibnu labun tanpa harus menambah dengan yang 
lain. 

Dan, barangsiapa yang jumlah untanya kurang dari lima ekor, 
maka tidak ada kewajiban zakat atas kecuali atas keinginannya sendiri. 

Dalam hal zakat kambing yang digembalakan, dalam setiap 
empat puluh ekor kambing hingga berjumlah seratus dua puluh, maka 
zakatnya adalh seekor kambing. Jika lebih dari seratus dua puluh hingga 
berjumlah dua ratus, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika 
telah mencapai dua ratus satu hingga tiga ratus, maka zakatnya adalah 


208 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








tiga ekor kambing. Jika lebih dari itu, maka dalam setiap pertambahan 
seratus ekorm maka zakatnya ditambah dengan seekor kambing. 


Janganlah mengambil hewan yang terlalu tua untuk zakat, 
jangan yang cacat matanya dan jangan yang paling bagus kecuali atas 
izin sio pemilik. Jangan mencampur yang terpisah dan jangan 
memisahkan yang tercampur untuk menghindari kewajiban zakat. Zakat 
barang yang memang telah tercampur, maka kedua barang tersebut 
dikembalikan kepada pemiliknya dengan bagian yang sama. 

Jika kambing yang dimiliki oleh seseorang jumlahnya kurang dari 
empat puluh ekor, maka ia tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat 
kecuali atas keinginan dirinya sendiri. 


Dalam tanah pertanian, zakatnya adalah seperempat perpuluh. 
Tidak ada kewajiban zakat atas harta yang jumlahnya kurag dari seratus 
sembilan puluh dirham kecuali atas keinginan si pemiliknya. 


(Shahih) (ha "-mim dan kha) dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa '' Al Ghalil, no. 
792. 


Ber Pi 8. '» si ef san “yr ? .8 Te 2... 
PAI Hai MAN HI il 
1270. Setiap pertanian yang diairi dengan air hujan, air sungai atau air 
dari mata air, maka zakatnya adalah sepersepuluh dan yang diairi 
dengan menggunakan tenaga (disiram), maka zakatnya adalah setengah 
dari sepersepuluh. 
(Shahih) (ba -mim dan kha ') dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 572, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 799. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 209 


Fa Kiat Tan Rn ba AI ea 2g 2 2 an 

Casa NG Oya IN Blah oa Uas 0 YNA 
SAN ai BU Eau Gay 

4271-1502. Pertanian yang pengairannya dengan air hujan, mata air 


atau sungai, maka zakatnya adalah sepersepuluh dan yang diairi dengan 
membutuhkan tenaga, maka zakatnya adalah setengah sepersepuluh. 


(Shahih) (ta " dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
799. 


Daan aga aa Naat Pi mn Ongkan 
HA Gea Udh CjaalI O pay alat Caika Uagh NT. YVY 
| Ea Id . 


4272-1503. Pertanian yang diairi dengan air hujan, dari mata air 
zakatnya adalah sepersepuluh dan jika diairi dengan binatang, maka 
zakatnya adalah setengah sepersepuluh. 

(Shahih) (ta dari Imran bin Hushain. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1004, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2203: Ibnu Abu Ad- 
Dunya. 


G . T. sg ka 2 a .. 
OLI ob Ih DES Ujung Ca 29 in gas BENVY 
i : 5 1g 5 Bi : . 
5 ab 3 Har (Da, 
4273. Pada umat ini akan ada penggelaman ke dalam bumi, ada yang 
mengalami perubahan rupa dan ada yang mengelami pelemparan batu: 


hal yang demikian terjadi jika telah muncul para penyanyi, alat-alat 
musik dan ditenggaknya minuman keras. 


210 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















(Shahih) (ta ' dan ha ') dari Abu Hurairah. 


LA Jat 3 Dis aa Sis 2 ola 3 NY 
4274. Di antara umat ini ada penenggelaman ke dalam bumi, ada yang 
mengalami perubahan rupa dan ada yang mengelami pelemparan batu. 
(Shahih) (ta ' dan ha) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 

no. 1004. 
MU Law Laga .£YVO 

4275. Kepada keduanya maka bersungguh-sungguhlah yakni kedua 
orangtua. 

(Shahih) (ha -mim, gaf, 3) dari Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
1199. 


SAI AD La Jl — deal aa 
PASAL TENTANG HADITS YANG DIAWALI DENGAN 
HURUF FA' YANG DIMULAI DENGAN ALIF-LAM 


AAN Ai AN CAN Ta JS OA La JUS LLYVT 


HI 


4276. Orang yang lari dari wabah penyakit sama dengan lari dari 
medan perang, dan orang yang bertahan serta sabar berada di daerah 
yang terkena wabah sama dengan orang yang bersabar dalam 
peperangan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 211 


(Shahih) (ha -mim dan Abdun bin hamid) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1597, 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1292. 


At bg HE IL 2 MS OA Ga II .£1VV 


. 
& 


- 


4277. Orang yang lari dari wabah penyakit sama dengan lari dari 
medan perang, dan orang yang bertahan serta sabar berada di daerah 
wabah penyakit akan mendapatkan pahala syahid. 


(Shahih) (ba "-mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 1597, 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1292. 


MORI ES OK sii Ad UG LorAS AI ANA 
SEE Li sd AN CK, Gb TI NY, la as 

AB SAS) DAN Jaa CG ai 
4278. Fajar ada dua macam: Fajar yang seperti ekor hewan tidak 
menjadi tanda masuknya waktu shalat dan tidak menjadi sebab 


haramnya makan (dalam puasa penari), sementara fajar yang menyebar 
di ufuk menjadi tanda masuknya waktu shalat dan haramnya makan. 


(Shahih) (Kaf dan ha “-ga'f dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2002: Ad-Dailami. 


212 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














330 - Ko 


Pr Ga 4 4 3 Ab “ Na Pa Aa pa .£NV 
BEN A3 Jonia Dia as 
4279. Fajar terbagi dua macam: Fajar yang keberadaanya menjadi tanda 


haramnya makan dan masuknya waktu shalat, serta fajar yang tidak 
menjadi tanda masuknya waktu shalat dan masih boleh makan. 


(Shahih) (Kaf dan ha "gafj dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 693. 


3952 JAN YA 
14280. Paha adalah aurat. 
(Shahih) (ta "dari Jarhad dan dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
269. 

HA Jai 3 38, LN, Ani at Ir, PSSI YAN 
4281. Kebanggan dan kesombongan ada pada pemilik unta, sementara 
ketenangan dan kesopanan ada pada pemilik kambing. 

(Shahih) (ha -mim) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Hagigah Ash-Shiyam, 
no. 64. | 


KAI ya IIS 0 PU La IAI YA 
4282. Lari dari wabah penyakit sama dengan lari dari medan perang. 
(Shahih) (Ibnu Sa'ad) dari Aisyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 213 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1292: ha "-mim. 


MG Ai Gay Agan, GIE ad 7 SERA 4YAY 
ea 
4283. Surga Firdaus adalah bukit surga, yang paling tinggi dan paling 
tengah. Darinya mengalir sungai-sunga surga. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Samurah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2003: Ibnu Jarir, Abu Nu'aim. 


a LA (& o,& & S0 ol Se ai) No e—L YA 

Li SIG Cemal Of Ia ae EN Oa oh Ya 
- s . 5: . 

USU Ang Be LA) Ly 

4284-1504. Anak unta yang baru lahir adalah hak. Jika kalian biarkan 

hingga besar menjadi ibnu makhadh atau ibnu labun, kemudian kamu 


berikan untuk janda atau digunakan untuk berjuang di jalan Allah, itu 
lebih baik dibanding kamu menyembelihnya saat ia masih kecil 


(Hasan) (ha "-mim, dal, nun dan kaif dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
1181. 


Umbi ay tembak LAN Had Kadi .ho.o—£ YAS 
njraa Yen Aedl da dh, 


214 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4285-1505. Perak ditukar dengan perak, emas ditukar dengan emas, biji 
gandum ditukar dengan biji gandum, gandum ditukar dengan gandum, 
dengan jumlah yang sama. 


(Shahih) (ha dari Abu Hurairah. 


” 2 2 aa 3 5 4 3 . aa . . 
yani Aga KA, og jai ex Jali NO ISLYATN 
4286-1506. Hari raya Idul Fitri adalah hari dimana kalian semua tidak 


berpuasa dan hari raya Idul Adhha adalah hari dimana kalian semua 
melakukan penyemblihan hewan kurban. 


(Shahih) (ha ") dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
905. 


SAB Laba SERI, LAIN Jah Fo Jadi 4 YAV 
4287. Hari raya Idul Fitri adalah hari dimana orang-orang berbuka 
puasa dan Hari Raya Idul Adhha adalah hari dimana orang-orang 
melakukan ibadah penyembelihan hewan kurban. 


(Shahih) (ta "dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
905. 


AA IL, SES ET, BSI Ss 2d No. v—£ YAA 


4288-1507. Termasuk (sunah) fitrah adalah memotong kuku, mencukur 
kumis dan mencukur bulu kemaluan. 


(Shahih) (nun) dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 215 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
43: Kha "0 ha "-ba'. 


AA Kebal Diler AAA CEK 
4289. Ke-fakih-an adalah Yaman dan hikmah adalah Yaman. 
(Shahih) Ibnu Mani') dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kha'-Al Maghazi dan mim- 
Iman-Abu Hurairah.41 


“0 Riwayatnya akan dipaparkan dengan redaksi, Minal fitrah halgun... 
“1 Lafazhnya telah disebutkan dalam hadits no. 54. 


216 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















HURUF OAF 
Sui 2) 


(3 08. ra 2 - 32 x ena 
Dena all 33 NASA S3 AI JB YA 
4290. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi yang 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. 
(Shahih) (gaf dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Tahdzir Al Masajid, no. 
2: ha -mim, Abu Awanah, ain, As-Siraj, As-Sahmi dan Ibnu Asakir. 


338 Lo -G- LN ig NN ? LA A, Tia 
KA Ge OS Ia PM ol Sl al JA yan 
o 3 “3 3 

MUSI UU 3 ayla 

4291. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. 

Sesungguhnya ketika Allah mengharamkan lemak atau gajih, mereka 

justru mencairkannya, kemudian menjualnya dan memakan harta hasil 

penjualan barang tersebut. 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan 4) dari Jabir, (gaf) dari Abu 
Hurairah, (ha '"-mim, gaf, nun dan ha”) dari Umar. 


: TN AO aa OI KE MA Cin 

OI YG Oara CB Ml BB Ya 
4292. Semoga Allah membinasakan kaum yang menggambar apa yang 
tidak bisa mereka ciptakan. 


(Shahih) (Ath-Thayalisi dan Adh-Dhiya”) dari Usamah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 217 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 996: ha '-ba ' dan Adh-Dhiya'. 


4 


HA La 03 Jay al LI UU op JB .tyar 


4293. Perangilah orang yang akan mengambil hartamu hingga kamu 
dapat  mempertahankannya — atau kamu terbunuh” dalam 
mempertahankannya. Jika kamu terbunuh dalam kondisi yang demikian, 
maka kamu menjadi bagian dari syuhada akhirat. 


(Shahih) (ba "-mim dan tha '-ba ) dari Makharig. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
4, dan Irwa ' A/ Ghalil, no. 1528. 


2.9. 


4294. Orang yang membunuh Ammar dan yang NP berada di 
neraka. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Amru bin Ash RA dan dari anaknya. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2008: ha '-mim, Ibnu Sa'ad-Umar. Kaf Abu Al 
Makhalladi-Ibnu Umar. 


. 0 
L .9. - 


5 kg 5 # AA Aa 
Tan itu Y “nat :A Obapen 2 ar Is ss 
Ae 


218 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











4295. Perangilah mereka hingga mereka bersaksi sesungguhnya tidak 
ada tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhamamd adalah utusan 
Allah. Jika mereka melakukan hal yang demikian, kalian tidak boleh 
menggangu jiwa dan harta mereka kecuali dengan jalan kebenaran dan 
hisab (perhitungan amal mereka) ada pada Allah. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 407: Ath-Thayalisi, ha '-mim. 


3 Sea Ia 33 PN MAA Casa 
SSI Ab SUS pelinali A Coah Co JS Ga Ida IE YAN 
Gn SA GS 

4296. Hendaknya kalian bersikap pertengahan dan mengucapkan kata- 
kata yang benar lagi dan konsisten dalam amal. Segala sesuatu yang 
menimpa seorang muslim menjadi penghancur atas dosa-dosanya, 
bahkan terkena batu atau tertusuk duripun menjadi penghancur dosa 
baginya. 

(Shahih) (ha -mim, Mim dan ta”) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah Ath- 
Thahawiyyah, no. 390, Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah 2924, Ibnu 
Jarir, Mukhtashar Muslim, no. 1799. 


oo 0-5. or. 2 To. Pan 3 32. Fa 
SA Pat JAE Uas) 3339 OB Me AE YAV 
0 L- 30 20. Aa . La, & CP ... 
“ika din Lamp en) Har ol y) dy, alas 
4297-1508. Hendaklah bersikap pertengahan dan mengucapkan kata- 
kata yang benar lagi konsisten dalam amal dan berikan kabar gembira. 
Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang 
dapat selamat dengan sebab amal perbuatan yang kalian lakukan, 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 219 


demikian pula aku. Hanya saja Allah meliputiku dengan rahmat dan 
anugerah-Nya. 


(Shahih) (ba "-mim) dari Jabir ra. (ha "-mim, Mim, ha) dari Abu 
Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Mukhtashar Muslim 1927- 
Aisyah dan dengan redaksi serupa dengannya. 


4 sak GI Up Go II 3 Yah JII 3 OL2B .£YAA 
Ud Uda aa Sai TA ES GI B3 oh al 3 3 

hu) s 
4298. Dua orang hakim berada di neraka dan seorang hakim berada di 
surga, yaitu seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia 
memutuskan atas dasar hal tersebut, maka ia di dalam surga seorang 
hakim yang mengetahui kebenaran kemudian sengaja tidak 


menjadikannya sebagai dasar keputusannya atau ia memutuskan hukum 
suatu perkara tanpa dasar ilmu, keduanya berada di neraka. 


(Shahih) (kaf) dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa " Al Ghalil, no. 
2614. 


LA. 3. IL 
nu Sh AI Dar JJ ab YAA 
4299. Orang yang memotong sidir (sejenis pohon bidara), wajahnya 
akan dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. 
(Shahih) (ha "-gaf dari Mu'awiyah bin Jayyidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 614-615. 


220 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





- 











HADITS-HADITS @GUDSI/2 


Le Jaan Up Soe TAG 2 EN si JK JB tra 
da Sg 2 u 3 sn, os 2 Antena ye 2s ut ata 
SS AG “ar, Un ga LA Uu: ASN Ia) ras. 
ae ya) TA pa Us NO 

4300. Allah berfirman, "Jika Aku menguji seorang hamba dari hamba- 
hambaku yang beriman, kemudian ia memuji-Ku atas apa yang Aku 
ujikan, maka ia bangun dari tempatnya berbaring seperti anak yang baru 
dilahirkan oleh ibunya (tidak memiliki dosa)." Kemudian Allah Azza wa 
Jalla berkata kepada Malaikat Hafazhah, "Sungguh Aku telah mengikat 
hamba-Ku ini dan mengujinya, maka berikanlah ia pahala sebagaimana 
pahala yang biasa kalian berikan kepadanya sebelum ini saat ia masih 
sehat." 

(Hasan) (ha -mim, ain, tha '-ba ' dan ha "Jam) dari Syaddad bin 
Aus. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2009: Ibnu Asakir. 


Sa S Kb Ka Sat LAIN) JG JB YA 
: A0 ga YP 3) oa ta 65 jk ja 2lbi 


4301. Allah Ta'ala berfirman, "Jika Aku menguji hamba-Ku yang 
beriman, kemudian ia tidak mengeluhkan-Ku kepada penjenguknya. 


“ Ini adalah inisiatifku dan tidak terdapat dalam kitab aslinya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 221 


Maka Aku gantikan dagingnya lebih baik dari dagingnya dan darah yang 
lebih baik dari darahnya. Kemudian ia mulai beramal." 


(Shahih) (Kaf dan ha “-gaff dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 272. 


3 cr. 


..3 
Gee 3 (Aa bi) Aim sate IE | JG Si Ju LYAY 


309 32, 8. 


tdi Lagian dip Ap $£ 


4302. Allah berfirman, "Jika Aku mengguji hamba-Ku dengan 
mengambil penglihatan kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka 
akan Aku gantikan keduanya dengan surga." 


(Shahih) (ha '-mim dan kha ) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 151. 


2S IG cara ea IS cas JK MG ra 
4303. Allah Ta'ala berfirman, "Jika hamba-Ku senang berjumpa 


dengan-Ku, maka Aku-pun senang berjumpa dengan-Nya. Jika ia benci 
bertemu dengan-Ku, maka Aku-pun benci bertemu dengannya." 


(Shahih) (Malik, ha "-mim, kha "dan nun) dari Abu Hurairah. 


IG AGS AG C3 ATI SEL GAN IG LAN t 


... 


Aa gai gado abg ta YA 


222 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














4304. Allah Ta'ala berfirman, "Jika seorang hamba mendekatkan diri 
kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekatinya selengan. Jika ia 
mendekatkan diri kepada-Ku selengan, maka Aku akan mendekat 
kepadanya sedepa. Jika ia mendekati-Ku dengan berjalan, maka Aku 
akan mendekatinya dengan berlari." 


(Shahih) (kha "dari Anas dan dari Abu Hurairah. (ha '-ba ') dari 
Sulaiman. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2287: ha '-mim-Anas. ha '-mim, mim, ta", ha —Abu 
Hurairah. 


TAG A Ju. £Y.o 


PETA 


ID Cai pap KAS SAE ya ea Al 
Kp Jaa BPS OP UP Kn Op 


4305. Allah Ta'ala berfirman, "Jika Aku mencabut penglihatan hamba- 
Ku, maka Aku tidak merasa puas memberinya ganjaran selain surga. 
Jika ia memuji-Ku atas yang demikian." 


(Hasan) (tha '-ba " dan ha "-lam) dari Irbadh. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 201: ha '-ba'" dan Al Bazzar. 


2 Tn SES Alah (bo Tau “ LA Ih HE era 
Naba do ia Jaa an Ss Uks op alas 
ES as Ap ale CAN Ha Ga sai 


14306. Allah Ta'ala berfirman, "Jika hamba-Ku berniat melakukan satu 
kebajikan dan ia belum melaksanakannya, maka Aku akan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 223 


menuliskannya sebagai satu kebaikan. Jika ia melakukan niat baik 
tersebut, maka Aku akan menulis sepuluh kebaikan untuknya hingga 
mencapai tujuh ratus kali lipat. Jika hamba-Ku berniat melakukan 
perbuatan yang buruk, kemudian ia tidak melaksanakannnya, maka Aku 
belum menulisnya. Jika ia mengerjakan niat jeleknya tersebut, maka Aku 
akan menulisnya sebagai satu kejelekan." 

(Shahih) (gaf dan ta) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir 
(2/347). 


V9 Oh YO la Ga IMEI AI JG era 

MAN ea eka Ip teh ol 
4307. Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menyiapkan untuk hamba- 
hamba-Ku yang shalih balasan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak 
pemah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit dalam hati 


manusia." 
(Shahih) (ha -mim, gaf, nun dan ha”) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1106. 


2 - 


SP Ia LS Up Tn Tr Aoa 1G AI JU YA 
dh, 


4308. Allah Ta'ala berfirman, "Puasa adalah tameng yang akan 
digunakan oleh seorang hamba untuk menghindari api neraka." 


(Hasan) (ha "-mim dan ha '-ba) dari Jabir. 


224 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











en gg (tt 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
970. 


ES IU SU IU JK AJB eraa 
4309. Allah Ta'ala berfirman, "Kesombongan adalah selendang-Ku. 


Barangsiapa yang mencopotnya dari-Ku, maka aku Aku akan 
menghancurkannya." 


(Shahih) (kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 541. 


SU IL AN SL UI IE AN JB ra 
4310. Allah Ta'ala berfirman, "Kesombongan adalah selendang-Ku dan 


kegagahan adalah kain-Ku. Barangsiapa yang mencopot sedikit dari 
keduanya dari-Ku, maka Aku akan mengadzabnya." 


(Shahih) (Sammuwaih) dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 541: min dan kha "-dal. 


PE HS II ENG 3) SSI PAN JB YAA 
JB BAB Ca 
4311. Allah Ta'ala berfirman, "Kesombongan adalah selendang-Ku dan 


keagungan adalah kain-Ku. Barangsiapa yang mencopotnya dari-Ku, 
maka akan Aku melemparkannya ke neraka." 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 225 


(Shahih) (ha "-mim, dal dan ha ') dari Abu Hurairah, (ha dari 
Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 541: Adh-Dhiya-Abu Hurairah. ha '-ba —Ibnu Abbas. 


sat. 5. Io 03 Tita Le 1 Ka Na Cia 

Mba yg ya AU IS OA 1 JG AI JB LYIY 
SIN 03 

4312. Allah berfirman, "Orang-orang yang saling mencintai dalam 


keagungan-Ku akan memiliki mimbar-mimbar dari cahaya yang 
membuat iri para nabi dan mereka yang mati syahid." 


(Shahih) (ta "dari Mu'adz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5011: 
ha '-ba" dan kaf. 


MAS Jab La SAI PUN EU IG IG era 
Tg An Ogan o. L 210, £ 
Ap SP SP ga UN 


4313. Allah Taala berfirman, "Aku tidak membutuhkan sekutu. 
Barangsiapa yang melakukan satu perbuatan syirik, maka Aku 
tinggalkan ia bersama dengan sekutunya." 


(Shahih) (mim dan ha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2089: Ahkam Al Jana 'iz? 


Legal Ga Cl GK) CAN aa UM JB ek 
Iko ot 5 321 Let Lo IL 0.1 
4 UP ag Mens Ulas jay calo Lelo) Ujad 


226 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4314. Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menciptakan hubungan rahim 
dan aku memberinya nama dari nama-Ku. Barangsiapa yang 
menyambungkannya, maka Aku akan menyambungkannya dan 
barangsiapa yang memutuskannya, maka Aku akan memutuskannya 
dan barangsiapa yang memotongnya, maka Aku akan memotongnya." 

(Shahih) (ba '-mim, kha '-dal, ta" dan kaff dari Abdurrahman 
bin Auf, (ka) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 52. 


Op AB BO ag saR Lb Ke UU: JK AI JB erNe 
4315. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dugaan hamba-Ku. Jika ia 


menyangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika menyangka 
buruk, maka ia akan mendapatkan keburukan. 


(Shahih) (ba -mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1663: ha '-ba '. 


AB Gg aah tg SAE LB Ke Ul JW AL JB YA 
4316. Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dugaan hamba-Ku, ia bebas 
menduga sesuai dengan keinginannya." 

(Shahih) (tha '-ba' dan kaf dari Wa-tsilah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1663: Ibnu Al Mubarak, ba '-mim, ha '-ba" dan Ad- 
Daulabi. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 227 


kav sal gal LIGA IG era 


-. 


4317. Allah Ta'ala berfirman, "Berinfaklah, maka Aku akan berintak 
untukmu." 


(Shahih) (ba '-mim, gafj dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
525. 


aa DA Kar Goat 
4318. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang beriman dariku 
selalu berada" dalam kebaikan. Aku merenggut jiwanya di antara kedua 


Tea 


ai JG. £YYA 


sisinya dan ia dalam kondisi memuji-Ku." 
(Shahih) (Al Hakim) dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1632: ha -mnim-Abu Hurairah. 


- 3 3 - 


KIS Kol, SN KO IKM JG Noa-zra 
OH In Gia 13 adi gb dl ia AP ES 


4319-1509. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya ummatmu tidak 
henti-hentinya berkata, 'Mengapa demikian, mengapa demikia.' Bahkan 
mereka berkata, 'Ini Allah, Dia menciptakan makhluk. Jika demikian, 
siapakah yang menciptkan Allah Ta'ala?" 


“3 Demikian yang tertera dalam kitab aslinya, dan telah disebutkan juga 
hadits ini dengan redaksi, Dengan kondisinya selalu berada dalam kebaikan, no. 
1910. 


228 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ba -mim dan mim) dari Anas. 


” 38 - PN Ti Aa 2 hu Mani Ore 
Id RE 3 MELISA JIE NIG apa 
ji . si G 2 i ” s . - o 0 
Jp nda 
4320. Allah Ta'ala berfirman, "Kecintaanku berhak didapat oleh orang- 
orang yang saling mencintai karena-Ku. Di akhirat kelak, Aku akan 


menaungi mereka di bawah arasy, hari dimana tidak ada naungan selain 
naungan-Ku." 


(Shahih) (Ibnu Abu Ad-Dunya dalam kitab A/ Ikhwan) dari 
Ubadah bin Ash-Shamit. 


Hadits ini diperkuat oleh hadits setelahnya. 


a& 


AI 3 MEN EA TJ JB Lena 


ge . La Mp 8, . " Ge 0 9g. B - PA Har 
Me Opa Un Pa 
Gn Ken CAN Be. 0 pa Bo. Pa Ii 
ME ee TG Ona 
LT oda P) a.. 0... .- .3 2... Te BG. Loh. La? 
Oye peleg AMA Cg Oa AG OP One 
2 2. Pj . “ 2 2, ? 
SAE Oa, 
4321. Allah Taala berfirman, "Kecintaan berhak didapat oleh orang- 
orang yang saling mencitai karena-Ku, kecintaan-Ku berhak didapat oleh 
orang-orang yang saling menyambung silaturrahmi karena-Ku dan 
kecintaan-Ku juga berhak didapat oleh orang-orang yang saling 


berziarah karena-Ku serta kecintaan-Ku juga berhak didapat oleh orang- 
orang yang saling memberi karena-Ku. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 229 


Orang-orang yang saling mencintai karena-Ku akan berada di atas 
mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Kondisi yang membuat iri 
para nabi, shiddigiin dan para syuhada." 
(Shahih) ba "-mim, tha "-ba'" dan kafj dari Ubadah bin Shamit. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (4/47). 


Pn (FI Tan LI JB er 
4322. Allah Ta'ala berfirman, "Rahmat-Ku mengungguli kemarahan- 
Ku." 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


kis dd d j5 C9 gt HI IE IG ATT 
dn Oo Pp si A33 Ul Mar d3 HE ar 
2 sd & aa 5 sj F3 2. 1 Naba 5 A u 


“LI 


.. 


4323. Allah Ta'ala befirman, "Manusia telah mencaci-Ku, padahal tidak 
selayaknya ia mencaciku. Manusia mendustai-Ku, padahal tidak 
selayaknya ia mendustai-Ku. Adapun caciannya kepada diri-Ku adalah 
perkataannya bahwa Aku memiliki anak. Padahal Aku adalah Allah yang 
Esa dan menjadi tujuan permohonan, Aku tidak melahirkan dan tidak 
dilahirkan serta tidak ada satu pun yang serupa dengan-Ku. Sedangkan 
pendustaannya kepada-Ku adalah perkataannya bahwa Tuhan tidak bisa 
mengembalikan diiriku seperti semula, padahal memulai penciptaan 
tidak lebih sulit bagi-Ku dibandingkan dengan mengembalikannya." 


(Shahih) (ba "-mim, kha ' dan nun) dari Abu Hurairah. 


230 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





AG MI PSS MI LES II ca IG AN JB Lerre 

Pe PN GUS Ye 
4324. Allah Taala berfirman, "Jika hamba-Ku menyebut nama-Ku di 
kala sendirian, maka Aku akan menyebutnya secara sembunyi- 


sembunyi. Jika hamba-Ku menyebut-Ku di tengah keramaian, maka Aku 
akan menyebutnya di keramaian yang lebih luas." 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1011: Al Bazzar, ha '-mim, Anas, ha "-mim dan gaf-Abu 
Hurairah. 4 


ES BA UT ag UB ate Ul gate JG AJ eye 


4325. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-Ku, Aku sesuai 
prasangkamu terhadap-Ku dan Aku akan selalu bersama-Mu jika kamu 
mengingat-Ku." 


(Shahih) (kaf dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2012. 


0.0 o- 2» 00 o- SA a PJ 0. ut Aa ct £ 
Corba SAS IE) Ah al LAS JG ML JB Ery 
TAN La Taa . Nia . y On Pan aa aa at 2 . | Ta Td 
HI AI JB adi 5 A SLS 2 JL 156 da sal, 
( - ne Aa is £ 7. & 2 na ac ? 7 
: S ds ag Ju CI PI J8 519 SS ge 


BE 2G II esa AA 1J Ke P3 LIL IG NG usa 


Awam 


“ Disebutkan dengan redaksi, Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya Aku 
menurut...” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 231 


GB 3 X0. 


Sy Tale u sa, Sae ng & ra “Ju nk 3, Juan 
opa 3 le il Gril Ilrao enakan! padi Cak :JG 
Ie ga SA Th 1JE WAY) ee 
4326. Allah Ta'ala berfirman, "Aku membagi shalat menjadi dua bagian 
antara diriku dengan hamba-Ku, dan hamba-Ku akan mendapatkan apa 
yang ia minta. Jika seorang hamba berkata, 'Segala puji hanya bagi 
Allah.' Allah menjawab, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku. ' Jika sang hamba 
berkata, 'Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.' Maka Allah 
menjawab, Fa telah memuji-Ku.' Jika sang hamba berkata, 'Yang 
menguasai hari akhirat' Maka Allah menjawab, 'Hamba-Ku telah 
memuliakan-Ku.' Jika sang hamba berkata, 'Hanya kepada-Mu kami 
menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan.' Maka 
Allah menjawab, 'Ini antara Aku dan hamba-Ku dan ia akan 
mendapatkan apa yang ia minta.' Jika sang hamba berkata, "Tunjukilah 
kami ke jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang ridhai dan bukan jalan 
orang-orang yang Engkau murkai.' Maka Allah menjawab, Ini untuk 
hamba-Ku dan baginya apa yang ia minta!" 
(Shahih) (ba -mim, mim dan 4) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
779, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 295. 


J, 5 Aa OA BI at : JKN JB LEYYV 
De btn ot al YA 33 ds RS UG cas ANA 
ia at Ka pa Id Si Gg ia eh 


4327. Allah Ta'ala berfirman, "Manusia telah mendustakanku, padahal 
tidak layak ia bersikap demikian. Manusia juga mencaci-Ku, padahal 
tidak layak ia bersikap demikian. Pendustaannya kepada-Ku saat ia 


232 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


Ce FFFFFFEFEEEEEEZ-# 




















berkata bahwa Aku tidak mampu mengembalikanya pada kondisi 
semula, sedangkan celaannya kepada diri-Ku saat ia mengatakan bahwa 
Aku memiliki anak. Maha suci diri-Ku jika Aku memiliki sahabat atau 
anak." 

(Shahih) (kha ") dari Ibnu Abbas. 


. s. . 8.3 Pd N 2. 
Uh EP LAI NTT il JAE IS AJ SI JB LYYA 
: Puan si 5 onta Ep Na 2 e' 
Y, ey Ya SA ee (2 OS Isl car (AN, «du Sat 


38, s0: Pa 0 3 o- In 5». Ia an TA 
JASA Laki SANG teiko Al Jala AG PI LAS Op dalah 
ab tekinai gay Ca CIA AI Ate JEDI 3 jE con 


CP dn PB Ig sajak ap Bal AA 
4328. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya seluruh amal perbuatan 
manusia untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Aku yang akan 
membalasnya. Puasa adalah tameng. Jika salah seorang di antara kalian 
sedang melaksanakan puasa, maka janganlah berkata keji dan jangan 
bersikap kasar. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengajaknya 
bertengkar, maka katakanlah, "Sesungguhnya aku sedang puasa.' Demi 
Zat yang jiwa Muhammad SAW berada dalam genggaman tangan-Nya, 
sesungguhnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah lebih harum 
dibanding aroma minyak misik. Orang yang berpuasa akan 
mendapatkan dua kebahagian, yaitu saat ia berbuka, ia bahagia dengan 
berbukanya, dan saat bertemu dengan Allah, ia bahagia dengan 
puasanya." 
(Shahih) (gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
571. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 233 


AS WAN IG el al JG AJE arya 
4329. Allah Ta'ala berkata kepada hawa nafsu, "Keluarlah." Ia 
menjawab, "Aku tidak akan keluar kecuali dalam kondisi terpaksa." 

(Shahih) (kha "dal dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2013: ta '-kha ' dan Al Baihagi. 


S 9 2.0 0 aa P3 “ 2 
» NM HA de 5 Sa uh dk al JB ary. 
K3 AB SU Jd us 
4330. Allah Ta'ala berfirman, "Barangsiapa yang faham bahwa Aku 
berkuasa untuk mengampuni dosa, maka Aku akan mengampuni 


dosanya, dan Aku tidak peduli dengan banyaknya dosa yang ia lakukan 
selama ia tidak berbuat syirik kepada-Ku." 


(Hasan) (tha "-ba " dan kaf dari Ibnu Abbas. | 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 2385. 


: KAA, e HAN an Ch EA JB era 
BP, bni .£ GEN, 

4331. Allah Taala berfirman, "Orang-orang yang saling mencinta 

karena-Ku berhak mendapatkan kecintaan-Ku. Demikian pula dengan 


orang-orang yang duduk bersama karena-Ku, saling memberi Karena-Ku 
dan saling berziarah karena-Ku." 


(Shahih) (ba '-mim, tha "-ba', kaf dan ha '-ba ) dari Mu'adz. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 5011. 


234 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Yg s1 sa EN LG IE IE AN JB LI 


Sh OF esa Kabah Gg RN GAN 3 EA ol Kaya 

sole Tah C3 af LAI & 
4332. Allah Ta'ala berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaan-Ku, Aku 
tidak akan mengumpulkan dua rasa aman dan dua rasa takut untuk 
hamba-Ku. Jika di dunia ia takut kepada-Ku, maka ia akan aman di saat 
Aku mengumpulkan seluruh manusia. Jika di dunia ia merasa aman 
dari-Ku, maka Aku akan memberinya rasa aman pada saat Aku 
mengumpulkan hamba-Ku." 


(Hasan) (ha "-lam) dari Syada bin Aus. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 742: Ibnu Al Mubarak, Al Bazzar-Al-Hasan secara 
mursal. Al Bazzar, Ibnu Sha'id-Abu Hurairah. 


Kas as Gg Lah Lan SBI Uh JGN IU try 


Pang Di ERP ta 
8 PEN OA AA 4 Igalonda 


4333. Allah Ta'ala aa "Siapakah yang lebih zhalim dibanding 
orang yang merasa mampu membuat sesuatu seperti ciptaan-Ku. 
Ciptakanlah sebuah biji, seekor lalat atau selembar rambut. 


(Shahih) (ha '-mim dan gaf dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1370, dan Ghayah A/ Maram, no. 122. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 235 


CB ga SAN BT AS EN Ju Arr 
JA S4 EA Ap ga JD Lu 3S, Aa 
Ie ap du Kr S3 
4334. Allah Ta'ala berfirman, "Nadzar tidak mendatangkan kepada 
seseorang sesuatu yang tidak Aku tentukan. Namun nadzar itu sendiri 
menyampaikan kepada ketentuan dan Aku telah menentukan bahwa 
Aku mengeluarkannya dari seseorang yang bakhil. Kemudian ia 


mendatangkan untuk-Ku sesuatu yang sebelumnya ia tidak ingin 
keluarkan untuk-Ku.' 


(Shahih) (ha '-mim, kha ' dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 478. 


. 7... . 5. - . “ ... 
YP ESY eni GE ISI Y JK AM JB Yo 
si # . ena id - 2 - 3 0 - 2. 
II SEN GET) SK 
4335. Allah Ta'ala berfirman, "Jika seorang hamba mengingat-Ku dalam 
dirinya, maka Aku akan menyebutnya di hadapan para malaikat-Ku. 


Dan jika ia menyebut-Ku di keramaian, maka Aku akan menyebutnya di 
hadapan seluruh penduduk langit." 


(Hasan) (tha "-ba ') dari Mu'adz 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib (2/127). 


d An aU da ot dad EN JG SI JG era 


A 


236 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4336. Allah Ta'ala berfirman, "Tidak layak bagi hamba-Ku berkata, 'Aku 
lebih baik dibanding Yunus bin Mata'" 

(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. Hadits ini dapat juga dilihat 
dalam kha ', Tauhid-Ibnu Abbas. 


SS Ui S ESS IT NU JAN JB LV 
PS aa AA PU 
OI) AG Ul S3 EP La D3 Oh AE Uh S3 Nia 
3 0. 2 130 £ 0 Ke 
d3 "at Ong gm 
4337. Allah ta'ala berfirman, "Wahai manusia, jika kamu menyebut-Ku 
dalam dirimu, maka Aku akan menyebutmu dalam diri-Ku. Jika kamu 
menyebut-Ku ditengah keramian, maka Aku akan menyebutmu 
dihadapan makhluk yang lebih banyak. Jika kamu mendekati-Ku dengan 
Jarak sejengkal, maka Aku akan mendekatimu dengan jarak sehasta. 
Jika kamu mendekati-Ku sehasta, Aku akan mendekatimu sedepa. Jika 


kamu mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan menjemputmu 
dengan berlari." 


(Shahih) (ha '-mim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2012. 


DV Ui SI UU BT Ud JG YA 
Si Seat OS B3 AG PGN SIG IT Us 0 La 
o 22 -. Bir 2. .. . IA "3 "ar a”.o 
PN Aas EN UN ET GI YG D3 Sik 


GARA WA MEN ES Gg BAY Ea 3 Was 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 237 





4338. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, jika kamu memohon 
kepada-Ku dan berharap kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni apa 
yang telah kamu lakukan, dan Aku tidak peduli dengan besarnya 
kesalahan yang telah kamu lakukan. 

Wahai manusia, jika dosamu memenuhi langit, kemudian kamu 
memohon ampun kepada-Ku, maka Aku akan mengampuni dosamu: 
Aku tidak peduli dengan besarnya dosa yang telah kamu lakukan. 


Wahai manusia, jika kamu datang kepadaku dengan membawa 
dosa sebesar bumi, kemudian kamu bertemu dengan-Ku dalam kondisi 
tidak berbuat syirik kepad-Ku, maka Aku akan memberikan ampunan 
sebesar dosa yang kamu bawa. 

(Hasan) (ta ' dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 127, Ar-Raudh An-Nadhir, no. 432, Al Misykah, no. 
4336, dan At-Targhib (2/268). 


AS SN KI ya PEN AU JIE MG arya 
SA 

4339. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, shalatlah untuk-Ku 
sebanyak empat rakaat di awal siang, maka Aku akan mencukupi 
akhiratmu.' 

(Shahih) (ba '-mim) dari Abu Murrah At-Tha 'ifi, (ta ') dari Abu 
Ad-Darda”. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' A/ Ghalil, no. 
465, dan A/ Misykah, no. 1313, 1314. 


238 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


ni aa aa aa 








TA Bag IL SI 5 BT JS MB arah 


4340. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, bangunlah untuk 
menghampiri-Ku, maka Aku akan berjalan menghampirimu. Berjalanlah 
ke arah-Ku, maka Aku akan menghampirimu dengan berlari." 

(Shahih) (ha "-mim) dari seseorang. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2287: ha '-mim, gaf, ta', ha -Abu Hurairah. ha "-mim, 
kha'- Anas.45 


DPS Sg II BAE BT AU JK AI JB ran 
Uas YP AI jar Ea Op Un US SE 3 4 
. . 0 () (3 0 0 5 tin 
MI Yo Bb AA) do aa Sarla MA AEA G3, 
4341. Allah Taala berfirman, "Selama kamu beribadah kepada-Ku, 
berharap kepada-Ku dan tidak berbuat syirik kepada-Ku, maka Aku 
akan mengampuni apa yang telah kalian lakukan. Seandainya kamu 
datang menemui-Ku dengan membawa kesalahan yang memenuhi langit 
dan bumi, maka Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli 
dengan besarnya dosamu." 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Abu Ad-Darda '. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 4436. 


“5 Lihat hadits sebelumnya di no. 4304. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 239 


Jl SS) NA NONA EN NN INAKA 
SA BG 
4342. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, janganlah kamu lemah 


melaksanakan shalat empat rakaat di awal siang, (karena dengan 
mengerjakannya), maka Aku akan mencukupi kehidupan akhiratmu. " 


(Shahih) (ha "-mim dan dal dari Nu'aim bin Hamam, (tha '-ba ') 
dari An-Nawas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1207, dan Irwa ' Al Ghalih, no. 462. 


San BU UG AS ig GET IAI BP JG are 
ii Le eU BN rat SI No 
Mk sana 
4343. Allah Ta'ala berfirman, "Manusia telah menyakiti-Ku. Ia mencaci 


maki zaman, padahal Aku adalah zaman. Kekuasaan berada di tangan- 
Ku dan Aku-lah yang membalikkan malam dan siang." 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 531. 


USB AI TE UI KTA BEN JIE L erat 
ada Ban Bae nu atora TA 20 
Naga oa ob cojlgsg al On 
4344. Allah Taala berfirman, "Manusia telah menyakiti-Ku, dengan 
mengatakan, Zaman yang sial!" Sesungguhnya Aku-lah zaman. Aku 
yang membalikkan siang dan malam. Jika aku mau, maka akan Aku 
genggam keduanya." 


240 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1813, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 531. 


Pd 


Ta Cg Jie Pa BLU MIL .arto 
Bam AN ID XS sate Uap H UpA KT 
Haa BAN an (RIS le Sa jatah 
HA Can Lan PA AG JIN ja RA ate 
SEA Yaa sa Ul JS csotee G AS Sal 
JAS SA KA (SIA SI ON sake U ak 
Aj ee GAS SL HUB Lb an ya bi HI 
Gd ai Aa SENAR KA Sang SI 
SA SANA ep Ya Gp La 
usus ok) 3s asi ats al) anto HIU Sa 
Ban Be ee Ba 
Kab G3 LS BU SA SS ai SITE La 

AE Ga SP 1 ag 


4345. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya 
Aku mengharamkan kezhaliman atas diriiKu dan  Aku-pun 
mengharamkannya atas kalian semua. Oleh karena itu, janganlah kalian 
saling berbuat zhalim. Wahai hamba-hamba-Ku, semua kalian berada 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 241 


dalam kesesatan kecuali orang yang Aku berikan hidayah, mintalah 
petunjuk kepada-Ku, maka Aku akan memerikan petunjuk kepada 
kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, kalian semua merasa lapar kecuali 
orang yang Aku beri makan, mintalah makanan kepada-Ku, maka Aku 
akan memberikannya. Wahai hamba-hamba-Ku. Kalian semua telanjang 
kecuali orang yang aku berikan pakaian, mintalah pakaian kepada-Ku, 
maka Aku akan mengenakan pakaian untukmu. Wahai hamba-Ku, 
sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di malam dan siang hari, dan 
Aku akan mengampuni semua dosa, mintalah ampunan kepada-Ku, 
maka Aku akan mengampuni kalian. Wahai hamba-hamba-Ku, 
sesungguhnya kalian tidak akan memudharatkan dan memberikan 
manfat kepada-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, jika yang pertama dan 
yang terakhir dari kalian, baik manusia atau jin memiliki ketagwaan yang 
kuat dan sama di antara kalian, hal yang demikian tidak akan 
menambah kekuasaan-Ku. Wahai hamba-hamba-Ku, jika yang pertama 
dan yang terakhir dari kalian, manusia dan jin bersikap seperti orang 
yang paling buruk sikapnya, hal yang demikian tidak akan mengurangi 
kekeuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, jika yang pertama dan yang terakhir 
di antara kalian, baik dari kalangan jin atau manusia, berdiri dalam satu 
barisan, kemudian kalian meminta kepada-Ku dan Aku memberikan 
setiap manusia apa yang mereka inginkan, hal yang demikian tidak akan 
mengurangi kekayaan-Ku kecuali seperti berkurangnya air laut yang 
dimasuki oleh jarum. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya amal 
perbuatan kalian untuk kalian sendiri, kemudian Aku akan memberi 
ganjaran. Barangsiapa yang menemukan diriya berbuat kebaikan, 
hendaknya ia memuji Allah, dan barangsiapa yang mendapati dirinya 
berbuat keburukan, maka janganlah ia menyalahkan yang lain kecuali 
dirinya sendiri." 


(Shahih) (mim) dari Abu Dzar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1828 dan ha '-mim (5/160, 154, 177). 


242 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


PA ——-AA 


| SEE Tilas GAS Aa KN PLAN Ie JB akan 
Ore) ATT dit Je Tie Oia Latah Sila 
| BKR ha Th dag AI Tara 
wa 3 R3 Je AN ki 10 AS NA AN 
IP Kap sila, Nan ika Ani) “Taka 3 25 Ie dash 
ON 1 re dh Gaet Ta ee 
Sa ui 1G Jas Bea AB SE) da Se LI 
Lanud Ol Wala 2 S3 Er dpi bana da say Ja 

Lb daa Ca 515 2 ag Ola aa Eh, BU 3 














4346. Ada seorang laki-laki Bala "Aku pasti akan bersedekah pada 
malam ini" Kemudian ia mengeluarkan sedekahnya dan 
menyerahkannya pada tangan seorang pencuri. Kemudian masyarakat 
banyak memperbincangkan sikap orang tersebut dan berkata, Ia telah 
bersedekah kepada seorang pencuri." Kemudian ia berkata, "Ya Allah, 
bagi-Mu seluruh pujian atas sedekah kepada seorang pencuri! Aku akan 
bersedekah malam ini." Kemudian ia mengeluarkan sedekahnya dan 
diberikan pada tangan seorang wanita pezina. Masyarakat disekitarnya 





ribut memperbincangkan dan berkata: 'Kami telah bersedekah malam ini 
kepada seorang wanita pezina.' Kemudian ia (laki-laki Yang bersedekah) 
berkata, Segala puji hanya bagi Allah atas sedekah yang diberikan 
kepada seorang wanita pezina, aku akan bersedekah pada malam ini.' 
Kemudian ia bersedekah dan memberikan sedekahnya kepada seorang 
yang kaya. Masyarakatpun ribut memperbincangkan, 'Kami telah 
bersedekah malam ini kepada orang kaya' Kemudian ia mengatakan, 
, Kemudia ia berkata, 'Segala puji hanya bagi Allah atas sedekah yang 
diberikan kepada seorang pencuri, kepada seorang wanita pezina dan 
kepada seorang yang kaya' Kemudian ada yang berbicara kepadanya, 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 243 





Sedekahmu kepada seorang pencuri dengan harapan semoga dengan 
harta sedekah tersebut ia berhenti dari perilaku mencurinya, sedekahmu 
kepada wanita pelacur dengan harapan semoga sedekah tersebut 
membuat ia tidak perlu lagi berzina dan sedekahmu kepada orang kaya 
dengan harapan semoga ia dapat mengambil pelajaran dan mau 
menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah' " 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan ha”) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
547, dan Takhrij Musykilah Al Fagr, no. 6. 


PS NEK LB tom Ia Y jha JB Lara 


4347. Seorang laki-laki berkata, "Allah tidak akan mengampuni si 
fulan!" Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada seorang nabi, 
bahwa itu adalah kesalahan, hendaknya ia beramal!" 


(Shahih) (tha '-ba ) dari Jundab. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2014. 


& Gi SA 2 dead 3,5 515 25 Olla JG LereA 
A3 cl A3 Ol Hat HJ J3 PA jala Sab nj 
sasa SAY e3 Ji AB Cah Gale Ulas KENA 5 Ha 
SA Op E tang LIA SN, Ola) Gta Ser 


2... g 
2... PA man 0 Ia ig 
sean lod S3 OS Lema 


244 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4348. Nabi Sulaiman bin Daud berkata, "Aku akan mengelilingi 
(menggauli) seratus istriku. Semuanya akan melahirkan seorang satria 
berkuda yang berjuang di jalan Allah ." Kemudian salah seorang 
sahabatnya berkata, "Ucapkanlah, 'Insya Allah'” Namun Sulaiman tidak 
mengucapkan kalimat Insya Allah. Setelah itu ia menggilir semua 
istrinya, namun tidak ada yang hamil kecuali seorang istri, ia melahirkan 
anak separuh manusia, Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam 
genggaman tangan-Nya, seandainya ia berkata, "Insya Allah”, maka ia 
tidak akan menyalahi janji dan ia dapat melaksanakan keinginannya. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1014, dengan redaksi yang serupa. 


Gta YES BE JR Jne JUB Mova-trta 


4349-1511. Jibril pernah berkata kepadaku, "Sesungguhnya kami (para 
malaikat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada 
anjing dan gambar-gambar." 


(Shahih) (kha ”) dari Ibnu Umar. (Min) dari Aisyah. (Mim, dal 
dari Maimunah. (ha '-mim) dari Usamah bin Zaid dan Buraidah. 


HE Had ya Td dag Kas Pal ide Jdb .tYo: 

ai Yg 5 
4350. Jibril pernah berkata kepadaku, "Berikanlah kabar gembira 
kepada Khadijah bahwa ia memiliki sebuah rumah di surga yang terbuat 


dari mutiara yang berlubang tengah, tidak ada kegaduhan di dalamnya 
dan tidak ada jerih payah." 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ionu Abu Aufa. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 245 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Aha ' (3/14), dan Muktashar 
Muslim, no. 1671 dari Abu Hurairah. 


“ 3” “3 . - 6 4 2... 
Oa R15 Aa Kalo UG cita Al) Hi JU to 
Sg 
4351. Jibril berkata, "Kembalilah kepada Hafshah, sesungguhnya ia 
adalah wanita yang rajin berpuasa dan shalat malam, serta 
sesungguhnya ia adalah istrimu di surga." 
(Flasan) (ka!) dari Anas dan Gais bin Zaid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2007: ha "-lam-Ammar bin Yasar. ha "lam, kaf-Gais bin 
Zaid secara mursal. 


0... 03- . 5 5 . A4 Ea £ 
LIL AR (ala Tp ISA JB) Jr JB More 
Pe aa bo Ke Tea Ya 
Agals PI SR 3 J3) 
4352-1512. Jibril berkata kepadaku, "Ucapkanlah, 'Aku berlindung 
kepada Tuhan seluruh makhluk!" Kemudian aku pun mengucapkan 
kalimat tersebut. Setelah itu Jibril berkata, "Ucapkanlah, 'Katakanlah 


aku berlindung kepada Tuhan manusia'” Kemudian aku mengucapkan 
kalimat tersebut. 


(Shahih) (ba -mim, kha ' dan nun) dari Ubai. 
Sd 2G Adi aa Lp dat Ul, s3 Ji dB .troy 
Kam Sat ol ita Oa 


246 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














4353. Jibril berkata, "Jika kamu melihatku saat aku mengambil lumpur 
laut lalu aku jejalkan ke mulut Firaun, itu karena khawatir ia 
mendapatkan rahmat (Allah). 


(Shahih) (ba -mim dan ka dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2015: Ath-Thayalisi, fa ', Ibnu Jarir dan kha '-tha '. 


Je3 3 wa IL Bj Y OS Aj DL ipa Jb du. tYot 


Ba Oh Si Oh HIU SELAI S3 Ol Tana De 


4354. Jibril berkata kepadaku, "Barangsiapa di antara umatmu 
meninggal dunia dalam kondisi tidak berbuat syirik sama sekali kepada 
Allah, ia pasti masuk surga. Kemudian aku bertanya, 'Meskipun ia 
berbuat zina dan mencuri?' Jibril menjawab, 'Meskipun ia berbuat zina 
dan mencuri!" 


(Shahih) (ha "dari Abu Dzar. 


— 5 Ie onta vb Dam Uje SA dr du Hen 
LSI GB aa Jl, daa DG aa 


4355. Jibril berkata kepadaku, "Wahai Muhammad, hiduplah sesuai 
kehendakmu, sesungguhnya engkau pasti akan meninggal dunia. 
Cintailah siapa saja, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah 
dengannya, dan berbuatlah sesuai dengan keinginanmu, sesungguhnya 
kamu akan menemukan balasannya." 


(Hasan) (Ath-Thayalisi dan ha '-ba ') dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-raudh An-Nadhir, no. 
687. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 247 


Tan en 2 dy BAE IS LG SAS IE Nor—troN 
GO debu D W,SU Gl Oh TA Je ca Lai yah 

Tea au ala aU 
4356-1513. Para malaikat berkata, "Ya Allah, itu adalah hamba-Mu yang 
ingin melakukan perbuatan buruk, padahal ia sadar hal itu." Kemudian 
Allah menjawab, "Perhatikanlah, jika ia melakukannya, maka catatlah 
sesuai dengan apa yang ia kerjakan. Jika ia tidak jadi melakukan 


perbuatan buruk tersebut, maka tulislah hal tersebut sebagai satu 
kebaikan baginya, sesungguhnya ia meningalkannya karena-Ku." 


(Shahih) (ha '"-mim, mim) dari Abu Hurairah. 
ha -mim (2/317), mim (1/82). 


tj 1 SES Ie SB H3 Saga (8 Moro 
AA Pend Pa bad LIL Selst 


Ja nu JG ab AA gp ah 2 Na ja Na 
SA mp ab fo gp jan be 
WS Id KA OR Sa d5 A2 GAN, 
IS IS JII ye DI TEE MB LN Ke Gpsal Kis 
Laga Tip GG We 3) Ha OS Aa PD Kb 
Ka ad dat en BE Saga JS HA Ula ai 
SA AI HA Ia gp Ini d3 (aa Ia 


Sa S5 (pall AS ng BI ch 6 26 1 3 JW ca Si sai 


£ 


248 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











UE Wei Kaji TE La B5) Saga JB (AI 
Pb IE ap AS na SAY RA 3 
-JG Ejaan Sdr IE pap Ulu AI alaik nii 
HP ah IG 135 cab Un sal Il Jb eh ya Ih aa 
Sa Jpg AA 3 da3 
clay SI Ke IE le 2 elo Je ii, REA PAN 
Otang GI eat Ud east V3 He A1 A3 ol Sinta :J3) 
as 33 Aa Pe APA Le aka HS Jaa 


» 0 2. 
Ae Aa AT 


Ba Hal Kn aa Mang Doel mata Mia 
IE Sp PA VA ah SIB ep KN 
Peka AE NANOU Yati sony tlal BAD GEA ek 
del aah Se Sy ATA aa SAPI bae 
ah ad JW co at, JS “el ta ul ab jat 
We Kah gdaat Dl  alaf taburan ag gala Sy 5 Cia 
betah TU CAGE) tg aa IG pak DI Aa Vie ai 
D3 (OH BL Na JG dat ea SEN as 


- oto ar ta na IR - 1 . 3 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 249 


4357-1514. Suatu hari Musa berdiri sambil memberikan wejangan 
kepada kaum bani Israil. Kemudian ada seseorang yang bertanya, 
"Siapakah manusia yang paling banyak pengetahuannya?” Musa 
menjawab, "Aku." Kemudian Allah menegur sikap Musa yang tidak 
mengembalikan permasalahan tersebut kepada-Nya. Kemudian Allah 
mewahyukan kepadanya, "Sesungguhnya Aku memiliki seorang hamba 
Yang berada di pertemuan dua laut dan orang tersebut lebih berilmu 
dibanding dirimu." Setelah itu Musa berkata, "Ya Tuhan, bagaimanakah 
caraku bertemu dengannya?” Allah menjawab, "Ambillah atau bawalah 
seekor ikan di pancingan. Jika ikan tersebut hilang di suatu tempat. 
maka itulah tempatnya. Musa lalu melakukan perjalanan bersama 
seorang pemuda yang bernama Yusya' bin Nun sambil membawa 
seekor ikan dalam pancing. Ketika tiba di sebuah padang, keduanya 
tertidur dan ikan tersebut pun lepas dari pancingan dan melompat 
mengambil jalannya ke laut Keduanya kemudian melanjutkan 
perjalanan menyusuri pantai dan keduanya merasa heran dan terus 
melakukan perjalanan siang dan malam. Ketika tiba waktu pagi, Musa 
berkata kepada teman seperjalanannya, “Maka tatkala mereka berjalan 
lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, 'Bawalah kemari 
makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan 
kita ini'" Musa tidak merasa letih kecuali setelah ia melewati tempat 
yang diperintahkan Allah. Setelah itu si pemuda berkata kepada Musa, 
"Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, 
maka sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu.” 


Kemudian Musa berkata, "Itulah (tempat) yang kita cari." Lalu 
keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Ketika keduanya tiba 
di tempat yang dijanjikan, ada seorang laki-laki yang mengenakan baju 
yang lembut. Setelah Musa memberi salam, Khidhir menjawab, "Apakah 
di tanahmu kamu memberi salam?” Musa menjawab, "Aku Musa." 
Khidhir menjawab, "Musa dari bani Israil?” Musa menjawab, "Ya." Ia 
berkata, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 


250 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















kepadamu?" Khidhir menjawab, "Sesungguhnya Kamu tidak akan sabar 
mengikutiku. Wahai Musa, sesungguhynya aku memiliki ilmu yang 
diberikan Allah yang tidak kamu ketahui dan kamu memiliki ilmu yang 
diajarkan Allah yang aku tidak tahu." Kemudian Musa menjawab, “Musa 
berkata, Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai seorang yang 
sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun' " 


Selanjutnya keduanya berjalan di pesisir pantai. Saat itu lewat 
sebuah perahu. Kemudian mereka berbicara kepada orang-orang yang 
ada di perahu dan mereka pun mengenal Khidhir. Mereka lalu 
mengangkut keduanya tanpa bayaran. Lalu ada seekor burung kecil 
yang hinggap di tepian perahu dan mencelupkan paruhnya sekali atau 
dua kali ke dalam air. Khidhir berkata, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu 
di sisi Allah laksana tetesan paruh burung di tengah lautan." Setelah itu 
Khidhir memegang salah satu papan kapal dan mencabutnya. Melihat 
itu, Musa berkata, "Mereka telah mengangkut kita tanpa bayaran, 
namun kamu malah merusak kapalnya agar pemiliknya tenggelam?” 
Khidhir menjawab, "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak 
akan sabar bersamaku.' Musa menjawab, "Jangan engkau hukum diriku 
Karena kelalaianku. Ini adalah kealpaan Musa yang pertama." 


Kemudian keduanya berjalan dan bertemu dengan seorang anak 
yang sedang bermain dengan rekan-rekannya. Tiba-tiba Khidhir 
mengambil anak tersebut, mengangkat dan mencederai kepalanya. 
Melihat itu, Musa berkata kepadanya, "Apakah kamu membunuh 
seseorang anak yang masih suci?!” Khidhir menjawab, "Bukankah sudah 
aku katakan bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku." Keduanya lalu 
berjalan mendatangi suatu kampong dan meminta jamuan kepada 
mereka sebagai tamu, namun mereka menolaknya. Setelah itu keduanya 
menemukan sebuah rumah yang temboknya hampir rubuh. Tak lama 
kemudian Khidhir membetulkan dengan tangannya sendiri. Melihat itu, 
Musa berkata, "Jika kamu mau, kamu dapat meminta upah atas 
pekerjaan ini." Khidhir menjawab, "Sekarang tibalah waktu perpisahan 
antara aku denganmu." 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 251 


Semoga Allah merahmati Musa. Kami berharap ia mau bersabar 
agar ia dapat menceritakan permasalahan keduanya. 


(Shahih) (gaf , ta" dan nun) dari Ubai. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1611. 


opa Via JAS ae dian JS VOA 
4358. Seorang muslim yang memerangi saudaranya adalah kufur dan 
mencacinya adalah kefasikan. 


(Shahih) (ta "dari Ibnu Mas'ud . 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iman Abu Ubaid, no. 
87: mim. 


1...” o Bi. nian .., Pa 2 NP NN TI Selagi 2 NS Min 
Pn Opi Jai Yg id ag GAS gagal JB .£YOA 
.ebi NG 3 Ari 
4359. Memerangi seorang muslim adalah kekufuran, mencacinya adalah 


ketasikan. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (tidak berbicara 
kepada) saudaranya lebih dari tiga hari. 


(Shahih) (ba -mim, ain, tha "-ba" dan Adh-Dhiya”) dari Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2297. 


ba. 


BEA YAN AN JST 
4360. Terbunuh dalam kondisi sabar akan menghapuskan dosa. 
(Hasan) (Al Bazzar) dari Aisyah. 


252 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Po 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 5016. 


MEA J9 Ip Ai ae art yag JB AYU 
4361. Terbunuhnya seorang mukmin di sisi Allah lebih agung dibanding 
musnahnya dunia. 
(Shahih) (nun dan Adh-Dhiya”) dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 595. 


.. 


F4 2g Pa Ind 3To.u . 2 et Aa 0.3. 22 
Aas IG mag Jp PEN dai (AE 215 Novo —£ YAN 
Papa BP RA be: -G : 3 
ME Ma OS UR SPI 





4362-1515. Mereka telah membunuhnya dan semoga Allah 
membinasakan mereka. Tidakkah sebaiknya mereka bertanya terlebih 
dahulu, sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. 
Sesungguhnya dalam kasus yang demikian, cukup baginya melakukan 
layammum. 

(Shahih) (dal) dari Jabir. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" Al Ghalil, no. 
105, dan Shahih Abu Daud, no. 363. 





CUMA TA alis 3G II di AS 0S Mortar 


4363-1516. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah akan 
membinasakan mereka. Bukankah obat dari kebodohan adalah 
D0 bertanya? 


(Shahih) (ha '-mim, dal dan ka' dari Ibnu Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 253 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud. no. 
364. 


ipad VE 573 AI YATIM orv—trAE 
4364-1547. Semoga Allah memberi ganjaran kepadamu dan 
mengembalikan warisanmu. 
(Shahih) (ha -mim, mim dan 4) dari Buraidah. 
Hadits ini dapat dilihat juga dalam kaf(4/347). 


. - . E. Pi 0-1 2 ig 2. o. 2... £ 
Aa Sya Aa SU AS lha TR Sup dai trio 
Pa Ipa 


Ng TU ana 
PPT NA Wr O) 0 yoona Yg 


4365. Hari ini telah berkumpul dua hari Raya bagi kalian. Barangsiapa 
yang ingin, maka shalat Jum'at sudah mencukupi kewajiban. 
Sesungguhnya kami insya Allah akan menggabungkan keduanya. 


(Shahih) (dal, ha" dan kafj dari Abu Hurairah, (ha ' dari Ibnu 
Abbas dan dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
984. 


- 2? - o- £ 0. 0. o £ 
SAR AE AN GA UANG ora 
4366-1518. Kami akan mengamankan orang yang masuk dalam 
pengamananmu wahai Ummu Hani. 
(Shahih) (ga dari Ummu Hani", dan (ta ', dah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2049. 


254 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5 2... 20 20 2" LN Lada e £ 
AS ad Ol AS AI Ost B3 ega 
4367-1519. Allah telah mengizinkan bagi kalian keluar untuk keluar 
memenuhi kebutuhan kalian. 


(Shahih) (ga!) dari Aisyah. 


PN tega MO PEN SA IN, .1 
BT UAN A3 BUS Bong Ia el D3 YAA 
4368. Beruntunglah orang yang masuk Islam, rezekinya cukup dan 
Allah menjadikannya gana 'ah atas apa yang ia miliki. 


(Shahih) (ha -mim, mim, ta" dan ha) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagr, no. 18, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 129, dan 
Mukhtashar Muslim, no. 556. 


: Hn Ket ce ba Pane . . PE Tg ot Pp “3 Pa 0 £ 
VI Sam GS Bp BS GI ola Je SS Mera 
S4 TA s Aan ja bas o 2 0... . 
BP Ka SA Up UNS ea SA Upah Uag CA 
bor 9 Lor - - PP 4 Lu B3 . PI 
Say balik Gile ab Cintagal! IpA AN elaal Telag ab 
SEN AAN K3 HI JA SAY AB ala Ius Dg amal 
4369. Aku telah meninggalkan kalian dalam kondisi yang terang 
benderang, malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang darinya 
sesudahku kecuali orang yang rusak. Barangsiapa di antara kalian hidup 
lama akan menyaksikan pertentangan yang banyak. Hendaknya kalian 
berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah para khalifah setelahku 
yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan geraham dan 
hendaknya kalian bersikap taat kepada pemimpin, meski ia berasal dari 
kalangan budak habasyi, karena kondisi seorang mukmin seperti unta 
yang dicucuk, kemana dituntun ia akan mengikuti. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 255 


(Shahih) (ha "-mim, ha ', kaf dari Irbadh. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 936. 


0. 


Has Knp Game lin 3 0 5LYV 


4370-1520. Kamu telah bebas dari iddahmu ketika kamu selesai 
melahirkan. 
(Shahih) (ain-ba”) dari Sabi'ah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha "-mim (6/432), kha': AI 
Maghazi. 


aa pie Kan SAP SB Kontra 
aan Ul el ah SU 555 dpitbs 32 Abah 
AJ fola Ola 5 Mb aja Gini Rn ons Aa Gp 
YA RN ATA AAA 


4371-1521. Surga pemah didekatkan kepadaku seandainya aku 
mengulurkan tanganku, maka aku dapat meraih buah-buahannya. Dan, 
surga juga pernah didekatkan kepadaku, hingga aku berkata, "Ya Allah, 
apakah aku bersama mereka?" Kemudian diperlihatkan seorang wanita 
yang sedang dikoyak seekor kucing. Aku bertanya, "Mengapa wanita ini 
mengalami kondisi yang demikian." Mereka menjawab, "Wanita tersebut 
telah mengurung kucingnya hingga mati dalam kondisi kelaparan. Ia 
tidak memberinya makan dan tidak juga melepaskannya agar dapat 
makan serangga tanah." 


(Shahih) (kha "dari Asma” binti Abu Bakar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam bab A/ Kusuf 


Prana Pata 


256 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














J3, Ea Sai SI Ui 8 Eh 8 hove—trve 
23 o- os 23 
AA NA PB di Ia J3 3 doa 


4372-1522. Sekarang, aku telah melihat -setelah aku shalat bersama 
kalian- surga dan neraka yang tergambar di hadapan dinding ini. Dan, 
aku tidak penah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. 
(Shahih) (kha "dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam bab A/ Kusuf. 


Aga btn IE Wa 5. LYVT 
4373. Allah telah merahmati ibu itu lantaran kasih sayangnya terhadap 
kedua anaknya. 


(Shahih) (tha “-sin) dari Al Hasan bin Ali secara mursal46 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 290: tha '-sin, kha "-dal-Anas. 


35 25 yaaa tur Hy ya de AT Ie 38 oyr- £Y VE 


... o “8.3 


Ia ab Wa BY ala BA ARI ap 
AS PA 3 AE JI Gd IE Iya Siar Ri Sa ak 5 


Yah, ngea 


“S Demikian pernyataannya, dan ini agak sedikit aneh, sesungguhnya Al 
Hasan bin Ali bukanlah Hasan Bashri, namun beliau adalah cucu Nabi, nampaknya 
pada redaksi aslinya tidak ada kalimat 'Tbnu Ali' sebagaimana tertera dalam matan 
syarah Al Manawi. Dengan demikian penyebutan hadits ini berderajat mursal tidak 
memiliki dasar, sebab hadits ini adalah hadits Imam Hasan bin Ali. 

“1 Demikian redaksi aslinya mengikuti redaksi yang ada dalam kitab Az- 
Ziyadah dan dalam ha -mim, dan min, redaksinya menggunakan kata lan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 257 


4374-1523. Kamu telah memohon kepada Allah sesuatu yang telah 
ditetapkan, hari yang telah ditentukan, rezeki yang telah ditentukan. 
Tidak ada satu pun dari yang demikian datang sebelum waktunya. Jika 
telah tiba waktunya, tidak ada satu pun yang akan ditangguhkan. Jika 
mau, mintalah kepada Allah agar Ia melindungimu dari adzab neraka 
dan adzab kubur. Hal yang demikian lebih baik bagimu dan lebih utama. 


(Shahih) (ha '-mim dan mim) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 262- 
263, Ibnu Abu Ashim. 


.. 3 Pj N 3 5 2.7 
ALI Ea iahag Up ya AI nb 3 Novi £LYVO 
. . On # P 


4375-1524. Allah merasa takjub dengan apa yang telah kalian berdua 
lakukan terhadap tamu kalian tadi malam. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1309. 


IS ga UN Tin NS G3 JA n Dias 38 Al trvo 


ol CA 13 16 Sh LL) Gal 3 ag (Ip tan» Gagal 
3 inn da3 SI UB Kan HNS Gi 


“8 Guru kami Al Albani memasukannya ke dalam kitab shahih-nya tanpa 
memberikan penjelasan tentang derajatnya. Dan hadits ini juga dimuat dalam kitab 
Al Misykat, no. 1799, dengan redaksi yang hampir sama. Ar-riggah adalah dirham 
yang dicetak. 

Tabi adalah anak sapi yang berumur satu tahun. 

Al awamil adalah hewan yang sudah dapat digunakan untuk pengangkut. 
Ibnul Makhad adalah hewan yang memasuki usia dua tahun. 

Ibnu Labun, berumur dua tahun masuk tahun ke tiga. 

Higgah, yang memasuki tahun ke empat. 


Up — 


258 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








PN A2 mat 


2. Ce 


ss... 83 

SE ani Pa 3 
siga Jaya 
IS OA HE AB DK OP PBL Gi Ha 
GAN yaa dl Pa Lgti3 Ga Ke S3 sp ENG ak 
30, - 1s Gaia IS Ja Fa Hi Ka Kat SSI 1s 
Ja SA Dp an Ji ya Ga Oi 5 1 
Lim -. 0. pe IE gi ab ia 


aa mann, sa an 

Ag NY 3 Ng JP 2 Yp aah TN EP, 
Gara 

ia PA CI ef AI AG LI 
Ld Dilas ih DA 


.. . 


4375-1. Aku telah membebaskan sedekah atas kepemilikan kuda dan 
budak, tunaikanlah sedekah emas tercetak: Setiap empat puluh dirham 
zakatnya sebanyak satu dirham. Seukuran seratus sembilan puluh tidak 





6. Al Awar, Hewan yang cacat. 
7. Al Gharb, Tempat air yang besar yang terbuat dari kulit Tsur. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 259 


ada zakatnya. Jika telah mencapai dua ratus, zakatnya adalah lima 
dirham, selebihnya hitung berdasarkan patokan yang ada. 


Zakat kambing: Setiap empat puluh ekor kambing zakatnya 
seekor kambing. Jika hanya ada tiga puluh sembilan ekor, maka belum 
terkena kewajiban zakat atas kamu. 


Zakat sapi: Setiap tiga puluh ekor, zakatnya adalah seekor tabi' 
setiap empat puluh ekor, zakatnya seekor musinnah. Tidak ada 
kewajiban zakat atas hewan yang digunakan untuk transportasi. 


Zakat unta, Setiap dua puluh lima ekor unta, zakatnya adalah 
lima ekor kambing. Jika lebih satu ekor (dua puluh enam) hingga 
mencapai jumlah tiga puluh lima, zakatnya adalah seekor unta bintu 
makhadh. Jika tidak ada bintu makhadh, boleh dengan bintu Labun 
Jantan. dika telah mencapai tiga puluh enam ekor hinga empat puluh 
lima, zakatnya adalah seekor bintu labun. Jika telah mencapai empat 
puluh enam hingga enam puluh ekor, maka zakatnya adalah seekor 
unta higgah. Jika telah mencapai jumlah enam puluh satu ekor hingga 
seratus dua puluh, maka zakatnya adalah dua ekor unta higgah. Jika 
jumlahnya lebih dari itu, maka setiap tambahan lima puluh ekor 
tambahan zakatnya adalah seekor unta higgah. 

Hewan yang terkumpul jangan dipisahkan dan yang terpisah 
jangan disatukan dengan alasan untuk menghindari kewajiban zakat. 
Jangan mengambil hewan yang sudah tua sebagai pembayaran zakat, 
jangan yang cacat dan jangan yang paling bagus kecuali atas kerelaan 
pemiliknya.. 

Dalam hal tanaman, setiap tanaman yang dialiri air dari sungai 
(pengairan) atau pengairannya mengandalkan hujan atau yang 
pengairannya dengan menggunakan ember besar: maka zakatnya 
adalah setengah persepuluh. 


(..) (ba -mim dan da£dari Ali) 


260 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah AI 
Fagr, noi. 1799. 


Alas Aalemi Of LAN 13 SN Utah H roro—£ VA 
La Top CA ag Lan 

4376-1525. Kita telah selesai melaksanakan shalat” Barangsiapa yang 
ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, hendaklah ia duduk dan 
barangsiapa yang ingin pergi, maka silakan pergi. 

(Shahih) (ha dan kat dari Abdullah bin As-Sa 'ib. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa'" A/ Ghalil, no. 
629, Shahih Abu Daud, no. 1048: dal, nun, Ibnu Al Jarudi, gakKtha" 
dan ha '-gaf. 


HI op daa SA GA Ga po Lan C3 MG ATV 


“A3 Ne PA AN ..3. 2 Al A 
4377. Dahulu sebelum kalian ada orang-orang yang termasuk dalam 
kategori muhaddatsun. Jika ada di antara umatku yang termasuk 
golongan tersebut, ia adalah Umar bin Khaththab. 

(Shahih) (ha "-mim dan kha”) dari Abu Hurairah, (ha "-mim, 
mim, ta" dan nun) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1634. 





“? Menurutku, maksudnya adalah shalat Ted. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 261 


- A0 tni G3P Dn Ma 


an PAN NA - 
NP II) CS (65 Alat UNJ ol ST LIS UYA 


“3. 3 Lt 


Saba SA 3 


4378. Aku tidak suka dengan pernyataan kalian. Apa yang dikehendaki 
Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad, katakanlah, "Apa yang 
dikehendaki Allah. Kemudian dikehendaki Muhamamd." 


(Shahih) (Al Hakim, nun dan Adh-Dhiya") dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 137: ha '-mim, ha '. 


9 ost OI 53 Ep SU NoyI—£LYVA 
TAN GP an ES 
4379-1526. Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur. 
Muhamamd telah diizinkan untuk berziarah ke kubur ibunya, maka 
hendaknya kalian berziarah. Sebab perilaku yang demikian akan 
mengingatkan kalian kepada hari akhirat. 
(Shahih) (ta ") dari Buraidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
178: ha -mim. 


Ikang Dee Ny Oyakl Giss OT JS DUA AI S3 YA 


4380. Allah telah menentukan tagdir lima puluh ribu tahun sebelum Dia 
menciptakan langit dan bumi. 


2 Imam Muslim dan yang lainnya meriwayatkan dengan lafazh: 
Sesunguhnya aku pernah melarang kalian.... Telah disebutkan pada no. 2475. 


262 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (ba "-mim dan ta ') dari Abu Hurairah. Hadits ini dapat 
juga dilihat dalam mim (8/51).51 


dala (3 Ups Opal JL ADA JAI9 Tadi Has ewAn 

PI Gang Jail Ah Hain 33 Laga SA 23 JL Or 
4381. Ketika aku datang ke Madinah, penduduk setempat memiliki dua 
hari yang mereka jadikan waktu bermain pada masa Jahiliyah. Dan, 


sesunggguhnya Allah telah menggantikan dua hari tersebut dengan yang 
lebih baik, yaitu hari raya Idul Firti dan Idul Adhha. 


(Shahih) (ha "-gaf dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1039, ha '-mim, dal, nun, Ath-Thahawi dan kaf 


- - » - 3 . 2. YA 0-12 & A 
V SWA Yg AS Sa SA AA V3 WB AS AYAY 
g G 23 . - 8 Tatan Ban in 
SEA Ke CN es of 

4382. Dahulukanlah suku @uarisy dan jangan kalian mendahului 
mereka. Belajarlah dari @uraisy dan jangan kalian mengajari mereka. 
Jika tidak khawatir orang-orang @uraisy akan menjadi sombong, maka 
akan aku kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kepunyaan orang- 
orang pilihan mereka di sisi Allah. 

(Shahih) (tha "-ba) dari Abdullah bin As-Sa'ib. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa' A/ Ghalil, no. 
519. 





“ Menurutku, redaksinya: Kataballahu... dan akan disebutkan pada hadits 
no. 4474. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 263 


ARE YA WAE Ia be Yg TA AVAT 
4383. Dahulukanlah orang @uraisy dan jangan kalian mendahului 
mereka. Belajarlah dari Guraisy dan jangan kalian menggurui mereka. 
(Shahih) (Asy-Syafi'i dan Al Baihagi dalam kitab A/ Ma rifah) 
dari Ibnu Syihab Balaghan, (ain-da) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij At-Tankil, no. 
620, dan Irwa ' Al Ghalil, no. 519. 


LL - “ 0.85 


LI Us GEN GA JS ol VGA Y Una UAS LLYAL 


IX 
4384. Dahulukanlah orang @uraisy dan jangan kalian mendahului 
mereka. Jika tidak khawatir orang @uraisy menjadi sombong, maka 
akan aku kabarkan kepada mereka keutamaan mereka di sisi Allah. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
519. 


- 302 
OA 238 .£YAO 


4385. Tuntunlah ia dengan memegang tangannya.5? 


(Shahih) (tha '-ba') dari Ibnu Abbas. Hadits ini dapat juga 
dilihat dalam ha "-mim (1/364), kha', Al Hajj. 


2 Sebabnya adalah, suatu hari ketika Nabi Saw sedang thawaf, beliau 
melihat seseorang yang menuntun orang lain dengan dengan tali, kemudian Nabi 
SAW memutuskannya dan bersabda, ........ lalu disebutkan redaksinya. 


264 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











PAN 


ESA Ia ap. YOYV-£YA1 


4386-1527. Dekatkanlah ia, karena ia telah sampai di tempatnya. 
(Shahih) (mim) dari Juwairiyyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim (6/429-430) dan 
kaf (4/280. 


» . 0 Pe Pata o EN 
Jaa Aa 5 BTS 3 NY ALAN 
4387-1528. Dekatkanlah ia, tidaklah fagir rumah yang di dalamnya ada 
cuka sebagai lauk pauk. 
(Shahih) (ta dari Ummu Hani '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2220. 


To. - 


PA Ta LA - A Pn EYAA 


1388. Seekor semut pernah menggigit seorang nabi. Kemudian nabi 
tersebut memerintahkan untuk membakar perkampungan semut. 
Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Seekor semut telah berlaku 
demikian kepadamu, namun kamu telah membakar satu komunitas 
semut yang bertasbih kepada Allah?!" 


(Shahih) (gaf. dal, nun dan ha”) dari Abu Hurairah. 


Taha Sae) pal, Hah agan Aa Gea SE BN 
WN Op Sp 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 265 


4389. @uraisy, Anshar, Juhainah, Muzainah, Aslam, Asyja' Ghifar 
adalah kaum yang loyal kepadaku. Mereka tidak memiliki keloyalan 
kecuali kepada Allah danm Rasul-Nya. 


(Shahih) (ga?) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1721. 


ARA P3 IL IG SI Gd AB NG 3 AA 
4390. @uraisy adalah pemimpin manusia dalam hal kebaikan dan juga 
keburukan hingga Hari Kiamat. 
(Shahih) (ha "-mim dan ta ') dari Amr bin Al Ash. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1155. 


- - 0. - 4 
Sab BA AI AI Tah AN) IN era 
Lea 


4391. @uraisy adalah pemimpin dalam masalah ini. Sebaik-baik 
manusia akan mengikuti yang terbaik dari kaum @uraisy dan seburuk- 
buruk menusia akan mengikuti yang terburuk dari kaum @uraiys. 


(Shahih) (ba "-mim) dari Abu Bakar dan Sa'ad.23 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1156. 


53 Ta menyebutkannya dan menduga bahwa Sa'd adalah Sa'd bin Abu 
Wagash dan ini pula yang dinyatakan oleh Al Manawi, padahal Sa'd tersebut adalah 
Sa'd bin Ubadah Al Anshari sebagaimana ditunjukkan oleh kisah baiatnya kepada 
Abu Bakar RA dan didalamnya terdapat redaksi ini yang ada dalam hadits tersebut. 


266 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


rs 




















» 3 s 4 
KAI NA, DG Ia YAN 
4392. Potonglah kumis kalian dan panjangkanlah jenggot. 
(Hasan) (ha '-mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 57, 4: tha '-sin-Ibnu Abbas. 


SY Alas LL YAY 
4393. Pulang (dari peperangan) pahalanya seperti pahala saat berangkat 
perang. 
(Shahih) (ha -mim, dal dan kafi dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 3841. 


. 3 - 4. P3 0 3 

SI ip SI AP (SOP ah (Sela IE Ijab Nova YA 
SA Sh 

4394-1529. Berdiamlah di tempat ini, sebab kalian berada di satu 


tempat di antara tempat-tempat yang menjadi napak tilas bapak kalian, 
Ibrahim. 


(Shahih) (dal, dan Al Barawardi) dari Ibnu Murabbad Al Anshari 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 2595. 


3 
#2 


el 3 AG IT j3 era 


. 


4395. Katakanlah, "Aku beriman kepada Allah," kemudian 
istigamahlah. 


“ 


4 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 267 


(Shahih) (ha "-mim, mim, ta', nun dan ha') dari Sufyan bin 
Abdullah Ast-Tsagafi 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 


18. 

(Bam GS “LAB E TA Kn ema Lake en 

dyad Ua Kurdi Dp SSI II (GE Dp SE J3) er YAN 
Anis Fast AI 


4396-1530. Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menciptakan falak,” dan Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhan 
manusia." Karena tidak ada sesuatu yang lebih utama dibanding 
keduanya dalam hal meminta perlindungan kepada Allah. 


(Shahih) (nun) dari Abdullah bin Khubaib. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
h. 31, da/dan ta' 


PJ PI 15 04 
GIE OKE ALI 1 J3 Mori —£ AV 
4397-1531. Katakanalah, "Assalaamu alaikum, bolehkah aku masuk?” 


(Shahih) (dal) dari seorang laki-laki dari bani Amir, (tha '-ba) 
dari Kaldah bin Hanbal Al Ghassani. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 818, 819: ha '-mim, dal, ta -Kaldah. 


Ca La e es... SATA 0. ... .... 8 2.3 
ANA OP KG SE AG di AU J3 YAA 
pn, 353 


268 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4398. Ucapkanlah, "Ya Allah, ampunilah dosaku, rahmatilah aku, 
peliharalah diriku, berikanlah rezeki kepadaku." Sesungguhnya doa 
tersebut mencakup seluruh kebutuhan dunia dan akhiratmu. 

(Shahih) (ha '-mim, mim dan ha dari Tharig Al Asyja'i. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1872. 


3 5 19 2 
Grai ja 9 gran p KO", 3, SA el) :J8 vory—£rA 


8. 8, . 


aa TN aan ta Bao. 
PR Ron Ah 
4399-1532. Ucapkanlah, “Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan pendengaranku, keburukan penglihatanku, 
keburukan lisanku, dari keburukan hatiku dan dari keburukan maniku." 
(Shahih) (ba "-mim, ta ' dan nun) dari Syakal. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 2472. 


. . - 3 . .. . . 3 
Yon aa Y Ap as ali ie EA dal stan 

MEN AAN HUI (AS Bale ja Taka Sio 
4400. Katakanlah, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zhalim 
terhadap diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak. Sesungguhnya 
tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Ampunilah 
dosaku dengan ampunan dari sisi:Mu, dan berilah aku rahmat 
Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Mengampuni lagi Maha 
Penyayang." 


| (Shahih) (ha '-mim, gaf. ta', nun dan ha") dari Ibnu Umar dan 
Abu Bakar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 269 


(RP 


Gaal Dita Sak 3, 33 HAKI Ab ga Lttaa 
II IX SANG 
4401. Katakanlah, "Ya Allah, berikanlah aku hidayah (petunjuk) dan 
tetapkanlah diriku untuk selalu benar, aku ingat dengan petunjuk, 
petunjuk-Mu menuju jalan yang lurus, dan kebenaran seperti anak 
panah menuju sasarannya dengan tepat." 
(Shahih) (mim, dal dan nun) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1874. 


Op aa Je PN SAN BB Kab aja tt 
Dag Ia ia WA Aya Agt USA nga JS 
wis Sg Eat sand Bg aah oa 23 


4402. Ucapkanlah, "Ya Allah, Dzat yang menciptakan langit dan bumi, 
yang Maha Mengetahui hal yang ghaib dan yang zhahir, Tuhan bagi 
segala sesuatu dan pemilik segala yang ada. Aku bersaksi sesungguhnya 
tidak ada tuhan melainkan Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan diriku, dari kejahatan syetan dan teman-temannya. 
Ucapkanlah kalimat ini di kala pagi dan petang serta ketika kamu 
hendak tidur." 


(Shahih) (ha -mim, dal, ta', ha'-ba" dan kaff dari Abu 
Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /A/ Misykah: kha -dal 
Ibnu As-Sunni dan Al Baihagi. 


270 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





ka Ten o. COBA Ts Os 9 TR Tin kan na NSP | 

La ema Jas Jd 31 Ip OF LS J3 Morr—ttY 
4403-1533. Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan. Jika kamu telah 
selesai, maka berdoalah, niscaya keinginanmu akan dikabulkan. 
' —maksudnya meniru ucapan muadzin— | 
—.. (Shahih) (ha -mim, dal, nun dan ha "-ba ) dari Ibnu Umar. 
- Hadits ini dapat. juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
536. Ea : | 


SAI SE Jari GS aa tt. 


4404. ul huwallahu' ahad (surah AI sik sebandia dengan 
sepertiga Al Gur'an. 

. (Shahih) (Malik, ha -mim, kha, dal dan nun) dari Abu Sa'id, 
(kha ') dari @utadah bin Nu'man, (mim) dari Abu Ad-Darda ', (ta ' dan 
ha ') dari Abu Hurairah, (nun) dari Abu Ayyub, (ha -mim dan ha ') dari 
Abu Mas'ud Al Anshari, (tha '-ba ) dari Ibnu Mas'ud dan: Mu' adz, (ha '- 
mim) dari Ummu Kultsum binti Agabah, (Al Bara) dari Jabir, (Abu 
Ubaid) dari Ibnu Abbas. 


Oi kt Jaya OT SS Jas CHA Jo.tto 


33 


OT 3 Ja 


4405. @ul huwallahu ahad (surah Al Ikhlash) sebanding dengan 
sepertiga Al Our 'an, dan @ul yaa ayyuhal kaafiruun (surah AI Kaafiruun) 
sebanding dengan seperempat Al @ur 'an. 

(Shahih) (tha "-ba dari Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 588. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 271 


0. s..? 


GE AS YP OR 3 fast FTA Nor 41 
Saga IS ea DARA AA SK alat 
4106-1534. Membaca ul huwallahu ahad” dan al Muawwadzatain 


ketika sore dan pagi hari sebanyak tiga kali mencukupimu dari segala 
sesuatu. 


(Shahih) (3) dari Abdullah bin Khabaib. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2163. 


Ie aa an Ma TE AAA £t.V 
4407. Hati orang yang telah tua seperti pemuda dalam mencintai dua 
hal: Mencintai kehidupan dan harta. 

(Shahih) (Mim dan ha”) dari Abu Hurairah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1906 


0 A4 e - 
UJI KAS Jb: JAS Je Hua SN. EL.A 
4408. Hati orang yang telah tua seperti pemuda dalam kecintaan 
terhadap dua hal: Hidup lebih lama dan memiliki banyak harta. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan kaf) dari Abu Hurairah. (Ain-dal 
dan Ibnu Asakir) dari Anas. 


.. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1906: mim, Ibnu Majah. 


272 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








B3 OA IP Ula Elo gia SN OA, MIL UB eta 
ABI EN Ob 
4409. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, istri yang 


shalihah yang akan membantu urusan dunia dan akhiratmu —dan itu— 
adalah sebaik-baik modal yang dimiliki manusia. 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 179, kitab At-Targhib, 3/68: ta", Ibnu Majah-Tsauban. Ain-ba-Ali 
RA. 


Paya Ps J3 Nero —£ 41. 
4410-1535. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya 
juga haram. 
(Shahih) (ha '-ba dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
2375. 


S3 Sah Gl LA R6 Bp Eh AG Sea hh 
Ll Bae AB SI AYI OA Idi LL 

SN Gea SN JUL Pr 
4411. Aku pernah berdiri di pintu surga, dan ternyata kebanyakan 
orang yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang miskin. Aku melihat 


orang-orang yang kaya tertahan kecuali orang-orang yang menjadi 
penghuni neraka: Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 273 


Kemudian aku berdiri di pintu neraka, dan aku mendapati kebanyakan 
yang masuk ke dalamnya adalah wanita. 


(Shahih) tba -mim, gaf dan nun) dari Usamah bin Zaid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim, 5/205, 209, kha ' 
Nikah dan persahabatan, mim: Telah disebutkan. 


Rm SI SL AP LAN 
4412. Tiang-tiang mimbarku ini adalah barang-barang yang tetap 
berada di surga. 


(Shahih) (ha -mim, nun dan ha"-ba') dari Ummu Salmah. 
(tha "-ba " dan kaf) dari Abu Wagid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2050: Ibnu Sa'ad dan ha 'Jam - Ummu Salmah. 


Maesa AB NY 
4413. Tegak dan jayanya umatku adalah andil dari orang-orang yang 
perilakunya buruk diantara mereka. 


(Hasan) (ha "-mim) dari Maimun bin Sufyan. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 786. 


KS ANA IT Jen ANTA ALA Je Yo AN NIP tee 
JS ALA Je BI GA JI Jek 
SEE BUS HE Ka Kb DI LI $ SAI dl 


274 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


Pe (“wi 


4414. Ucapkanlah, “Ya Allah, berilah rahmat bagi Muhammad: Nabi 
yang ummi, kepada keluarga Muhamamd SAW, sebagaimana Engkau 
telah memberikan rahmat kepada keluarga Nabi Ibrahim. Dan berilah 
keberkahan kepada Muhamamd: Nabi yang ummi, sebagaimana Engkau 
telah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi Ibrahim, 
sesungguhnya di alam dunia Engkau maha Maha Terpuji dan 
Mahaagung: sementara salam telah kalian ketahui.” 


(Shahih) (Mim, 3) dari Ibnu Mas'ud Al Anshari (Mukhtashar 
Muslim 3091 kitab Shahih Abu Daud, no. 901. 


en. me In Ia pem inetena me sonba iapsaNibnyas yan Sa. “3. Ppadodnbarihara, 


2 - 3 nc . -- . 3 ap ” . FR) : . 

CS Wang BIG Aha Jo MU NI Nori—£ No 
SE SIS ALA Sy AAA SE BG) MN de uk 

PAN 
4415-1536. Ucapkanlah oleh kalian: Ya Allah, berikanlah rahmat 
kepada Muhammad yang menjadi hamba dan Rasul-Mu, sebagaimana 
Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim. Berikanlah 
keberkahan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi 


Muhamamd, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan 
kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. 


(Shahih) (ha '-mim, kha ', nun, ha "dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadh/ Ash-Shalat, no. 
66, 67: Ismail Al Wadhi, ha "-gaf. 


Ip Like CS ALA IT Jah ALS Je Yo HA AF ANA 


Kana IE BN AN Kia Kab UI) AN II IE) ea 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 275 





Kat UN) AA IN SAT Ie SS KAI IE, 


s dupa 


-. 
. 


4416. Ucapkanlah oleh kalian, “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada 
Muhammad dan kepada keluarga Muhamamd, sebagaimana Engkau 
telah memberikan rahmat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Ya Allah, 
berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga 
Muhamamd, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan 
kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Agung. 

(Shahih) (ha -mim, gaf, dal, nun dan ha ')dari Ka'ab bin Ajzah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
896-899, dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 320. 


HL Pr Sin Pa an Pa -, » (4 Pa 
SE Yeni Jah ALA de Jo HI NT YA 
. 2 2 2 £ 7 5. 0 ee. 9 T. 
BE SKUS BY ali deh MANA Je BE) HAN Je 
Kam K5 SE HAN 
4317. Ucapkanlah oleh kalian, “Ya Allah, berikanlah rahmat kepada 
Muhammad, kepada istri-istrinya dan kepada keturunannya, 
sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Ibrahim. Ya 
Allah, berikanlah keberkahan kepada Muhammad, kepada istri-istri dan 


keturunnya, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada 
Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung.” 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal, nun dan ha "dari dari Abu Hamid 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
900, kitab Fadhl Ash-Shalat, no. 70: Al Muwaththa ', Ismail Al @adhi. 


276 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ST os at men SA o- 22 
DWI SE pa Y9 SIP Gak ID Nora £LNA 
4418-1538. Ucapkanlah sebagian perkataan kalian dan jangan kalian 
dikalahkan oleh syetan. 
(Shahih) (ba "-mim dan dal) dari Walid Mathraf. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 5901: kha - 
dal, Ad-Dhiya dalam kitab A/-Mukhtaraat 


030 - : .. 0 K0 - 3 9. #0 nana 
NASAS F3 LENGAN eta 


4419. Ucapkanlah perkataan yang baik, maka kalian akan 
mendapatkan manfaat darinya. Dan diamlah dari keburukan, maka 
kalian akan selamat. 


(Shahih) (Al @adha'i) dar Ubadah bin Ash-Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 412. 


0 3 N aa 3 3 45 
CE 3 Me UNP Nora» 
4420-1539. Ucapkanlah, “Maa syaa Allah” (apa yang dikehendaki Allah) 
kemudian setelah itu apa yang kamu kehendaki. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 136: ha 'mim, nun, Ath-Thahawi, kaf, ha '-gaf - Gatilah 
binti Shaifi. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 277 


Gonlemally Gaia fall ya JUMI Jt de GM IP Not £ LI 
Se Pa As em Ana Sa Pa Oa ea EN GIA: Bo 0... 
OPEN (S4 Al SU Oh EL) Ge EA Ea Gia iESI AI 

4421-1540. Ucapkanlah olehmu, “Salam sejahtera wahai penghuni 

negeri, baik dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang 

Islam. Sernoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada para 


pendahulu kita dan yang akan meninggal dunia di kemudian hari. Dan 
aku, insya Allah akan menyusul kalian.” 


(Shahih) (Mim dan nun) dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
497, Ahkamul Al Jana 'z, no. 181-183: ha "-mim. 


AI gt kn EN Uh PAR AU IP Ne LN 
4422-1541. Ucapkanlah olehmu, “Ya Allah, ampunilah dosaku dan 
dosanya, dan balaslah darinya dengan balasan kebaikan.” 


(Shahih) (mim dan 4) dari Ummu Salamah mim 3/88: ha '- 
mim 6291. 


Ie P3 YAN AS Jab DS AN 1 SBN LN LNY 


4423-1542 Ucapkanlah olehmu, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau 
Maha memaafkan dan senang memaafkan, maka ampunilah —dosa- 
dosa— dariku.” 


(Shahih) (ta ', ha" dan kaf) dari Sayyidah “Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 2091. 


278 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Haa HAN 5 3 SN AGAN D5 AN JP otr tt 

MA AA au se MEN Aa Ke 0 9 “2 ME at ia 

SA LAN YO Jend 30 IP pa J3 05 
Tel Te Ng -. 0 - - “ - 0 0 - »2 2. o - 2 


AN Ga EL GA SP AB ci UN Cai Gb 
4424-1543. Ucapkanlah olehmu, “Ya Allah, Tuhan bagi makhluk langit 
dan bumi, Tuhan pemilik Arsy yang agung, Ya Allah, Tuhan kami dan 
Tuhan bagi segala sesuatu: yang telah menurunkan Taurat, Injil dan AI 
@ur'an, yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah- 
buahan. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan segala sesuatu yang 
Engkau memegang kendali atasnya: Engkaulah yang awal dan tidak ada 
sesuatu sebelum-Mu, Engakulah yang akhir dan tidak ada sesuatu 
setelah-Mu. Engkau-lah yang zhahir dan tidak ada sesuatu yang lebih 
nyata dibandingkan-Mu, Engkau-lah yang batin dan tidak ada sesuatu 
yang lebih rendah dibandingkan-Mu. Ya Allah, tunaikanlah utangku dan 
Jauhkan aku dari kemiskinan.” 


(Shahih) (ta ', ha' dan ha '-ba ' dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
no. 25: ha '-mim, mim, dal, Ibnu Khuzaimah, dan kaf 


Na 3 - MAA aa anda sa? PN “Ip 

aa AN Ka ta 3 219 Uu Om 3 Note. Yo 
LE JI IG im 

4425-1544. Ucapkanlah olehmu, “Aku memenuhi panggilanmu, ya 

Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Dan tempatku bertahallul adalah 

tempat dimana aku tertahan, sesungguhnya bagimu atas Allah SWT 


adalah sesuai dengan yang telah kamu kecualikan.” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 279 


(Shahih) (nun) dari Ibnu Abbas. (ha "-mim) dari Dhiba'ah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa'" Al Ghali, no. 
101: Ad-Darimi, ha '-lam, Ionu Khuzaimah dan Dhiba'ah. 


AN SA Wb 5 1 SI LA Moto LV 
4426-1545. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan 
bumi. 
(Shahih) (ba "-mim dan mim) dari Anas ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 243. 


SI JAPAN 
4427. Berdirilh menuju kepada tuan kalian. 
(Shahih) (dal) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 67: ha '-mim, gaf, ain dan ha "Jam. 


63 Liya op Iya Ot I—LLYA 
4428-1546. Hendaknya kalian bersiap-siap, Pen nya kematian 
datang secara tiba-tiba. 
(Shahih) (ba "-mim dan ha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2017: Ibnu Mukhlad. Kaf-Abu Hurairah dan Abu Sa'id 
RA, ha -mim, mim, dal dan nun - Jabir. 


280 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Atm 


4429. Berdiri sejenak di tengah barisan untuk berperang fi sabilillah 
lebih baik dibandingkan berdiri selama enam puluh tahun. 


(Shahih) (ain-dal dan Ibnu Asakir) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 902: ha '-mim, ta', kaf. ha "-mim-Abu Umamah. Ad- 
Darimi, kaf, ha -gafmran bin Hushain. 


(ian In Matah TAS LS Parent SIB Kota 

TS 3 NG, Ma IE Ogan 5 IPA 
4430-1547. Dikatakan kepada Bani Israil, “Masukilah pintu gerbangnya 
sambil bersujud, dan katakanlah, 'Bebaskanlah kami dari dosa'” 
Kemudian mereka menggantinya dan tidak mengikuti perintah tersebut 


lalu memasuki pintu secara perlahan-lahan dan mengucapkan: Biji 
dalam jewawut.” 


(Shahih) (ha '-mim, gaf, dal dan ta dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2123. 


SE MN OB 3 era 


4431. Lakukanlah tidur siang sebentar, sebab syetan tidak 
melakukannya. 


(Hasan) (tha '-ba" dan Abu Nu'aim dalam kitab At-Thibbi) dari 
Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 281 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1647. 


2 2 .. 


IS ten 
1432. Ikatlah, setelah itu bertawakkallah. 
(Hasan) (ha '-ba ) dari Umar bin Umayyah Ad-Dhamri. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilatt Al 
fagr, no. 22. 


IS DAS ter 
4433. Ikatlah hewan itu, kemudian bertawakkallah. 
(Hasan) (kha "-tha " dalam kitab Rawat Malik dan Ibnu Asakir) 
dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilat Al 
Fagr, no. 22. 


ASI Mali IYA tt 
4434. Ikatlah ilmu dengan tulisan. 
(Shahih) (Al Hakim dan Samuwaih) dari Anas. (tha '-ba" dan 
kaf) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2026: lawin, Abu Nu'aim, kha '-tha ', Ibnu Abd Al Barr - 
Anas. Ar-Ramahurmuzdi, Al Khathib, Ibnu Asakir - Ibnu Umar. 


282 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











SAI ID La dl dah ld Jia 
PASAL TENTANG HADITS YANG DIMULAI DENGAN 
HURUF OAF DAN DIAWALI DENGAN ALIF-LAM 


IG ES NG AR sal Edi 3 sak ADI eye 
TI AG 
4435. Orang yang mendirikannya setelahku berada di surga, yang 


mendirikan setelahnya juga di surga dan yang ke tiga serta yang 
keempat juga berada di surga.” 


(Shahih) Ibnu Asakir) dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 2319. 


PJ 3 -9 
Hp Jia tra 
4436. Orang yang membunuh tidak mewarisi —orang yang 
dibunuhnya—. 
(Shahih) (ta ' dan ha dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil. no. 
1671, 1672. 


” (9 Ih Ss 0 Etepa 2 3 “8 
Ce Gale Oya LAU) CLS SNAAI IE Asli LN otA-££YV 


o- Page - 0 A 3Zo . 
an Kasi Kes Kep Banteng 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 283 


4437-1548. Orang yang duduk menunggu didirikannya shalat seperti 
orang yang sedang shalat, ditulis pahalanya sejak ia keluar dari 
rumahnya hingga kembali ke rumahnya. 

(Shahih) (ha "-ba ') dari Agbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
297 dan 454. 


SA GRI 3543 OA 2545 AI Jul d Jail LLYA 
23GB elmkIN) GIA SAN 

4438. Orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah sebagai 
syahid, orang yang meninggal dunia karena terkena wabah penyakit 
adalah syahid, yang meninggal karena sakit perut adalah syahid, yang 
meninggal dunia karena tenggelam juga syahid dan yang meninggal 
karena melahirkan juga syahid. 

(Shahih) (ha "-mim dan Ad-Dhiya") dari Ubadah bin Shamit. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
39. 


Blgh BAN BW OMA, IKA AI Jun Gd Jill tera 
Aid AN ON BRK at Pin ON Pe LOPAP Ona Penak KA 
Uas) aw (ng Ud 3 alat Jeda Odlga Gp, Olga ora, 

AN 
4439. Orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah adalah 
syahid, —yang meninggal dunia— karena wabah penyakit termasuk 
golongan syahid, —yang meninggal dunia— karena tenggelam adalah 
syahid, —yang meninggal dunia— karena sakit perut adalah syahid, 
—yang meninggal dunia— karena kebakaran juga syahid, —yang 


284 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















meninggal dunia— karena sakit TBC adalah syahid dan —yang 


meninggal dunia— setelah melahirkan akan dituntun oleh anaknya 
dengan tali pusarnya menuju surga. 


(Hasan) (ba '-mim) dari Rasyid bin Jaisy. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
39: Ad-Darimi dan At-Thayalisi. 


s - SA PISA TO an si or 
GI YP eh JS AKU DN Jala JAN Att 
4440. Gugur dalam pertempuran fi sabililah menghapus semua 
kesalahan kecuali utang.” 
(Shahih) (mim) dari Ibnu Umar. (ta dari Anas. 


OA, Inti Dj, KB BI Jia IN Nota AN 
TU Ne AT DUR 3 0 au “ - 
2hag3 slama, Kaga aa Ing 

4411-1549. Orang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah 

adalah syahid, —yang meninggal dunia— karena sakit perut adalah 

syahid, —yang meningal dunia— karena terkena wabah penyakit adalah 
syahid, —yang meninggal dunia— karena tenggelam termasuk syahid, — 
yang meninggal dunia— karena melahirkan termasuk syahid. 

(Shahih) (tha "ba ') dari Abdullah bin Basar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
39. 


2... o 2. 0 3, 
INA ON) H3 A ME iba Ol NI ola Papa OAT tt 
0. I.-o 


Aneh Dn ma 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 285 


4442. Al @adariyah adalah majusi ummat ini. Jika mereka sakit 
Janganlah kalian menjenguknya dan jika mereka meninggal dunia, maka 
Janganlah kalian menyaksikan jenazah mereka.” 

(Hasan) (dal dan kaf dari Ibnu Umar 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah Ath-Thahwiyyah, 
no. 284, 809, Ar-Raudh, no. 197, kitab A/ Misykat no. 107, As- 
Sunnah, no. 328, 329. 


o- 39 


SI 334 KAT ARI Gabah Ja gia A0 ora tar 
LAI BE Ta ATI 1G AI 

4443. AI @ur 'an adalah pemberi syafa'at yang diterima syafaatnya dan 
pembantah yang dibenarkan. Barangsiapa yang menjadikan Al @ur'an 
berada didepannya (sebagai pemimpinnya) maka ia akan menuntunnya 
ke surga dan barangsiapa yang menjadikannya berada di belakangnya, 
maka ia akan mendorongnya ke neraka.” 

(Shahih) (ba '-ba' dan ha '-ba' Jabir ra. (tha"-ba" dan ha "- 
ba) dari Ibnu Mas'ud. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2019: ain-dal dan ha "lam — Ibnu Mas'ud. 


dp bor Me adan da bir ora eexk 
SS oa 


4444. Al @ur'an dapat dibaca dengan tujuh bacaan. Janganlah kalian 
berbantah-bantahan berkenaan dengan Al @ur'an. Sesungguhnya 
berbantah-bantahan berkenaan dengan Al @ur'an adalah —lebih 
potensi menjurus kepada— kufur. 


286 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























(Shahih) lha '-mim) dari Abu Jahim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir. 
no. 1124. 


Sa PA Gi Set 2 Lollaii te tt0 
4445. Tukang cerita itu ada tiga golongan, Pemimpin, yang diperintah 
dan yang sombong. 
(Shahih) (tha '-ba ' dari Auf bin Malik dan Ka'ab bin Iyadh. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 9: Ibnu Wahab, ha -mim, ta "-kha', Ar-Ruyyani, Ibnu 
Asakir-Auf. ta "-kha —Ka'ab. 


H si s1 -- Ai aga Biru 
SA Ae Ja AI 3 Il) JI HOBI DD6 Alan 4441 
3 In PA o- P G -, kar .. ni Ra ae AA 
PP RP IR Gl oa Jang Ba 3 3 0 oi 
3 SBL SN BPA Bea 
JI PB SI Ia GI BP Ja 
4446. Hakim ada tiga golongan: Dua kelompok masuk ke dalam neraka 
dan satu kelompok masuk ke dalam surga. Seorang yang mengetahui 
kebenaran dan ia menghukumi berdasarkan kebenaran tersebut: Ia 
berada di surga. Seorang yang menghukumi permasalahan tanpa dasar 
ilmu, la berada di neraka. Dan, seorang yang mengetahui kebenaran, 


kemudian ia menghukumi tidak berdasarkan kebenaran tersebut, maka 
Ia berada di neraka.” 


(Shahih) (4 dan ka?) dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
2613: tha '-ba', ha '-gaf. Ain dan tha '-ba -Ibnu Umar RA. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 287 





. 
#... 


3 PB 3 PE GH Oo SE Bad .£tLV 
pg JI GP ah SP JI RP SG 

BP TA 
4447. Para hakim terbagi menjadi tiga golongan: Dua hakim berada di 
neraka dan satu hakim berada di surga. Hakim yang menghukumi 
sesuatu berdasarkan hawa nafsunya berada di neraka, hakim yang 
menghukumi sesuatu tanpa dasar ilmu berada di neraka, dan hakim 
yang memutuskan perkara dengan kebenaran berada di surga.” 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa" A/ Ghalil, no. 
2613: ain. 


IS OP gadi d Jia 
PASAL TENTANG HADITS YANG DIAWALI DENGAN 
HURUF “KAF” 


BG BS pg to IU aa Jas tetA 
4448. Orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang 
lain, aku dan ia keberadaannya seperti dua hal ini disurga. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1766, kitab Silsilah A/ Ahadits Ash-Shahihah, no. 962: ha '-mim. 


288 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 
































H3 23 SP ip CG Na SN PSI OS 4 LA 
PP 


4449. Dahulu Hajar Aswad berwama sangat putih melebihi sajju, 
hingga ia dihitamkan oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/123: ta', 
Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhiya '. 


Ja PMI HE ing SE JAN DS roo.—t to. 
ap 3 UI Sita GEA GS th Ie Ke AE, Aa 


da o. — 


aTE Ha 1 Gp HA SA da 


7. - 


SI lala ya CST sama SA lia S3 An, Kp 3 
Bilas KA ab Ja Hn SE Diijas 


4450-1550. Dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang disiksa, 
dibuatkan untuknya sebuah lubang dan ia dimasukkan kedalamnya. 
Kemudian sebuah gergaji diletakkan di kepalanya dan ia dibelah menjadi 
dua bagian. Hal yang demikian tidak membuatnya berpaling dari 
agamanya. Kemudian dagingnya disikat dengan sikat dari besi hingga 
yang tersisa hanya tulang atau persendiannya, namun hal yang demikian 
tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Demi Allah, jika benar- 
benar telah menyempumakn urusannya ini sehingga seorang perualang 
berjalan dari Shan 'a' ke hadramaut tidak merasa takut kecuali Allah, 
dan serigala atas kambing buruannya. Namun kalian telah tergesa-gesa. 


(Shahih) (ha -mim, kha ', dal, nun) dari Khabab. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 289 


ENI Unta DA LA AT OS et o 
4451. Orang yang pertama kali menyambut tamu dengan baik adalah 
Ibrahim AS.” 


(Hasan) (Ibnu Abu Dunya dalam kitab Gura Dhaif dari Abu 
Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 725. 


TG PA 9 IU UI 55 Clatadi Jaf DS oo —t toy 
: PUT 
4452-1551. Dahulu orang-orang jahiliyah berpendapat: Sesungguhnya 
kebosanan berlaku pada wanita, kendaraan dan rumah.” 
(Shahih) (Kaf, ha "-gaf) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 993: ha "-mim, Ath-Thahawi dan Ibnu Khuzaimah. 


ABE 39 HS .etoy 
4453. Nabi Duad AS adalah seorang yang paling tekun dalam 
beribadah. 
(Hasan) (Ta ', kaf) dari Abu Ad-Darda. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2486, 
kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 707: mim-lbnu Umar, ta - 
kha —Abu Ad-Darda '. 


290 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Aa. 








. - 3 3 2... s P “ 3 2. 
Oma CAN SY EN Jah OS TAN Sak Fr) DS .etot 


3o- ma BN, Kb nga LE SC dah og 

“ES jala AI ah Us jalan UT dl Ja dip jln 
4454. Dahulu ada seseorang yang mengutangkan hartanya kepada 
orang banyak. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, “Jika kamu 
mendatangi seseorang yang kondisinya sedang susah, maka 
bebaskanlah utangnya, semoga dengan perilaku yang demikian Allah 
SWT mengampuni kita.” Kemudian ia bertemu Allah SWT, dan Dia 
mengampuninya. 

(Shahih) (ha -mim, gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


KAA IS ONE Ja Hd OM) DS Ld oor—t too 

Fa -. MN pa Lan Pa ni Aa uu ah 
SEA S3 aa IG OS SAI 3 Iga PEN, Ga 
» .. () 2... - - 3s TA & ,. AA o£ 
Ja past “ad Jus ten Pa bay aga Cpasi Tprn AI 
2 o . g 4 0 kei Y 0 bai pe Pa - - » Hd P 
Yo AR SG JB M3 IE Ta Toh ab 
ng AiRL 29. ui 20 2 Pa EA ana 
lgi Jus CI D3 Ie AIA UP Usia CI Al Ulat 
& sa Ind - - 6 - CC. 0 o£ nur - 1 £ - 1 
JB INA EM IE) ea Edi JG LAS ali 


4455-1552. Dahulu ada dua orang di kalangan Bani Israil yang saling 
mengikatkan diri dalam tali persaudaraan. Salah seorang di antara 
keduanya berbuat dosa, sementara yang satunya lagi tekun dalam 
beribadah. Yang tekun beribadah selalu melihat saudaranya dalam 
keadaan berbuat maksiat. Ketika melihatnya, ia berkata, “Hentikan 
perbuatan maksiatmu!” Kemudian di hari yang lain ia melihatnya lagi 
dalam kondisi sedang berbuat maksiat dan ia berkata kepadanya, 
'Hentikanlah perbuatan maksiatmu!” Kemudian, saudaranya yang 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 291 


sering berbuat maksiat menjawab: “Ini urusanku dengan Tuhanku, 
apakah kamu diutus untuk selalu mematai-mataiku?” Kemudian laki-laki 
yang rajin beribadah tersebut berkata, “Demi Allah, Dia tidak akan 
mengampuni dosamu. Atau: Dia tidak akan memasukkanmu ke dalam 
surga.” Kemudian keduanya meninggal dunia dan berkumpul di 
hadapan Allah SWT. Saat itu, Allah SWT berkata kepada yang rajin 
beribadah, “Apakah kamu mengetahui tentang Aku dan apakah kamu 
berkuasa atas apa yang ada dalam kekuasaan-Ku? Kemudian Allah SWT 
berkata kepada orang yang suka berbuat dosa, “Masuklah kamu ke 
dalam surga dengan rahmat-Ku” dan Dia berkata kepada orang yang 
tekun beribadah, “Pergilah ke neraka.” 


(Shahih) (ha '-mim dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/-Misykat, no. 2347, 
Syarah Ath-Thahwiyyah, no. 264: Ibnul Mubarak, Ibnu Abu Dunya, 
ha '-ba ' — Abu Hurairah, Ibnu Abu Dunya-Abu @atadah. 


VE ES ito 
4456. Dahulu Nabi Zakaria AS bekerja sebagai tukang kayu. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1616. 


8 Naa “ Pai . An Io 90. San. ML 
CA ups Alatadi Jaf Rajah Up ey OS door—t t0V 


IE “HB na 30, n. 3-0 Pad 0 Ina 
MEA RS yag . Karya Ol ASK 


4457-1553. Dahulu, hari Asyura adalah hari dimana orang-orang 
Jahiliyyah melakukan puasa. Jika salah seorang di antara kalian senang 


292 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


berpuasa di hari tersebut, hendaklah ia berpuasa, dan barangsiapa yang 
tidak suka, hendaknya meninggalkannya. 


(Shahih) (ha "dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 3/147. 


Jaa ebub TI s3 Tah | "5 sja IE US .ttoh 
nd Jas 
4458. Dahulu di tengah jalan ada dahan pohon yang mengganggu lalu 
lintas manusia, kemudian ada seorang laki-laki yang menyingkirkanya. 
4 Dengan sebab perbuatannya yang demikian, ia dimasukkan ke dalam 
surga. 
(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 2/495 dan mim 
8/34. 


Ga pia JB J5 Ja jp 05 1001—£ 404 
Jas AS II Li AI Ai toh Ab Ii ap 
SB SB dis as Ti 3 2 ja da uda 
St cl SG, CI Se A3 TAI GPS ajian 
AS 208) KSAD sed BB LI gi Ol soda IIS 
pa fan Jap gt 


4459-1554. Dahulu di kalangan Bani Israil ada seorang laki-laki yang 
« telah membunuh sembilan puluh sembilan orang. Kemudian ia keluar 
dan ingin bertanya, lalu ia mendatangi seorang rahib kemudian bertanya 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 293 





kepadanya, “Apakah aku masih dapat bertaubat?” Ia menjawab, 
“Tidak.” Kemudian ia membunuhnya. Lalu ia masih tetap bertanya, 
kemudian seseorang berkata kepadanya, “Datanglah ke kampung anu 
dan anu.” Ditengah perjalanan ia meninggal dunia. Kemudian malaikat 
rahmat dan malaikat adzab berselisih dalam hal status si pembunuh 
tersebut. Kemudian Allah SWT mewahyukan kepada kampung yang 
hendak dituju oleh si pembunuh, “Mendekatlah” dan Allah SWT 
mewahyukan kepada kampung ditinggalkan oleh si pembunuh, 
"Menjauhlah” Kemudian Allah SWT berfirman, “Ukurlah jarak yang 
terdekat dengannya. Dua malaikat tersebut mendapati bahwa kondisi si 
pembunuh lebih dekat sejengkal —ke arah kampung yang menjadi 
tujuannya—, kemudian dosanya diampuni.” 


(Shahih) (gaf) dari Abu Sa'id. 


po. 


- A4, 39 0 Se - Sea KN nana Para TA 
AS Uaga A SAT 283 Lag OM OA US Nooo—1££1: 
- 0 ANN 4 20.2 a70 
MY ig Jai F3 Vagia 
4460-1555. Dahulu kalian memiliki dua hari dimana kalian -dapat 
beristirahat dan bermain di dua hari tersebut. Sekarang, Allah SWT 


telah menggantinya dengan yang lebih baik dari keduanya: yaitu hari 
raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 


(Shahih) (nun) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2021: ha '-mim dan Ath-Thahawi. 


2. 3 
. 


SA ala DOS) SLS OS ad BA SS oo IN 
2 - . 5 ” s3 ss." TEN ne .” y Oa Jia 
II 35 HA Ulat USG EN HS Ji end IE 


294 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ba 


HNS genta ca) Aas Lol, Gl (5) dp HK dn CS 
Ae Gg IA) AI Nan ISI OS cikal 
5 “as TA Sada SI : JL S 25 Kas aa 
SI BIS pa CG CA gaga Ja Dab 1 Re Er uda 
“rail Ad aa AA SJ LN LA 5 aa 215 Si 
CA ca Af OS og ab HI MAS in “pall LA 
WB BUG LAI Celia AN oa 338 Ad Al DI) 
| G3 ed ita SJ 226 LAN Jb dp Lah 
Ag Apes kta Op ad BA AN aja al 
an 3 Fa AS gn) GI CSI C5 ya Si 
UI Gb UC Ap D3 0 al ab 
HM jin SE aa JI Lah cita | Kl 
SA cb AS Ah ab BER Dl 5133 AL CA op se 
| Ob Si cah 4 Ie an SO ai 
sisG cat 233 s3 Jb "1 9 Wp 2JB gp db ga : 
ta SIS SU rd AD Ts & Tik IG 3 
Ia Sp Ji SARI SA AG ja ia di 
Se 3S PR Jp sih di ia aa ah 5 
ta IA 5 dabaa GP GP da AN Aga Ge 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 295 





- 5 s: 3 NA Pa & ep ai ?. En -.' ? Pa PA 
gede seprai CL By AAA tlah) Baik D Jt Ka 

Cd Pn SN Pa Na Dunk SEL ng ee 0 o TAS #8 
ka Bie Juta man UU ad 3 ge 2d Jai SU 


PF retii 


180 


? 
5 n. 


Bap Ka PI saj Jai GL aa 5 las 3 & 1 Pra 
SES NAS Ja TAN SB Wa 2S IN us 


0. c 0. 3 - 2». - . . 
pap YG Ka YP Se) OB AS PEG IP (JSI 4 NAK 


ap HE CA ag pi Ab SJ JA Vila IA 


JB LN SIB MI TI AI A3 dhan JA 
PARI JUS Cell La AP JL AAS AI ASUS IE KAA 


V9 ct IP II Ob PB 0 LIL P3 HUI Ma 


maa DESIG Uas Ch Ke KAIN TI 0 LG pliU 


2... . 2... e . - 3 - 4 P3 
J8 BMN JW eU SI ai ng dp AAA 
Pa 2 aa an z0 2. A Para - & para 
Ja S5 ditia SAS EA IS cl Lesi JG EA 


Pa MY Anta AN Kai JB TAG) 2 cg BATU 
PR PAN AS ip Kei ia da 
Kata 215 ot ala sy ui 5 Tee HI gal 6 
cola, si Ti 33 A Hb -JU Ai nga as 2 AN S3 
DB ABI map Peka PN Kap Ea AK sp 


AS BI ET SE Lp ET HE Lp ET LAN IS 


296 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


| “ena 


- o£ £ 


SI js Su 


sei s9 £ “ # @ £ Tas 2. 32 . 
A3 Di Uh IS MG li TS L 
: JB, Oa ah Pn Pa La : ) aga & sa pir pa 


2... ke nge 2 LD 30 ET o- 0 o- or oo. 
Lesung 1g Del & Sglaad Clgad 0 yo dud US Pp Sd aa 
8” On Oa Na TT on KR ba Aiman SU an Bia 

SEP CSmel dal UNI UD JUS ed ai Ol cmelan Ud ae 

go. 

GA Ie 
4461-1556. Dahulu sebelum kalian ada seorang raja yang memiliki 
seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir tersebut sudah mahir, ia 
berkata, “Tolong utus seorang pemuda untuk aku ajarkan tentang sihir.” 
Kemudian diutuslah seorang pemuda untuk belajar sihir. 


Di tengah perjalanan, sipemuda bertemu dengan seorang yang 
tekun beribadah dan ia-pun duduk untuk mendengarkan wejangan dari 
orang tersebut. Sang pemuda sangat kagum dengan wejangannya. 
Setiap tiba waktu untuk belajar ke tukang sihir, ia malah menuju ke 
tempat sang rahib. Saat datang mengunjungi tukang sihir, ia malah di 
pukul. Kemudian ia mengadukan kondisinya kepada rahib (tukang 
ibadah). Si Rahib berkata kepadanya, “Jika kamu datang ke tukang sihir, 
katakan saja, 'keluargaku menahanku'. Dan jika kamu datang ke 
keluarga katakan saja bahwa si tukang sihir menahanku.” Ketika ia 
berada dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba ada seekor hewan yang 
sangat besar yang mengganggu manusia. Saat itu, si pemuda berkata, 
Hari saya akan tahu hakikat yang sebenarnya, apakah orang yang ahli 
ibadah atau si tukang sihir tersebut yang lebih utama. Kemudian ia 
mengambil sebuah batu dan berdoa, “Ya Allah, jika sosok sang rahib 
lebih Engkau cintai dibandingkan dengan si tukang sihir, maka 
matikanlah hewan ini agar manusia dapat melewati jalan ini.” Kemudian 
si pemuda melempatrkan batunya ke arah hewan tersebut. Hewan 
tersebut mati dan orang-orang pun dapat melalui jalan tersebut seperti 
biasa. Setelah itu, si pemuda mendatang sang rahib dan menceritakan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 297 





kisahnya. Sang rahib berkata, “Wahai anakku, sekarang kamu lebih 
mulia dibandingkan denganku. Aku mengetahui  kondisimu: 
Sesungguhnya kamu akan mendapatkan ujian dan janganlah kamu 
memberatkanku.” Setelah itu, sang pemuda memiliki kelebihan ia 
dapat mengobati orang yang terkena penyakit kusta dan mengobati 
segala penyakit yang diderita masyarakat Kabar demikian akhirnya 
sampai juga ke telinga orang yang dekat denga raja yang saat itu 
terkena penyakit buta. Kemudian orang yang dekat dengan raja tersebut 
datang menemui si pemuda dengan membawa hadiah yang banyak. Ia 
berkata kepada si pemuda, “Aku membawa banyak harta untukmu: jika 
kamu dapat menyembuhkan penyait saya.” Kemudian si pemuda 
menjawab, “Aku tidak dapat menyembuhkan seorangpun, 
sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah SWT. Jika kamu 
berimna kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah SWT, dan 
Dia akan menyembuhkan penyakitmu.” Kemudian orang tersebut 
beriman kepada Allah SWT, dan Allah SWT menyembuhkan 
penyakitnya. 

Setelah itu, orang tersebut menghadap raja. Sang raja bertanya 
kepadanya: “Siapakah yang menyembuhkan penyakitmu?” Ia 
menjawab, “Tuhanku. ” Raja bertanya lagi, “Adakah tuhan bagimu selain 
aku?” la menjawab, “Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT.” 
Kemudian laki-laki tersebut disiksa dan terus disksa hingga ia 
memberitahu tentang seorang pemuda yang mengobati penyakitnya. 


Si pemuda tersebut dipanggil untuk menghadap raja. Sang raja 
berkata, “Wahai pemuda, Aku telah mendapat kabar tentang 
keampuhan sihirmu yang mampu menyembuhkan penyakit buta dan 
kusta dan yang lainnya.” Si pemuda menjawab, “Aku tidak mampu 
menyembuhkan seorangpun, sesungguhnya yang menyembuhkan 
adalah Allah SWT.” 

Kemudian ia disiksa dan terus disiksa hingga akhirnya ia 
memberi tahu bahwa yang mengajarkannya adalah seorang rahib. Rahib 


298 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


na 


tersebut-pun didatangkan dan dikatakan kepadanya, “Kembalilah ke 
agamamu semula.” namun ia tidak mau. Kemudian sebuah gergaji 
diletakkan di kepalanya dan digorok-kan ke bagian kapalanya. 
Kemudian teman duduk raja didatangkan dan dikatakan kepadanya, 
“Kembalilah ke agama lamamu.” namun ia tetap menolak. 


Setelah itu, giliran sang pemuda dan dikatakan kepadanya, 
“Kembalilah ke agama lamamu.” Sang pemuda menolaknya. Kemudian 
ia dilempatrkan ketengah orang banyak dan sang raja berkata, “Pergilah 
kalian ke atas gunung dan bawalah pemuda ini bersama kalian. Jika 
pemuda ini kembali ke agama lamnaya lepaskan, namun jika ia tidak 
mau kembali ke agama lamanya, lemparkan dia dari atas gunung.” 


Merekapun membawa si pemuda ke atas gunung. Si pemuda 
berdoa kepada Allah SWT, “Ya Allah, lindungi aku sesuai dengan 
keinginan-Mu. Kemudian gunung bergetar dan malah menjatuhkan 
orang-orang yang membawa si pemuda. Setelah itu, sang pemuda 
kembali berjalan menghadap raja. Setiba di tempat raja, sang raja 
bertanya, “Apa yang telah mereka lakukan kepadamu?” Si pemuda 
menjawab, “Allah SWT telah menjaga saya dari kejahatan mereka.” 
Kemudian raja memerintahkan kepada yang lain, “Bawalah pemuda ini 
ke pingir laut. Jika ia mau kembali ke agamanya yang lama, lepaskan. 
Jika tidak mau, lemparkan ia ke tengah laut” Si pemuda berdoa 
kepada Allah, “Ya Allah, lindungilah aku sesuai dengan keinginanmu” 
Kemudian perahu yang membawa mereka dan pemuda tersebut pecah 
dan mereka yang membawa pemuda tersebut malah tenggelam. 


Si pemuda kembali berjalan mendatangi raja. Setelah tiba di 
kediaman raja, sang raja bertanya, “Apa yang telah diperbuat oleh 
orang-orang yang membawamu?” Si pemuda menjawab, “Allah SWT 
telah menjagaku dari kejahatan mereka.” 


Kemudian si pemuda berkata kepada sang raja, “kamu tidak 
akan dapat memebunuhku kecuali dengan cara yang aku perintahkan 
kepadamu.” Sang raja menjawab, “bagaimana caranya?” Si pemuda 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 299 





menjawab, “Kumpulkan masyarakat dalam satu hari dan letakkan saya 
pada sebuah tiang. Kemudian ambillah sebatang anak panah dan 
letakkanlah dibusurnya. Setelah itu, ucapkanlah: Dengan nama Allah, 
Tuhan si pemuda. Dan lepaskanlah anak panah tersebut Jika kamu 
melakukan hal yang demikian, barulah kamu dapat membunuh saya. 
Kemudian raja mengumpulkan masyarakatnya di hari raya dan 
meletakkan si pemuda pada sebuah tiang kayu. Sang raja mengambil 
anak panah dari tempatnya dan meletakkannya di busur. Setelah itu, 
sang raja mengucapkan kalimat, “Dengan nama Allah: Tuhan pemuda 
ini” Setelah itu, raja melepaskan busurnya dan tepat mengenai 
pelipisnya, kemudian ia meletakkan tangannya di pelilipis: tempat 
dimana anak panah bersarang. Dan pemuda tersebutpun mati. 


Setelah kejadian tersebut, masyarakat yang ada berkata: Kami 
beriman kepada Tuhannya pemuda ini, kami beriman kepada Tuhannya 
pemuda ini, kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kemudian raja 
datang, dan ada seseorang berkata kepadanya, “Tidakkah kamu melihat 
apa yang selama ini kamu khawatirkan? Mereka semua beriman kepada 
Tuhannya pemuda ini.” 


Kemudian raja memerintahkan untuk membuat sebuah lubang 
yang dipenuhi dengan api. Sang raja berkata, “Barangsiapa yang tidak 
kembali ke agamanya yang lama, lemparkanlah ke dalam lubang ini. 
Mereka yang loyal kepada rajapun melakukannya, hingga tiba satu 
Giliran seorang wanita yang menggendong anaknya yang masih kecil. 
Ketika sang ibu agak ragu masuk ke dalam lubang yang penuh dengan 
api, anaknya yang masih kecil malah berkata kepada sang ibu, “Wahai 
ibu, lakukanlah dengan sabar, sesungguhnya ibu berada dalam 


kebenaran.” 

(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Shuhaib. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim 
2093. 


300 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 


Jaan 


.. 9 . .38 . pe Pad 23 
GG Aas BIN) A3 Jatah SINI Sya Ci OS LEAN 


4462. Dahulu seorang nabi pernah menuliskan tentang jalan kehidupan. 
Barangsiapa yang mengikuti jalan tersebut, berarti ia berada di atas rel 
kebenaran.” 


(Shahih) (ba "-mim, mim, dal dan nun) dari Muawiyyah bin Al 
Hakam. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
862. 


PP Sa ab CP jan GNI Ia OS .£$1y 
) or, Jo 3 


A21 3 rom) 


4463. Dahulu kepemimpinan ini berada di tangan kaum Hamir, 
kemudian Allah SWT cabut dari mereka dan diberikan kepada kaum 
@uraisy. Dan suatu saat akan kembali kepada mereka. 


(Shahih) (ba -mim dan tha "-ba ') dari Dzi Makhmar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2022: ta "-kha '. 


NA AG yi Had JA 5 ya IA LS Nooy—£ £ 14 
EP yA LA Tp CA toba Ted seh 
CI Up (3 GEA yi D3 Hi CA Gg Ka TS 

JIKA Lah 


4464-1557. Dahulu di kalangan Bani Israil ada seorang wanita yang 
postur tubuhnya pendek berjalan bersama dua orang wanita yang postur 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 301 





tubuhnya tinggi. Kemudian si wanita yang pendek tersebut membuat 
kaki palsu dari kayu dan menggunakan cincin dari emas, mengenakan 
minyak wangi dari misik: yaitu parfum terbaik. Kemudian ia lewat 
dihadapan dua wanita dan keduanya tidak mengenali.” 


(Shahih) (mim) dari Abu Sa'id. 


1 .y Lee P 23 ap. "I Pd 
vit dh CSI ole Lam Ungaa LAN LAS ook—t 10 
H5 2 SE adu LS UI an SE eka 
oi OR Ie AS SS 0 SAB 333 ESES ut 


2... 
Pad 


o Rn Pa Pa 2 4 oa ox AA GM 00 EF, 3 
J3 AI Ab LIL SA WB ML ue Y3 


PE - aa 2 AI 4 PN Id an PO -03 
Sa dak Ugal ya Ml MU Ja Y 1 all 


2. 


4465-1558. Dahulu ada dua orang wanita Yang masing-masing memiliki 
anak, lalu datang srigala dan mengambil salah satu anak dari dua wanita 
tersebut. Salah seorang wanita berkata kepada wanita yang lainnya, 
“Yang diambil adalah anakmu” namun wanita Yang satunya lagi berkata, 
“Yang diambil adalah anakmu.” Kemudian keduanya mengadukan 
permasalahannya kepada Nabi Daud AS, dan ia memutuskan bahwa 
anak yang ada adalah milik ibu yang lebih tua. Merasa kurang puas, 
keduanya mendatangi Nabi Sulaiman bin Daud AS dan mengadukan 
permasalahannya. Setelah itu, Nabi Sulaiman AS berkata, “Tolong 
ambilkan aku sebilah pisau, biar aku belah ia menjadi dua bagian.” 
Kemudian wanita yang lebih muda berkata, “Jangan berbuat demikian, 
semoga Allah SWT merahmatimu. Biarlah anak ini untuknya.” 
Kemudian Nabi Sulaiman AS memutuskan bahwa anak tersebut adalah 
milik si wanita yang lebih muda.” 


(Shahih) (ba "-mim, mim, gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


302 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


9766|: 


REA anu ae Iis 33 5, . 0-0 0 at 
ai Hlm US SAY AAaga JA yi LS oo LN 
at, dig UNP Anna pa daga 0G 2 3G 3 LT 
UE Lah HE OS sll OI SAR SY Ah ea ala 
Kh La oa D3 SOON Io j z9 338 03 2. er . “2 Dn. .. C3 
AN Op (ad AN AS GI ab ma aet, JIE JSI RN UE 
MEA Las mali 
4466.-1559. "Dahulu Bani Israil dibimbing oleh para Nabi AS. Setiap 
meninggal seorang nabi, maka digantikan oleh nabi yang Jain. 
Sesungguhynya tidak ada lagi nabi setelahku. Dan akan banyak para 
khalifah setelahku." Kemudian mereka (para sahabat) bertanya, “Jika 
demikian, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah SAW 
menjawab, “Penuhilah baiat khalifah yang pertama. Berikanlah hak 
mereka yang telah Allah SWT jadikan atas kalian, sesungguhnya Allah 


SWT akan meminta tanggung jawab atas kepemimpinannya terhadap 
kalian.” 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1198, kitab Irwa ' A/ Ghalil 2473. 


- P , 3 - dn TA 
AR II nan YEL IS Ogah JAGA j3 LIS Mon EN 
: 5 Y ha naa 2 “5. ore - 0 AP 
Ol Gap Tai CA, 2 Jas Conny Jani Ml ALE Saya OS, 
3 jab SEK Kep Je IA AB GAN YA Jai 


oz PP uu Ta Guna ana & & . 013 . 2... o 5 ja 
83 «pel 3 dy Ag (SA ca yag Pl 


Ia 0 


PI 
BB. - 03 Yo riang 0. 7 oi XL 0 PA an 


Up PS ju Gala SA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 303 





4467-1560. Dahulu cara Bani Israil mandi adalah dengan telanjang. 
Mereka melihat aurat antara satu dengan yang lain, sementara Nabi 
Musa AS selalu mandi seorang diri. Kondisi yang demikian membuat 
mereka berkomentar: Demi Allah, tidak ada yang menghalangi Musa AS 
untuk mandi bersama kita kecuali karena dua buah pelirnya sangat 
besar. Suatu hari, ketika Musa AS mandi dan meletakkan bajunya di 
sebuah batu, batu tersebut lari sambil membawa bajunya. Dalam kondisi 
yang demikian, Musa AS berkata, “Wahai batu, wahai batu, kembalikan 
bajuku, kembalikan bajuku” hingga akhirnya bani Israil melihat Musa 
dalam kondisi demikian. Kemudian mereka berkata, “Demi Allah, Musa 
AS ternyata tidak ada masalah. Kemudian Musa AS mengambil bajunya 
dan memukul batu tersebut.” 


(Shahih) (ha "-mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
158. 


og 1. 0. , . JI Pi ka 8 - 03 aga .E. 

He lah Gap Wa SAI IA Sa Bat JS tan 
4468. Seakan-akan aku melihat Musa AS di lembah ini dalam kondisi 
berihram di antara dua tempat. 

(Hasan) (tha "-ba ) dari Ibnu Mas'ud ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2023: ain, tha '-sin dan ha '-lam. 


AAS nb Wak mal Sepat) WN IS Not ta 


“ASI 


304 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


un 


4469-1562. Seakan-akan aku melihatnya hitam dan menjauhkan salah 
satu kakinya dari yang lain menuju batu dan batu: maksudnya adalah 
ka'bah.” 

! (Shahih) (ba -mim dan kha "dari Ibnu Abbas. 


ka NN TOP MI TONPA Par Ie Te ma Cat ot 2 

Ro “le, Hu ag ag ds JR S Jai SS Nor LV. 
PART 38 PINTA oa na .0£ o 
UI al UI TapT P9 Dao ya 

4470-1563. Seakan-akan aku melihat Yunus AS berada di atas unta 

yang bertali kekang sabut. Ia mengenakan jubah dari wol. Saat itu, ia 

berkata, “Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah.” 


(Shahih) (kaf dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha "-mim 1/216, mim 1105, 
106: Ibnu Majah: Haji - 4, kaf 2184. 


ot. 
SES MN 
4471. Yang lebih tua dahulu, yang lebih tua dahulu” 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan dal) dari sahal bin Abu haitsimah. 
(ha -mim) dari Rafi' bin Khadij. 





“4 Maksudnya adalah, hendaknya yang lebih tua yang berbicara terlebih 
dahulu sebagaimana ditunjukkan oleh sebab wurud-nya hadits ini, namun dalam 
masalah memberikan air minum yang utama adalah memberi kepada orang yang 
berada di sebelah kanan terlebih dahulu. Rasuullah SAW selalu memberi kepada 
orang yang ada di sebelah kanannya, meskipun orang tersebut lebih muda 
dibandingkan dengan yang lain, bukan memberi orang yang statusnya lebih utama 
sebagaimana yang biasa berlaku. Kesimpulan ini berdasarkan keumuman hadits 
yang memerintahkan untuk mendahuukan bagian kanan sebagaimana telah 
disebutkan dalam hadits no. 2807, 2808. Bahkan ada juga hadits yang secara jelas 
membedakan permasalahan memberi minum dan yang lainnya sebagaimana hadits 
Abdullah bin Ka'ab yang berderajat mursal dengan lafazh: Kaana idzaastannaa .... 
Haditsnya Insya Allah akan disebutkan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 305 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1034, kitab /rwa ' Al Ghalil , no. 1646. 


Split 
4472. Kitabullah adalah gishash.” 
(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan ha "dari Anas. 


MI Gb LN Ta BAL AA JS GA PK REA SAI 
4473. Kitabullah adalah tali Allah SWT yang menjulur dari langit ke 
bumi.” 

(Shahih) (syin, dan Ibnu Jarir) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2024: ha "-mim dan ta'. 


3 (9 . - 
Aa ai bl 33 PE Ba IG 3 AS eva 
Ka Sea an omi AG AN 
4474. Allah SWT telah menentukan kadar semua makhluk lima puluh 
ribu tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dan arsy-Nya 
berada di atas air. 


(Shahih) (mimP3) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim , 
no. 1841. 


55 Dalam riwayat yang lain telah disebutkan dengan lafazh “Allah SWT 
telah menentukan..” (4380). 


306 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


an 


H3 GE Gea Ol JB nh ai Ii SG, LS .etvo 


sen tan 
4475. Allah SWT telah menetapkan atas diri-Nya sebelum Dia 
menciptakan makhluk: Rahmat-Ku mendahului kemarahan-Ku. 


(Shahih) (ha ") dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1629. 


oU Na ea aa £ VA 
at, 3d, AISI sy O Up YI LAU) 063 353i LL 


. 


2) 25 Bakar) ah) Sygi LAI, Usai Lu) II “ab 
HI 


4476. Ditetapkan untuk manusia bagian dari zina dan hal tersebut pasti 
terjadi. Kedua mata zinanya adalah dengan melihat (sesuatu yang 
diharamkan Allah SWT -Penterj), zinanya kedua telinga, sinanya adalah 
mendengar, lisan, zinanya adalah berkata-kata, tangan, zinanya adalah 
dengan memegang, kaki, zinanya adalah melangkah, hati, zinanya 
adalah keinginan dan berangan-angan dan parji yang membenarkan 
atau mendustakannya. 


(Shahih) (mimP£ dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1850, kitab As-Sunnah, no. 193: ha -mim, kaf57 


?€ Aslinya ha" demikian yang tertera dalam Al Jami' Ash-Shaghir 
manuskrip Al Manawi dan koreksi ini berdasarkan kitab 4l Jami' Al Kabir 
(2/105/2). 

“! Telah disebutkan riwayat dari Al Bukhari dan Muslin dan yang lainnya 
pada hadits no. 1797. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 307 





“r-5 EN in gan 3 &. 
ikal ISU Y UT AS Ul BSE NY 
4477. Kikh, kihk, muntahkanlah..., apakah kamu tidak tahu bahwa kita 
tidak boleh memakan harta sedekah? 
(Shahih) (ga?) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
515. 


(0S LI mat PLS LLVA 


4178. Memecah tulang mayit?8 sama dengan memecahnya saat si 
mayyit masih hidup. 


(Shahih) (ha -mim, dal dan ha "dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
233, kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 763: Ath-Thahawi, ha '-ba', Ibnu Al 
Jarudi, gaktha ', ha "-gaf. ha "-lam dan kha “-tha '. 


HE LN AS ai ISU GS rta 


4479. Cukuplah dosa, jika kamu menahan makanan orang yang kamu 
(Shahih) (mim) dari Ibnu Umar. 


PAN AN ANA OS lk ELA 


4480. Cukuplah dosa untuk seseorang, jika ia menceritakan setiap yang 
ia dengar.” 


2 Pendapat saya, Maksudnya adalah mayit orang yang beriman, 
sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain. 


308 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (dal dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2025: Ibnul Mubarak dalam pembahasan tentang zuhud, 
ha '-gaf dan Al @adha 'i. 


ja Lp mk Val sjalh (AS LAN 
4481. Cukuplah dosa bagi seseorang, jika ia menyia-nyiakan orang yang 
menjadi tanggungannya dalam hal nafkah.” 
(Hasan) (ba '-mim, dal, kaf dan ha '-gaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
894, kitab At-Targhib 3/82. 


”4 . o P Ng at .. 
aman Co JS Witbay ON GAS ejdh AS LE LAY 
4482. Cukuplah kebohongan bagi seseorang, jika ia menceritakan 
setiap apa yang ia dengar. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2025: Al Gadha'i - Abu Umamah. 


aah de Pa BAG is £LAY 
4483. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ujian. 
(Shahih) (nun) dari seorang laki-laki. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
36, kitab At-Targhib 2/197. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 309 


WS AG BAL ap TI DUS erat 


4484. Cukuplah kamu memukul ular dengan pecut, baik mengenainya 
atau tidak. 


(Hasan) (gaftha' dalam kitab A/ Ifad dan ha '-gaf) dari Abu 
Hurairah ra 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 676. 


B.- 


33 OH IE du Yi. £LA0 


4485. Termasuk kufur kepada Allah sikap tidak mengakui keturunan 
walaupun secara samar. 


(Hasan) (Al Bazzar) dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 587: Ad-Darimi, tha '-sin dan kha '-tha ' 


3 os Saman SR Ci Ae Sa "IS LEAN 
4486. Kufur hukumnya jika seseorang mengaku bernasab kepada 
seseorang yang ia tidak kenal, atau ia mengingkarinya, walaupun secara 
samar. 


(Hasan) (ha dari Ibnu Umar, kitab Ar-Raudh An-Nadhir, no. 
587, kitab At-Targhib 3/88: ha '-mim, tha "-shad dan tha “-sin. 


sn PAN eta LN Dita AI da ol Saad 3 SUS ALAN 


Pd 


KOK Ng PNOY "FOTO HPN BAK ag AMAN 2 


310 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





|| 


4487. —Doa— penutup majelis adalah, hendaknya seorang hamba 
membaca, “Maha suci Allah, ya Allah dengan segala pujian untuk-Mu, 
aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Engkau saja, tidak 
sekutu bagi bagi-Mu, dan aku memohon ampun kepada-Mu dan 
bertaubat kepada-Mu.” 


(Shahih) (tha '-ba ) dari Ibnu Umar dan dari Ibnu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/236. 


MenE BUS Ang MI) JAN LS LAM 
4488. Kifarat nadzar jika tidak disebutkan namanya adalah sama 
dengan kifarat sumpah. 
(Shahih) (ba -mim, mim dan 3) dari Agabah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa" A/ Ghalll, no. 
2586. 


(3 3 - 0 - 0 4 - o 8. 
MAY Jl) ASI IE 2 pe! # Cah UUS DIYUS LAMA 
INKA 20 INI SI, am II 
4489.  Kifarat atas  kesalahan-kesalahan — adalahy — dengan 
menyempumakan wudhu pada kondisi yang ia tidak sukai, berjalan kaki 


menuju masjid dan dengan menunggu datangnya waktu shalat setelah 
melaksanakan shalat. 


(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
308. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 311 





Dani Jo ia Tao GP AS j3 Ipa LS. 1 
4490. Sembunyikan keburukanmu dari manusia, yang demikian itu 
adalah sedekah darimu untuk dirimu.” 


(Shahih) Ibnu Abu Dunya dalam pembahasan tentang diam) 
dari Abu Dzar RA. Hadits ini dilihat juga dalam ha '-mnim 5/150 dan 
Mukhtashar Muslim, no. 16. 


ba Ca at TU de Ki PART Op Betah Use US. &AN 
aa 


4491. Tutupi kesusahanmu dari kami, sesungguhnya orang yang paling 
sering kenyang di dunia akan menjadi yang paling panjang waktu 
laparnya di hari kiamat.” 


(Hasan) (Ta ', ha dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 343, dan A/ Misykat, no. 5193. 


s.. Pa ... Lan naa sa 83 
Aib GUSI ml Op eta Kie Silino Nyi LL LAY 
4192. Jagalah anak-anak kalian di dalam rumah antara waktu isya, 
sesungguhnya jin menyebar dan menculik dengan cepat. 
(Shahih) (dal) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 40: ha '-mim dan kha “dal. 


BAU ad NY Ggs sar 


312 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4493. Makanlah bawang putih, jika saja aku tidak berbicara dengan 
malaikat, tentu aku akan memakannya. 


(Shahih) (ha "-lam, dan Abu Bakar dalam kitab A/ Ghailaniyyai 
dari Ali RA. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4098. 


13? 2 HA Jo AB JT al sja 5 erat 


4494. Makanlah, demi hidupku, ada sebagian orang yang makan 
dengan jampi yang batil, sungguh engkau telah makan dengan jampi 
yang benar. 

(Shahih) (ba -mim, dal dan kaf) dari Alagah bin Shhar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2027: Ath-Thahawi. 


Mp UIS 55) L JS .ttAo 
4495. Makanlah apa yang dikembalikan oleh busurmu kepadamu. 


(Shahih) (ha '-mim) dari Agabah bin Amir, dan Hudzaifah bin 
Al-Yaman. (ha '-mim, dal) dari Ibnu Umar. (ha ” dari Abu Tsa'labah Al 
Khasyani. 


Hadits ini dapat dilihat dalam Ash-Shahihah, no. 2028. 


Ao ae PE SR BL JS LAN 
44196. Makanlah (binatang yang disemblih) dengan alat yang bisa 


memotong urat-urat leher selama tidak menggunakan gigitan gigi atau 
tusukan kuku. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 313 


(Shahih) (tha "ba ) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2029: ha "-gaf 


4 Pane 3 MOU . 0 1 Lot, - 0 .. “3 
b SE YG IA Y, maa pat 
Men MU 


.. . 


4197-1564. Makanlah dari sebagian harta yatim-mu dengan tidak 
berlebihan dan bukan untuk hal-hal yang tidak berguna dan jangan 
dijadikan sebagai modal usaha, serta janganlah kamu menyimpan 
hartamu lalu kamu membelanjakan hartanya. 

(Hasan) (Ta ', nun dan ha . 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1456. 


03 Go 06 


SY Spa Aga Tp NASI, AI MS etan 
4498. Makanlah zait dan gunakanlah sebagai minyak, sesungguhnya ia 
dari pepohonan yang diberkahi. 
(Shahih) (Ta) dari Umar. (ha -mim, ta" dan kaf) dari Abu 
Asyad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 379. 


Ya got s3 op wa ae, GIA aa gim AP aa 
Gp 


. 


314 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


oi 


4499. Makanlah dengan menyebut nama Allah dari sekelilingnya dan 
biarkanlah bagian pusatnya, sesungguhnya keberkahan akan datang dari 
atasnya. 

(Shahih) (ha dari Wa 'ilah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2030: ha '-mim dan kaf 


0 .. 0 @ aga,” , PP 23 
Alai pa SAI Ob TA YG) WAR IIS to... 


4500. Makanlah dengan cara berjama'ah dan janganlah berpencar- 
pencar, sesungguhnya keberkahan ada bersama jama'ah. 


(Hasan) (ha dari Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4257. 


In janin, ol 25 PA NA TA UKANG So: 5 33 
Aab aYI A AHI lab Ob 3S YG KAL .t011 
.. 0 8 -— dr - 33 - P4 a.n 8 o (4 
SS Op NA YG GLS NS RI ISI AG GNI 
4501. Makanlah dengan cara berjamaah dan jangan sendirian, 
sesungguhnya makanan seorang cukup untuk dua orang, makanan dua 
orag cukup untuk tiga orang, makanan tiga orang cukup untuk empat 
orang. Makanlah bersama-sama dan . jangan makan sendirian, 
sesungguhnya keberkahan ada bersama jama'ah. 


(Hasan) (Al-Askari dalam kitab A/Mawa “izh) dari Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1686. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 315 








SA OB Ulat ya SE YG Gal Up kail HIS toy 
dg 
4502. Makananlah di nampan dari bagian pinggirnya dan janganlah 


makan dari bagian tengahnya, sesungguhnya keberkahan turun di 
bagian tengahnya. 


(Shahih) (ha "-mim dan ha "-gaf) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 4211, kitab 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2: Ath-Thahawi. 


PSG PI IS toy 
4503. Makanlah daging hewan kurban dan simpanlah. 
(Shahih) (ha -mim dan kaf) dari Abu Sa'id dan @utadah bin 
Nu'man. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 6/80-81: Abu Sa'id, 
Jabir dan Aisyah: kha ': Adhaahi - Salmah bin Al Akwa'. 


3 B6 (93973 19333 WN ca IJS to. 
4504. Makanlah dari bagian pinggirnya dan jauhi tengahnya semoga 
keberkahan ada di dalamnya. 
(Shahih) (dal dan ha ' dari Abdullah bin Basar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iwa" A/ Ghalil, no. 
1981, kitab Silsilah A/ Ahadits Ash-Shahihah, no. 393. 


3 


abah NY Sh P3 Nia) Paint plg NS to «0 


316 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4505. Makan, minum dan bersedekahlah, kenakanlah pakaian dengan 
tidak berlebihan dan jangan dengan perasaan sombong. 


(Hasan) (ha '-mim, nun, ha" dan kaf) dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4381. 


Bt go 3 04 ea. 1 Io 23 

ne MEA Hetal "angs Y, Paya ral Ls Note. 
3.0 £ oa, .. G Ic oa 

PENS PA IN 

4506-1565. Makan dan minumlah dan janganlah fajar kadzib 

mencegahmu makan. Makan dan minumlah hingga mega merah 

terbentang. 


(Hasan) (dal dan ta "dari Thalag. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2031: Ath-Thahawi, Ibnu Khuzaimah dan gaftha '. 


( . . . 3 Pd 39 

Demen IR DT IG K2 JI ag 2) Not—toV 

z0 o- 3 390 

— (K3. dan dong) 

4507-1566. Makanlah, barangsiapa di antara kalian yang memakannya 

maka janganlah ia mendekati masjid ini hingga hilang bau darinya. 
—Maksudnya adalah bawang. 

(Shahih) (dal dan ha '-ba ) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2032. 


99 Asainya kalimat (Yashdifukum) koreksi berdasarkan kitab (Az-Ziyadah) 
dan (dal, Tay Maknanya adalah sama. 


317 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 317 





B00 23 30 AN 3 Or Ba Aan Ken dna TI 
ding Glee din II 3 VI ag) 2 gl JS LOLA 
4508. Setiap bagian tubuh manusia pasti akan habis di makan tanah 
kecuali bagian tulang ekor. Dari bagian itu ia diciptakan dan dari bagian 
itu juga kelak ia akan disusun lagi. 

(Shahih) (mim, dal dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Syarh Ath-Thahawiyah, no. 
545: kha '. 


Do 30. 20 it 0.1 T san 3 
Cs yah mam AA 9 AP P9 aa d- Hemadi Je Hama! JS .40.4 
dan ate Gan Ol TANI Ga 
4509. Setiap muslim haram bagi muslim yang lain: dalam hal hartanya, 
kehormatannya dan darahnya. Cukuplah keburukan seseorang jika ia 
menyepelekan saudara muslim yang lainnya. 
(Shahih) (dal, ha ") dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1775. 


Bg 2 0 2,3 & sa an 2g Sg 
et oa She JP SAS ON 
4510. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga 
diputuskannya hukum antara manusia. 
(Shahih) (ba "-mim dan kaf) dari Agabah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
866, kitab Takhrij Musykilah Al Fagr, no. 118: Ibnu Khuzaimah, ha '- 
ba ' dan ha “Jam. 


318 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











ta 45 


Je Gt SAY. 01. 


4511. Setiap orang dipersiapkan untuk sesuatu yang diciptakan 
baginya. 
(Hasan) (ha "-mim, tha "-ba" dan kaf) dari Abu darda. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2033. 


3 An 2 £ 8. & Pagal #3 Pa IG 
SEN Jak Ol Jaa Ia Op SAI OK ETS ton 
ME » 3 () "3, ap P5 ta PP 3 3 0 3 2 F4 
his Rn lag 1 BEA oa 3) aa) ti SL Jb 
Pera S Jan Lis ustad Nata 
4512. Setiap ummatku dima'afkan kesalahannya kecuali orang-orang 
yang melakukan kemaskiatan secara terang-terangan. Dan, di antara 
orang yang melakukan kemaksiatan terang-terangan adalah: Seorang 
laki-laki yang melakukan sesuatu di waktu malam hingga tiba waktu 
pagi, sementara Allah SWT telah menutupi apa yang ia kerjakan, 
kemudian ia justru berkata, Semalam aku melakukan ini dan ini. Ia tidur 
dalam kondisi ditutupi keburukanya oleh Allah SWT, namun setelah 
pagi ia sendiri justru membukanya. 


(Shahih) (ga?) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab (Mukhtashar Muslim, 
no. 832, dan yang sejenisnya) kitab Ar-Raudh 2/408. 


En JS GAN IA NA El jan Al YS tor 


AM lah Uh 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 319 


4513. Setiap ummatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. 
Barangsiapa yang ta'at kepadaku, maka ia akan masuk surga dan 
barangsiapa yang bermaksiat kepadaku berarti ia telah enggan 
—masuk surga—. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 


BUKAN OT YP 2jaS BI ja Sah LS IN tor 
At of Y drag Ha ja aa ea An OS 

Hejma AP JS ja 
4514. Setiap penduduk surga akan melihat tempat duduk yang semula 
disediakan untuknya di neraka dan ia berkata, “Jika saja Allah SWT 
tidak memberiku petunjuk” dan ia bersyukur atas kondisinya yang 
demikian. Dan, setiap penduduk neraka akan melihat tempat duduk 
yang semula disediakan untuknya disurga, kemudian ia berkata, “Jika 


saja Allah SWT memberiku petunjuk”, kemudian ia mengalami 
kerugian. 


(Hasan) (ha "-mim dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2034: kha '-tha '. 


- s 0 "9 ae : 8.3 
0 ARA gelas GT 4 JS koyo 
4515. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan sebaik-baik orang 
yang perah berbuat salah adalah yang bertaubat. 
(Hasan) (ba -mim, ta', ha" dan kaf) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2341. 


320 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











30 


- 3 Denah aa sae 
TS Ng Lu dnmol Aair & Olasell “alas Ame: JS 1 CoA 
Ab Sa Salah CAB TA GI Ae 


4516. Ketika dilahirkan, setiap manusia ditusuk syetan di bagian 


tengahnya dengan jarinya kecuali Isa bin Maryam, syetan berusaha 
menusuk dan ia menusuk pembungkus bayi. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 


2 


LA aan sdt 30.1 Lo? 1 og 38 Pa 
4517. Setiap manusia yang dilahirkan oleh ibunya disentuh syetan 
kecuali Maryam dan putranya. 

(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


0 s 7 - 84. 
JAENA LUAS oma JS ON 
4518. Setiap dua orang yang melaksanakan transaksi jual beli tidak 


dianggap jadi hingga keduanya telah berpisah, kecuali jual beli dengan 
cara khiyar (ada perjanjian boleh mengembalikan). 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan nun) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 541: 
Ahadits Al Buyu' 


- P - 2 R PA 03 
MANIS ia EX JS toa 


4519. Setiap jasad yang tumbuh dari sesuatu yang tidak halal, maka api 
neraka lebih berhal dengannya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 321 


(Shahih) (tha "-ba "60 dan ha Jam) dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2772: 
ha '-mim, Ad-Darimi, ha "ba ', ha '-ba ', kaf dan Jabir. 


o- 0 NN NN RAN 2 33 
SIN AS 0 MAS G3 Ind CbI JS toy. 
4520. Setiap khutbah yang di dalamnya tidak terdapat kalimah 
syahadah adalah seperti tangan buntung. 
(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Ajwibah An-Nafi'ah, 
no. 48. 


PRP - Ss UI #5 AN ST Na ANN MANA 
Ana Tah SG ND II SAI Ur jas Sales JS .tOYA 
j ta, - Sos . 0 Je 
4521. Setiap langkah salah seorang kalian untuk melakukan shalat akan 
dihitung sebagai satu kebaikan dan dijadikan sebagai penghapus 
kesalahan. 
(Shahih) (ba "-mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
1/125. Kh-tha. 


- 


N 0, 3 
Oa JI Gl JS .LOYY 
4522. Setiap ciptaan Allah SWT pasti bagus. 
S Demikian yang tertera, mengikuti apa yang ada dalam kitab Al Jami', 
namun dalam kitab Syarah Al Manawi disebut ha '-ba' nampaknya ini yang benar. 


Aku tidak menemukan dalam kitab Musnad Abu Bakar berasal dari tha -ba” namun 
dalam kitab At-Targhib disebutkan dari tha -sin. Wallahu a'lam. 


322 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Hasan) (ha '-mim, tha '-ba ) dari As-Syarid bin Suweid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1441: Ath-Thahawi dan Al Harabi. 


pan s..X 2 an €5 oo NA 03 0 — 2303 

Aek HE Ko Ie Kai LD paban slea JS LOoYY 
4523. Setiap doa akan terhalang hingga dibacakan shalawat kepada 
Nabi SAW. 

(Hasan) (fa '-ra') dari Anas ra. (ha '"-ba') dari Ali ra dengan 
derajat Mauguf. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2035: Ibnu Mukhlad-Ali RA dengan derajat marfu' Tha- 


sin darinya juga dengan derajat Mauguf An-Nasa 'i-Abdullah bin Basar. 
Ibnu Hibban - Mu'adz. 


G3 up , s . d3 
Up J3 NS DU NN akta Le BS toe 
| | | $ g abang 


4524. Setiap dosa yang dilakukan ada kemungkinan diampuni oleh 
Allah SWT kecuali orang yang meninggal dunia dalam kondisi berbuat 
syirik atau membunuh orang yang beriman dengan sengaja. 

(Shahih) (dal) dari Abu Darda. (ha -mim, nun dan kaf) dari 
Muawiyyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
441, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 511: ha '-ba ', ha "lam dan 
kaf - Abu Ad-Darda '. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 323 


PP, Pad - 2 5 8. 
- Akar £ keadl c HL Tn JS .toYo 
4525. Setiap hewan buas yang memiliki taring, maka memakannya 
adalah haramfSl. 
(Shahih) (mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1331, kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 2486. 


3 3 8. 
M8) opo Spin (JS “toy 
4526. Setiap pemimpin bertanggung terhadap yang dipimpinnya. 
(Shahih) (kha '-tha ) dari Abnas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
269: Gaf-Ibnu Umar ra. 


. 0 - 85 
MS eta YR FP ika Ly ea JS KN 
4527. Setiap sebab dan nasab akan terputus di hari kiamat nanti kecuali 


sebabku dan nasabku.” 


(Shahih) (tha '-ba ', kaf dan ha "-gaf) dari Umar. (tha "ba dari 
Ibnu Abbas ra dan Al-Masur. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2036: Ibnu Sa'ad, Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abu Nu'aim, 
kha “-tha', Ionu Asakir-Umar. Kha -tha” dan Adh-Dhiya" - Ibnu 
Abbas. 


S1 Telah disebutkan juga dengan lafazh: Aklu kulli..., no. 1227. 


324 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Ng 


5 0 NP Tea aa L Mug Bi - - 2 5 
ee pil MR ben £0YA 
37 3 Co. o£ - ore 30 Lo ant 
SEA Gb JAS 5 Je JAN Si Kila EN ii Jala 
SAI JI Gas jab yu Ba Tea Hr, Bat A5 Vale 
Hita JA op ant G B0 Hj 385 5x 
4528. Setiap hari matahari terbit, setiap ruas dari tubuh manusia 
berpotensi melakukan sedekah, Kamu bersikap adil di antara dua orang 
adalah sedekah, menolong orang yang akan naik ke atas kendarannya 
atau membantu menaikkan perbekalannya di atas kendaraannya adalah 
sedekah, setiap ucapan yang baik adalah sedekah, setiap langkah untuk 
melaksanakan shalat adalah sedekah, menunjukkan jalan adalah 


sedekah dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti di jalan adalah 
sedekah. 


(Shahih) (ba '-mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1025. 


Ma Kal Ap IS. toya 
4529. Setiap minuman yang memabukkan adalah haram. 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan 4) dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1265, kitab Irwa ' A/ Ghali/ 2373. 


- N s7 Sin FN) 
BL OS ON JB JK Di SS ud ba JS toy. 
La 


# 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 325 





4530. Setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah adalah batil, meski 
ada seratus syarat sekalipun. 
(Shahih) (Al-Bazzar, tha "-ba ) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Raudh An-Nadhir, 
no. 789, kitab Irwa' Al Ghalil 1308: ha -mim, gaf. Malik, dal, nun, 
ha', Ibnul Jarudi, Ath-Thahawi, ga£tha', ha '-gaf - dari Sayyidah 
Aisyah.52 


hore 30 1 ga aa MA 
AU AA Aa BIS KOTA 
4531. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan ukurannya hingga 
ketidakmampuan dalam menjalankan ketaatan dan kesemangatang. 
(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1839, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 2037. 


#9 84. 
JI SIN Pp je sya JS tor 


1532. Setiap sesuatu yang panjangnya melewati batas dua mata kaki 
adalah dalam neraka. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas ra 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2037. 


2 DR. Buthi dalam kitabnya La madzhabiyyah menyatakan bahwa hadits 
ini dari Al Bazzar dan Ath-Thabrani mengikuti pendapat Imam Suyuthi, hal ini 
menunjukkkan tingkat pengetahuannya dalam masalah ilmu hadits. Namun dalam 
mukaddimah kitabnya ia menyatakan akan membereskan permasalahan yang sangat 
besar yang menimpa ummat Islam. (lihat kitabnya h. 5-6) Apakah ia memang layak 
berada di posisi yang dissbutkannya. 


326 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















- o P3 8. 
Sa Sp dB JS tor 
1533. Setiap bagian tubuh yang dipotong dari makhluk hidup adalah 
bangkai. 
(Shahih) (ba '-lam) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah Al Maram, no. 
41. 


? Tn 33 ad 1 or mer 1 ai Ya Pia Bus 8 4 
Ae OS AG AW ih LAS ore 
or 01y, -0. 13 6 2,20 Icof 3G 3 0. 30 38 Putu 
KE JA 
4534. Segala sesuatu selain dzikir kepada Allah SWT adalah sia-sia 
kecuali empat perkara: Canda cumbu rayu seorang suami kepada 
istrinya, laki-laki yang melatih kudanya, seorang laki-laki yang berjalan di 
antara dua sasaran dalam latihan menembak dan seorang laki-laki yang 
mengajarkan renang. 


(Shahih) (nun) dari Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 315: At-Targhib 270. 


In 3 Pan ud Pa TN Id - F3) 
ae Th ASI LK PR SL JS Loro 


4535. Setiap shalat yang di dalamnya tidak dibacakan surah Al Fatihah 
adalah kurang. 


(Shahih) (ba -mim dan ha ') dari Sayyidah Aisyah. (ha "-mim, 
ha "/dari Ibnu Umar. (ha-ga?) dari Ali. (kha "-tha ') dari Abu Umamah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 327 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab AtRaudh An-Nadhir, 
no. 800: At-Thayalisi, Abu Ubaid-Abu Hurairah ra. 


2 - OUR asin 3 Be" 3s, oo 33 
IS SEA SAN J9 Sae Ja IG Uap DER JS toa 


Ja Tb aa 


. 


4536. Setiap jengkal tanah Arafah adalah tempat untuk melaksanakan 
wukuf, semua tanah Mina adalah tempat penyembelihan dan setiap 
bagian dari Muzdalifah adalah tempat wukuf dan setiap jalan di antara 
dua gunung di Mekkah adalah jalanan dan tempat melakukan 
penyemblihan hewan. 

(Shahih) (dal dan kat) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2596. 


” 0. leo. 8.5, a35 .. 37 Pd | MUA Nan Te. 2. 

Iga sp JS) US ye Iyaly Wi Dee JS .torv 
. aa $$ 2... PEN NI s.3 !.o. 3... 
3 aa ee IS PT Can El IS) an ajar YP Na 

4537. Setiap jengkal tanah Arafah adalah tempat melaksanakan wukuf 

dan jauhilah bagian Urmnah. Setiap bagian muzdalifah adalah tempat 

wukuf dan jauhilah daerah Muhassar. Setiap lorong di Mina adalah 
tempat untuk menyemblih hewan dan setiap hari tasyrik adalah waktu 
untuk melakukan penyemblihan. 

(Shahih) (ha '-mimj) dari Jabir bin Math'am. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2596: 
ha '-ba', tha '-ba " dan ain-dal. 


328 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








aan 


SAE An SI Aas BT Gil JA IS Menit OYA 
NET Sa SA dak JUS Cb UU Jl Sin Ha 


Igo 0 -, 


de NE Hal dat Mang A9 yg Pesat 
Ham gag ie AK LAN CS OI dj aa Ke, aja 


2. . 


4538-1567. Setiap amal perbuatan manusia akan dilipat gandakan 
pahalanya, Satu kebaikan dilipatkan gandakan menjadi sepuluh kali lipat 
hingga tujuh ratus kali lipat bahkan hingga tidak terhingga sesuai dengan 
keinginan Allah SWT. Allah SWT berfirman, “Kecuali puasa, 
sesungguhnya ia adalah untukku dan Aku-lah yang akan membalasnya. 
Yang berpuasa meningalkan syahwat dan makan karena untuk 
mengharapkan keridhaan-Ku. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 
dua kegembiraan, Yang pertama adalah kegembiraan ketika berbuka 
dan yang kedua adalah kegembiraan pada saat ia bertemu Tuhannya. 
Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah SWT 
lebih wangi dibandingkan dengan aroma minyak misk. 


(Shahih) (ha "-mim, mim, nun dan ha "dari Abu Hurairah. 


SI Jt dB AS) ena Ja Y. £orya 


. SA 


RA G3 Sy la spy Aas OA G3 


4539. Setiap amal akan terputus dari pemiliknya ketika ia meninggal 
dunia kecuali orang yang mengabdikan dirinya di jalan Allah SWT: 
Sesungguhnya amalnya akan terus berkembang dan ia akan diberikan 
rezeki hingga hari kiamat 

(Shahih) (tha '-ba "dan ha "-lam) dari Al-Arbadh. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2150. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 329 





- o - - -.3 o “ 28. 
SP Rak DI Obat BI API A35 ye JS tot 


2 


Lt » 


4540. Setiap mata memiliki potensi untuk berzina. Jika seorang wanita 
mengenakan parfum, kemudian ia melewati sekumpulan orang, maka ia 
telah berzina. 


(Shahih) (ha -mim dan ta "dari Abu Musa ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1065. 


Ao 3 La. 30. 3 S5 2 a3 


Hen g tail Oi pai aan ah JS Nora. OLA 


ss... Hau 


TE 2enee M3) dam) 
4541-1568. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya: Hewan akikah 
disembelih pada hari ke tujuh atas namannya dan dicukur rambutnya 
serta diberi nama. 
(Shahih) (ha '-mim, dal, nun, ha " dan kaf) dari samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" A/ Ghalil, no. 
1165. 


Ho r 


Ke PP SS .toty 
4542. Setiap pinjaman adalah sedekah. 


(Hasan) (tha "-sin dan ha "Jam) dari Ionu Mas'ud RA. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
890. 


330 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











- 33 P3 - Pan TN» alga Puan PA 
3 IS 3 be IS jai latin 3 wd ad JS Nora—toLY 
AWAY en IE Hy SSI 
4543-1569. Setiap pembagian yang dilakuikan pada zaman Jahiliyyah 


maka pembagian tersebut tetap berlaku dan setiap pembagian setelah 
datangnya Islam, maka pembagiannya menurut aturan Islam. 


(Shahih) (dal dan ha "dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
717. 


o A3 - 2 er KO ga o. 83 
RAI 3 OI JA Jaa 3 Kadi KAS JS JS tot 
Aek SP SANG PIN OP SANG C3 “ani imo NS) Ketat 
4544. Setiap luka yang diderita seorang muslim di jalan Allah SWT 
akan seperti itu pula kondisinya kelak pada hari kiamat: Darahnya 
terpancar dan warnanya adalah wama merah darah, namun aroma 
Yang keluar adalah aroma minyak misk. 


(Shahih) (gaf dari Abu Hurairah. 


. 


Ng al 3 Kutu ys Nov —$L 0460 


4545-1570. Setiap sesuatu yang membuat seseorang melalaikan shalat 
adalah haram. 


(Shahih) (mim) dari Abu Musa. 


2. - - 83 
AAL Bk yg Ulat JI AL CL JS kota 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 331 


4546. Setiap sesuatu yang kamu lakukan untuk keluargamu adalah 
sedekah bagi mereka. 
(Hasan ((tha '-ba ') dari Umar bin Umayyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1024: At-Thayalisi, ha '-mim dan An-Nasa'i. 


2 Pd 03 Tm SOE. NU s Pn 
Sh VM Hal TSI VI AL CI JU JS tot 


4547. Semua harta Nabi menjadi sedekah kecuali makanan yang 
diberikan untuk keluarganya dan baju mereka. Sesungguhnya kami tidak 
meninggalkan warisan. 

(Shahih) (dal) dari Zubair. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2038. 


9 po 3 — a00 Ae Nan An ne. s.5 83 
Ls aa 9 OI IS P3 ban JS NovYy—LOLA 
Lo af 3X.. 


MP La Naa AN aa aa Yen nie Maa . 

OS An SLS Op Ae AI DE DE ob Wo Gin AO ul 
Bli Sah JE Jat dare KI Ab Ta Kg ola Ie 
Kb Aya Aek Of IN JP ab OS tanpa Tya IS Hm Y Neko 
| JI 
4548-1571. Setiap yang mengacaukan akal adalah khamer dan setiap 
khamer adalah haram. Barangsiapa yang meminum minuman 
memabukan, maka selama empat puluh hari shalatnya tidak akan 
diterima. Jika ia bertaubat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. 


Jika kembali minum khamer kali yang ke empat, maka hak bagi Allah 
SWT untuk memberinya minum air keringat: nanah ahli neraka. Namun 


332 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





barangsiapa yang meminumnya saat kecil. dimana ia tidak tahu halal 
dan haramnya, maka hak bagi Allah SWT untuk memberinya minum air 
keringat penghuni neraka. 

(Shahih) (dal) dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2039: ha "-gaf. 


5 853 MSI OA ga al an gala JS. VovY—44xa 
Aa am HT GAN Fi GR 5 DE 3 al 
AT LA Ian ig BA Gp dipo Ipad 5 3 3 La TA) 
Val 5 DS op SEN GA aa aj S1 Sal Y, kemal 
sa OS Op Ly Yg SY lp Gale 5 GR 


PARA yaa ap yah WN ES AI AL 
4549-1572. Setiap yang menasabkan diri untuk memperoleh warisan, 
setelah ayahnya meninggal dunia, dimana ia diklaim memiliki hubungan 
nasab dengannya, maka ia mendapatkan waris setelah bapaknya 
meninggal dunia. Setiap anak yang dihasilkan oleh Jariyah adalah dalam 
kuasa tuannya semenjak ia menggaulinya, dan tidak ada yang berhak 
mengingkari hubungan nasabnya, namun ia tidak miliki sedikitpun hak 
terhadap harta warisan yang telah dibagikan sebelumnya, adapun harta 
warisan yang belum dibagikan, maka ia memiliki hak untuk dibagi, dan 
akan batal hubungan nasab jika bapaknya yang diklaim mengingkarinya, 
walaupun ia dari jariyah yang tidak ia miliki atau dari perempuan 
merdeka yang berbuat lacur, maka ia tidak tersambung hubungan nasab 
dan tidak berhak mewarisi. Adapun jika yang diklaim itu tidak 
mengingkarinya, maka ia adalah anak hasil zina dengan ibunya, baik ia 
merdeka atau jariyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 333 


(Hasan) (ha "dari Ibnu Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3318. 


FE SUS nata 


4550. Setiap yang memabukkan adalah haram. 


(Shahih) (ba -mim, gaf. dal, nun dan ha dari Abu Musa (ha '- 
mim dan nun) dari Anas. (ha -mim, dal, nun dan ha) dari Ibnu Umar 
ra. (ha -mim, nun dan ha "dari Abu Hurairah. (ha "dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 542, 
588, kitab Ghayah A/ Maram, no. 57 dan Irwa ' Al Ghalil 2373. 


n 4 . N BAG nan 2 83 

ol KI Tp UAN JB Ol FLA Kd JS too 
JAN Sp Jaa Th 

4551. Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah 

SWT pernah berjanji akan memberikan minum orang yang 


mengkonsumsi minuman yang memabukkan dari air keringat penghuni 
neraka: keringat penduduk neraka. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan nun) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1264. 


WA TN ja SA Aa je turn KAS. tooY 


4552. Setiap yang memabukkan hukumnya haram, dan jika seukuran a/ 
fargu (ukuran tiga telapak tangan) memabukkan, maka seukuran telapak 
tangan pun haram. 


334 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (dal dan ta ')dari Sayyidah Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa'" A/ Ghalil, no. 
2376: ha '-ba". 


»3 AA NP Ay 010 Set NN NA Ta o. 33 
BA BA Ka ag la Sina IS aa Ka JS too 
TA Pep SE hh 

4553. Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap yang 
memabukkan hukumnya haram. Barangsiapa yang mengkonsumsi 
minuman keras di dunia lalu meninggal dunia dalam kondisi 
menegaknya dan tidak bertaubat, ia tidak akan meminumnya kelak di 
hari kiamat.” 

(Shahih) (ha "-mim, mim dan 4) dari Ionu Umar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa" Al Ghalil, no. 
2373. 


. 3 7.3 85 
AA any 2pe ISL Jamu UII 3 Yan JS .toot 
. Go £ 
4554. Setiap orang yang menggambar akan berada di neraka. Ia 
diminta untuk membuatkan setiap gambar yang ia buat diberikan jiwa 
dan ia akan disiksa dalam neraka jahannam. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1369 dan Ghayah Al Maram, no. 165. 


a. 23 
Bp Bah JS .Lo00 
5 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 335 


4555. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. 


(Shahih) (ha -mim dan kha ') dari Jabir. (ba "-mim, mim dan 
dal) dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
544, dan Ar-Raudh, no. 231. 


Pad 


io 83 
ASUS 5d Ie Jia, Bae Ika JS too 
4556. Setiap perbuatan baik adalah sedekah dan orang yang 
menunjukkan kebaikan seperti orang yang melaksanakannya. 
(Shahih) (ha '-ba ) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1660. 


0 . ed . 8 85 
It Al of SAI Ia Op Bila Aan JS Novr—tooy 
Ai Op Dp ip Up lan 23 
4557-1573. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan termasuk perbuatan 


baik adalah menampilkan wajah bersahabat di hadapan saudaramu dan 
menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu. 


(Hasan) (ha "-mim, ta" dan kaf) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/264: 
kha '-dal. 


Aa pap BEE Spa too/ 


4558. Setiap kebaikan yang kamu lakukan: Baik kepada orang kaya 
atau orang fakir adalah sedekah. 


336 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Hasan) (kha "-tha " dalam AI Jami" dari Jabir. (tha '-ba ') dari 
Ibnu Mas'ud. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2040: Al Khara-ithi, ain-dal, ha "Jam-lbnu Mas'ud, Ibnu 
Asakir-Jabir. 


Io Al Ine 200 03 5 PA NN ara 2 2. 

IS MS KS LA an ajah Ie Ny ol JS .toog 
dlam jl das jl 0S yaa 

4559. Setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah (suci) hingga 


lisannya bisa berbicara, maka kedua orang tuanya-lah yang 
menjadikannya Yahudi atau Nashrani atau Majusi. 


(Shahih) (ain, tha '-ba ') dari Al-Aswad bin sari”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 402. 


di IG BA CE La G5 iba JW oa JS. £01. 
LAS ta eta JB KU J3 ala J3 asa TE 
plate 


4560. Setiap anak yang terlahir dalam kondisi fitrah (suci) hingga 
lisannya dapat berbicara, kedua orang tuanya-lah yang menjadikannya 
Yahudi, Nashrani atau Musyrik. Kemudian ada yang bertanya, 
"Bagaimana dengan anak yang meninggal dunia sebelum itu?" Rasuullah 
Saw menjawab, “ Allah SWT lebih mengetahui apa Yang akan dilakukan 
oleh anak-anak kecil tersebut: jika ia besar nanti.” 


(Shahih) (ta dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 337 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1220. 


Pa Men GP mah 

ad Hee Ud jaga JS .KOMN 
4561. Setiap orang akan mudah melalui apa yang memang disediakan 
untuknya. 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan dal) dari Umran bin Hashin (ta 
dari Umar (ha '-mim) dari Abu Bakar. 


“ 2 Bi bd n 9... sh PN SE da 
aa aan ma ea oa sm aa ia £o1Y 
AE AG ep das d3 Up 
4562. Setiap orang yang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 
orang yang mengabdikan diri dijalan Allah: Sesungguhnya orang yang 


demikian amalnya akan terus tumbuh hingga hari kiamat dan ia akan 
selamat dari fitnah kubur. 


(Shahih) (dal, ta" dan kaf) dari Fadhalah bin Ubaid. (ha "-nim) 
dari Ugbah bin Amir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3823, 
kitab At-Targhib 2/150. 


anta AN Dia Sae J3. to1r 


' 4563. Setiap yang meratapi orang mati adalah bohong kecuali Ummu 
Sa d. 


(Shahih) (Ibnu Sa'd) dari Mahmud bin Labid. 


338 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1158. 


s e jaan 3 2 tanah 8. 
MS) ea YAAA Cp ai po) Kl JS tot 
4564. Setiap hubungan nasab dan perbesanan akan terputus di hari 
kiamat kecuali nasabku dan perbesananku.. 
(Shahih) Ibnu Asakir) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 236. 


3 5 0 sa. 3 La Aa o 84 
Bag Ad 9 alah Ika FU cie G3 Hp JS toto 
4565. Setiap manusia adalah pemimpin, seorang laki-laki adalah 
pemimpin bagi keluarganya dan seorang wanita adalah pemimpin dalam 
urusan rumah tangganya. 

(Shahih) (Ibnu Sunji dalam Amal yaum wa lailah) dari Abu 
Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2041: Abu Bakar Al Mugri. 


« : Tae N BA BG ae 
OLI YI Up jarp All Ugaah Aid JS ON 
4566. Setiap nafkah yang diberikan seorang laki-laki akan diberikan 
ganjaran selain bangunan. 
(Shahih) (Kaf) dari Khabab. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5172. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 339 


PI YLo5 3 To o Pa 
B3 OP Yg Hb opa JS KO 


4567. Setiap sumpah yang dilakukan dengan menyebut selain Allah 
SWT adalah syirik. 
(Shahih) (kaf) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2042: Al Baghawi. 


Ko no mL AG. — -3 0 BNN Kama Siak Tia Da 

Dpr » SA Aj Tni aa 313 el SSL OMA 
Oam Aya AI Je oat SSI sll 

4568. Kalian semua adalah keturunan Adam AS dan Adam diciptakan 

dari tanah. Hendaknya suatu kaum berhenti membanggakan diri dengan 

leluhur mereka atau mereka akan dijadikan Allah SWT lebih hina 

dibandingkan dengan serangga. 

(Shahih) (Al-Bazzar) dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
309. 


P9 H5 REYG ee) IP JAS SG gn SIS ton 

IA ce 58 Jaa GA Al JI ae 1 Jgn 

IE ab pi GAB Aa) IP Upah Lah Mp de 

IA CNG A0 JIN 3 Ip Jpn hy aa 
3 Ba 


PIA SS GR ag 


. 


340 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4569. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung 
jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin, ia 
bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah 
pemimpin pada anggota keluarganya dan ia bertanggungjawab atas 
mereka. Seorang wanita adalah pemimpin pada rumah suaminya dan ia 
bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Seorang budak adalah 
pemimpin atas harta majikannya dan ia bertanggung atasnya. Seorang 
lelaki adalah pemimpin dalma hal hal harta bapaknya, dan ia 
bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Setiap kalian adalah 
pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa 
yang dipimpinnya. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan ta dari Ibnu Umar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilat Al 
Fagr, no. 93 dan Ghayah Al Maram 269. 


- “ Be Ya na Pd . 3 NAN 
Ab IP PAN WA ISA LA El Flu .tov. 
4570. Setiap kalian akan masuk surga kecuali orang yang berlari dari 
Allah SWT seperti sekor unta yang berlari dari tuannya.” 
(Shahih) (tha "-sin dan kaf) dari Abu Umamah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2043: ha '"-mim-Abu Umamah, ha '-ba —-Abu Sa'id-kaf- 
Abu Hurairah. 


. 


0 A 2 . . 9 at 4 . PA .. PS 
BIAYA  N  YY TAN MS .tovi 
1: An ane ig aa? On Ntt sana dns 
Tera) PAI Dg gema Iyan C3 Al VUY B 
4571. Kalimat yang dapat menghilangkan kesulitan adalah: Tidak ada 
Tuhan kecuali Allah yang Maha bijaksana dan Maha Mulia, tidak ada 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 341 


Tuhan kecuali Allah yang Maha tinggi dan Maha agung, tidak ada 
Tuhan kecuali Allah Tuhan penguasa langit yang tujuh dan pemilik arasy 
yang mulia. 


(Shahih) Ibnu Abu Dunya dalam A/ Faraj dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2045. 


. 2... ” Pa - Pd 
dl Olmen Ol Gd OEL OLI Je Uki UKS .£0VY 
AI AN Oka ontabuy Al Okbetin ya 
4572. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, namun berat 


timbangannya dan disukai oleh Allah SWT: yaitu: Maha suci Allah dan 
dengan segala pujian untuk-Nya, Maha suci Allah yang Maha agung. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf, ta" dan ha "dari Abu Hurairah ra 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1904. 


DB JOKE ob SA es Bl ya 3 Log 
Rat u TAP Path (3 :. 8 

4573. Berapa banyak orang yang kondisinya acak-acakan, berdebu, 

mengenakan dua pakaian usang dan tidak memperhatikan dirinya, 


namun jika ia bersumpah, maka sumpahnya akan diluluskan: Di antara 
mereka adalah Al Bara " bin Malik. 


(Shahih) (ta” dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilat Al 
Fagr, no. 125 dan A/ Misykat, no. 6239. 


342 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











TG AI YAN GEA Gie ya 1S Love 
4574. Berapa banyak dahan kurma yang tergantung untuk Abu Dahdah 
di surga. 
(Shahih) (ha '-mim, mim, dal dan ta dari Jabir bin Samrah.53 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilat AI 
Fagr, no. 485, kitab Ahkamul Al Jana 'iz, no. 75 dan ha '-ba , no. 
2271. 


JIE JEAN JH Y WS LN SP Ya El N CS .tovo 

o Pe Ng RN In Pd or “ox rar 2 3 an 

Al IE 333 Ia db Sbb MN RN ASI 

4575. Sebagaimana anggur yang tidak akan keluar dari duri, maka 
kelompok orang durjana pun tidak akan menempati posisi orang-orang 
yang baik. Titilah jalan yang kalian suka, sesungguhnya setiap jalan akan 
menghantarkan kalian kepada kelompoknya. 

(Hasan) (ha "lam dari yazid bin Martsad dengan derajat mursal. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2046. 


5 Ka Linen MA aa 3 . - -. 3 - 0 
Iii Jend J3 Y IS LN SAN 2 Eng Y KS .toya 
DS Sist ob Aj 
4576. Sebagaimana anggur tidak akan keluar dari duri, maka kelompok 
orang yang durjana pun tidak akan menempati posisi orang-orang yang 


baik. Keduanya adalah dua jalan, yang manampun kalian pilih akan 
menghantarkan kalian kepada tujuannya. 





& Telah disebutkan hadits yang menguatkannya pada no. 3489. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 343 


(Shahih) (Ibnu Asakir) dari Abu Dzar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2046: Abu Nu'aim. 


AI El Gita cal AI ID Laga) CS .t0vv 


4577. Sebagaimana pahala kita akan dilipat gandakan, maka demikian 
juga ujian kita akan dilipat-gandakan. 


(Hasan) (Ibnu Sa'ad) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2047: ha "-mim dan Ibnu majah-Abu Sa'id. 


ia Ll Y su $ g Na Ag PI IP “IS .LOVA 
HA Ja ab Tn ad Dg OA Aa DI 

laba Akan & 
4578. Banyak kaum laki-laki yang meraih-kesermpumaan dan tidaklah 


— para wanita akan meraih kesempumaan kecuali Asiah, Istri Fir'aun, 


Maryam binti Imran.S9 Dan, sesungguhnya keutamaan Aisyah atas para 
wanita adalah seperti keutamaan roti yang dicelup air bila dibandingkan 
dengan makanan lain. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf. ta' dan ha "dari Abu Musa ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ukhtashar Muslim, no. 
1667. | 


4 Tbnu Mardawaih berdasarkan hadits Ourah bin Iyas yang berderajat 
marfu, ia menambahkan: Dan, Khadijah binti Khuwailid isnad-nya shahih, 
sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al Bidayah (3 /129 ) 


344 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











aje HET AAS GI HS .tova 
4579. Bersikaplah di alam dunia seakan-akan kamu adalah orang asing 
alau seperti orang yang sedang melewati sebuah jalan. 


(Shahih) (kha ') dari Ibnu Umar RA. ha -mim, ta", ha ': Dan, 
anggaplah dirimu sebagai bagian dari penghuni kubur. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 574, dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1157. 


Knip GAII KR SE G3 3 ABI KE KE G3 LS toh. 
oa 0. Tee 3 Oo “ r03 0. “13 8. s 
Ke gbr ya 0 gone eri bapa Ledi Ly 
2 Lali — 3: sa 8, 1 NI 0 s3 5, TN Ja Le 4 
4580. Jadilah kamu orang yang wara', maka kamu akan menjadi 
manusia yang paling mengabdi. Jadilah kamu orang yang gana'ah, 
maka kamu akan menjadi manusia yang paling bersyukur. Cintailah 
manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, maka kamu akan 
menjadi seorang mukmin. Bersikap baiklah kepada tetangga, maka 


kamu akan menjadi orang muslim, sedikitlah tertawa, sebab banyak 
tertawa dapat mematikan hati. 


(Shahih) (ha "ba dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 930: Al Khara 'ith. 


ri 03 . 00 Jne AA 3 
MN IN Gi Sy ed ES KAA 


4581. Aku telah menjadi nabi saat Nabi Adam AS berada di antara ruh 
dan jasad. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 345 


(Shahih) (ba '-am) dari Maisarah Al Fajr (Ibnu Sa'd) dari Abul 
Jud'a" (ha "ba ) dari Ibnu Abbas. | 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1836: ha -mim, ta -kha " dan Ibnu Abu Ashim. 


SA II ab SY 5 Hawa .LOAY 


, e 4 Yep 


2, AS ol op ale 


4582. Aku pernah melarang kalian minum kecuali dari wadah yang 
terbuat dari kulit. Sekarang, minumlah dari wadah apa saja, namun 
Janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan. 


(Shahih) (mim) dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
178. 


KA SNN Ieisb Ce oi 2 SE IS LONT 


4583. Aku pernah melarang kalian minum dari beberapa wadah, 
namun sekarang buatlah minuman peras, tapi jauhilah setiap minuman 
yang memabukkan. 


(Shahih) (ha ' dari Baridah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
178: nun. 


Hal wb bg v, Pr) 2) Ka SE LS .tont 
px Hap #Y, SAN Ian oa ai 


346 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4584. Aku pernah melarang kalian melakukan ziarah kubur, sekarang 
berziarahlah. Sesungguhnya ziarah kubur akan melembutkan hati, 
membuat mata menangis, mengingatkan kehidupan akhirat dan 
Janganlah kalian berkata jorok.” 


(Shahih) (Kaf) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Ahkam, no. 179- 
180: ha “-mim. 


Ja 373 3 an 3 AI Naa gn LIS .topo 

NA Lab, SW SUN tp le 
4585. Aku penah melarang kalian menyimpan daging hewan kurban 
lebih dari tiga hari agar orang-orang yang memiliki kecukupan dapat 


memenuhi yang kekurangan. Sekarang makanlah yang ada pada kalian, 
berilah makan kepada orang lain dan simpanlah. 


(Shahih) (ta ' dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2048: mim dan ha '-ba '. 


. . 3 ac PR P3 2g -, pas 5 
PI an) Sh oJh Slina dEly,S Nove—LOA1 
PA 
4586-1574. Hendaknya kalian berada di salah satu masya'ir (tempat 


ibadah haji) kalian, sebab hari ini kalian berada pada daerah yang 
menjadi tapak tilas Nabi Ibrahim. 


(Shahih) (ha -mim, nun, ha -ba" dan kaf) dari Ziyad bin 
Murabba'. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 2595. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 347 


Fb AN Dial SUS AN ovo—L OAV 
4587-1575. Hendaknya kalian berada di barisan setelahku. 
(Shahih) (ha '-mim, nun, ha '-ba " dan ka!) dari Ubai. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 1116. 


LG MAN DE AA ale LS IN CT HS ovi—tOAA 
nc . .$ . Se AM swing) .: Gg ,» , PP 
AGE 6 Jaa mena S3 Ob G3 SMA Jo 1433 

4588-1576. Bagaimana sikapmu jika para pemimpinmu mengakhirkan 

pelaksanaan shalat? Laksanakanlah shalat tepat pada waktunya. Jika 

kamu mendapati mereka shalat maka shalatlah bersama mereka, 
sesungguhnya shalat yang telah kamu lakukan menjadi shalat sunnah 
bagimu.” 

(Shahih) (Mim dan 4) dari Abu Dzar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim 226 
dan Shahih Abu Daud, no. 457. 


23 BE Waip V3 0Ep Tp JII BT LIS rovv—t AA 
8 Pp o . aan PA EA ba. m3. ta. 
(aa 3 LE BNI JAN DB Al Ah pa) 233 Sl 
4589-1577. Bagaimanakah jika kalian tidak mengambil jizyah, baik 
dinar ataupun dirham? Tanggungan Allah dan Rasul-Nya telah dirusak. 
Allah SWT akan mengeraskan hati ahli deimmah lalu mereka tidak akan 
mau memberikan apa yang ada di tangan mereka. 


(Shahih) (ga!) dari Abu Hurairah. 


. 348 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





mrnna Aa AKA Ii CAS Maya OA: 

4590-1578. Bagaimanakah sikap kalian jika turun Ibnu Maryam kepada 
kalian kemudian menjadi pemimpin kalian? 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


GS Hu Ng ap el JE Sy . Sus Nova—£0AN 
4591-1579. Bagaimakah sikap kalian jika Ibnu Maryam turun kepada 
kalian dan pemimpin kalian berasal dari kalian. 

(Shahih) (gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2060, dengan komentar. | 


Hg 53 SA AA le) aga YoA.—$£O4Y 
LB Gelas LS JG A3 su: BS TM KA 
BPS JB ng ne 3 


4592-1580. "Bagaimanakah sikap kalian jika sosok peniup sangkakala 
telah meletakkan ujung sangkakala tersebut di mulutnya, ia telah 
menolehkan muka, mengkonsentrasikan pendengaran menunggu 
perintah untuk meniup." Kemudian mereka bertanya, “Apa yang harus 
kami lakukan?” Rasulullah SAW menjawab, “Ucapkanlah, 'Hasbunallah 
wa ni'mal wakiil, alallaahi tawakkalnaa' ” 

(Shahih) (ba -mim, ta ', ha "ba ', kal) dari Abu Sa'id (ha "-mim, 
kaf) dari Ibnu Abbas (ha -mim, tha -ba') dari Zaid bin Argam (Abu 
Syaikh dalam A/ Azhamah) dari Abu Hurairah. (ha "am) dari Jabir (Adh- 
Dhiya ') dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 349 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 1078, 1079. 


AB 2 Okai SA Ka Is) & HS Nom—toAr 
Tania Ahh V0 ag YR HI 2 tah 


4593-1581. Bagaiamanakah sikap kalian jika datang kepada kalian para 
pemimpin yang melaksanakan shalat tidak pada waktunya? Shalatlah 
tepat pada waktunya, dan jadikanlah shalat kalian bersama mereka 
sebagai shalat sunnah. 


(Shahih) (dal) dari Muadz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
158. 


TA ada ga uap op MS. YeAY—£ 044 


IE, Hau, (RP LA sa Ga Mag 
L ON Ap: Lag Oriet San AN Ya On SliKa Tit 


Kar Mona, KE A Ie d3, oa 


4594-1582. Apa yang terjadi pada kalian jika orang-orang baik. di 
antara kalian telah tiada dan yang tersisa adalah orang-orang yang 
perilakunya buruk, perjanjian dan amanah telah dirusak dan bercampur 
baur, mereka berselisih dan kondisi mereka seperti ini (ia merapatkan 
jemari tangan dengan jemari tangan yang lain yang menunjukkan sulit 
mengenali orang yang dapat dipercaya dan berkhianat) Jika kondisinya 
demikian, peganglah kebenaran yang kalian kenal dan tingalkanlah 
kemungkaran yang kalian kenal. Menghadaplah kepada orang-orang 


350 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





khusus di antara kalian dan tinggalkanlah yang dikuti oleh kebanyakan 
orang. 

(Shahih) (ha "dari Ibnu Umar RA. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 205, ha ', dal dan kaf. 


Tas Sl Ca AI S3 CA vj PN 2 NOAY—to4o 
Dana Feb A Aglay DAY, Feb ab Pe 3 al Muh 
Lala) Gia ips 5 ab Jim Ha la Maling 3 bas 


. 
ca. 


Ang PA pal an ia ban ul Ea 


4595-1583. Bagaimana pendapat kalian tentang kegembiraan seorang 
laki-laki yang tiba-tiba kehilangan hewan kendaraannya yang berada di 
padang pasir gersang, sementara ia tidak mendapatkan makanan dan 
minuman, padahal di atas punggungnya terdapat persediaan makanan 
dan minuman baginya, ia terus mencarinya, namun tidak 
menemukannya hingga ia lelah. Kemudian kendaraan tersebut lewat 
disebuah akar pohon dan tali kekangnya tersangkut, dan lelaki itu 
mendapatinya tergantung padanya. Sang pemilik menemukannya dalam 
kondisi yang demikian. Sesungguhnya kegembiraan Allah SWT 
menerima taubat hamba-Nya melebihi kegembiraan laki-laki yang 
menemukan kembali kendaraannya yang hilang. 


(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Al Bara. 
J3 HS toa 
4596. Bagaimana, padahal telah dikatakan? 


(Shahih) (kha "dari Ugbah bin Al-Harits. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 351 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa" A/ Ghalil, no. 
2154. | 


. 


0. Ac - S 2 Pe . 4 4 A, NN - 9. 
An ba on MB AN aa IN Aa CE KAN 


e 2 


4597. Bagaimana mungkin Allah SWT akan mensucikan suatu kaum 
yang orang-orang lemah di antara mereka tidak dapat mengambil hak 
mereka yang ada pada orang-orang yang kuat, dan orang-orang kuatnya 
tidak merasa cemas? 


(Shahih) lain dan ha “-gaf) dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Al Uluw, 
no. 58: Ibnu majah-Abu Sa'id. kaf - Abu Sufyan. 


0 0 (3 0 -, 9 d9 in NA. 3 NA 
Maka maja Ia ap NY Ula AG US tOAA 


4598. Bagaimana mungkin Allah SWT akan mensucikan suatu kaum 


yang harta orang-orang yang kuat di antara mereka tidak diambil untuk 
diberikan kepada orang-orang yang lemah di antara mereka. 


(Shahih) (ha" dan ha '-ba ) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Al Uluw, 
no. 58. 


JSM pel PSA Op Kalah IL .toAa 
4599. Takarlah makanan kalian, sesungguhnya berkah ada dalam 
makanan yang ditakar. 


(Shahih) (Ibnu Al Jarudi) dari Ali. 


352 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits dikuatkan oleh hadits setelahnya. 


A3 SI IA SBS AM 
4600. Takarlah makanan kalian, maka kalian akan diberikan 
keberkahan padanya. 
(Shahih) (ha "-mim dan kha ") dari Al Migdam bin Ma'di Kariba 
(ta "-kha "dan ha "dari Abdullah bin Basar. (ha '-mim dan ha "dari Abu 
Ayyub (tha '-ba ”) dari Abu Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Buyu' Al Mausu'ah: 
ha "-lam-Al-Migdam da Abdullah bin Bisr. 


SAI TA Tya Ji da 3 Ia 
PASAL MENJELASKAN TENTANG HADITS YANG 


DIMULAI DENGAN HURUF KAF YANG DIAWALI 
DENGAN “ALIF-LAM” 


Kd . 8. 8. Th y 
Lag CE J3) HA 3,723 A4 DI F3 2-41. | 
. P4 . . . . 3.1 
Tah 


4601. Dosa besar adalah, Syirik kepada Allah, durhakan kepada orang 
tua, membunuh jiwa dan sumpah palsu. 


(Shahih) (ha "-mim, kha ', ta" dan nun) dari Ibnu Umar. 


ANN) 355 aan BIS ca Ban 13 Ki -.x 
Api pat tas: HL SEN, sok SP ee Ju IT, 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 353 


4602. Dosa besar adalah, Syirik kepada Allah SWT, menuduh wanita 
baik-baik melakukan zina, membunuh jiwa yang beriman, memakan 
harta anak yatim, durhaka kepada kedua orang tua, menyimpang dari 
kebenaran di Baitullah, Kibat kalian, baik hidup atau mati.” 

(Hasan) (ha -gaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
690. 


2 $ o- OA aa y 9 2 
ya BG CD AG ah BAYI PIN Y 


Pan Id 


KTI) do) 


. 


4603. Dosa besar adalah, Syirik kepada Allah, putus asa dari 
kelapangan Allah SWT dan tidak ada harapan dari rahmat Allah SWT. 


(Hasan) (Al Bazzar) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2051. 


PU Gyis3 ed! J8, S3 NI LSI AAL UN 
(R: ne 5 P3 pa 3 Sand z en 

JP IP PU LSN UI 3 

4604-1484. Dosa besar adalah, Syirik kepada Allah SWT, membunuh 
jiwa, durhaka kepada kedua orang tua dan perkataan bohong. Maukah 


kalian aku beritahu tentang dosa terbesar di antara dosa besar? Yaitu: 
Perkataan yang bohong. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, ta" dan nun) dari Anas. 


354 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Ip SI aka Gak J39 IG BUSI talas PASI Nope—t 10 
Bpi2y ALI Ga NAN abi Bis) pe Ju JT, GI 
Ma MA Sa II AI INN BAG 
4605-1585. Dosa besar ada sembilan: Syirik kepada Allah, membunuh 
Jiwa tanpa hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh 
wanita baik-baik berbuat zina, lari dari medan perang, durhaka kepada 
kedua orang tua, menghalalkan sesuatu yang haram dilakukan saat di 
ka 'bah dimulia darinya baik hidup atau mati. 
(Hasan) (dal, nun) dari Umair ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /Irwa'" A/ Ghalil, no. 
690: Ath-Thahawi, Kaf, ha '-gaf. 


GUN PA AI 39 BAY 5 MI aa 
: 3 0 oo. 
Ad Jk IT, ui 3 ag NG Jaa, ERA 3 
1 Fm AA ANE Pi) PP 

4606. Dosa besar ada tujuh: Berbuat syirik kepada Allah SWT, 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan jalan yang 
hak, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, lari dari medan perang, 


makan riba, makan harta anak yatim, kembali kepada kejahiliyahan 
setelah hijrah. 


(Hasan) (tha "-sin) dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/183, 
3/49-Abu Hurairah ra. 


II Sita. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 355 


4607. Yang tua, yang tua. 
(Shahih) (gaf dan dal) dari Sahal bin Abu Hatsmah. 


0 Gg Nee Be LT 9o. Jo, 
so da GAJI Ge GA SI LA 


4608. Kesombongan adalah tidak mau menerima kebenaran dan 
meremehkan orang. 


(Shahih) (dal dan ka?) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 134, 1626: ha '-mim, mim-Ibnu Mas'ud. ha -mim- 
Uabah bin Amir. Ibnu Asakir-Ibnu Umar. 


35, Jasa NoAv—£ AA 
4609-1586. Mernakai celak dengan bilangan witir. 
(Shahih) (Tamam) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1260. 


ci Ana Ha gg SN 23) Sa Ki CI ge PI SU 
(MI ee gal al or Gleanal 


4610. Orang yang mulia anak orang yang mulia anak orang yang mulia 
anak orang yang mulia Yusuf bin Ya gub bin Ishag bin Ibrahim AS. 


(Shahih) (ha "-mim, kha ' dari Ibnu Umar. (ba "-mim) dari Abu 
Hurairah. 


356 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Oka aed 37 LAS ena 
4611. Anjing yang seluruh bulunya berwama hitam adalah syetan. 
(Shahih) (ha -mim) dari Sayyidah Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha -mim 1157. ha '-mim 
3/333 dan mim 5/36-Jabir. 


- 


& BE JIE Ji sa CN an SSI Nonna 
oa sa AU, Jail 
4612-1587. A/ kam 'ah (nama jenis pohon)? adalah bagian dari al 


manna yang diturunkan Allah SWT kepada bani israil dan airnya 
menjadi obat bagi mata. 


(Shahih) (mim dan ha "dari sa'id bin Zaid 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1476. 


soal lis alay GA Ga SESI MY 
4613. A/ kam 'ah adalah bagian dari al manna yang airnya menjadi obat 
bagi mata. 
(Shahih) lha -mim, gaf dan ta ') dari Sa'id bin Zaid. (ha -mim, 
gaf dan ha "dari Abu Sa'id dan Jabir. (Abu Nu'aim dalam At-Thibu) dari 
Ibnu Abbas dan Aisyah. 


“5 Nama jenis tumbuhan yang banyak tumbuh saat turun hujan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 357 


LD AE 2 0. 1 3505 2 SM ana . mo Io 
Ga Kasih lali BEI 3 Ai Kilasl GAS ee 
P 2. 33 3 aa nee ata eng sa Tg “Er 10 

Asa Po Gusi Jaa Ab an Jaa ya d3 GAM 

4614. Al Kautsar adalah nama sungai disurga yang diberikan Allah SWT 

untuk-ku. Pasirnya dari misk, lebih putih dari susu, lebih manis dari 

madu, akan dikunjungi oleh burung yang lehernya seperti leher burung 

unta, pemakannya lebih merasa nikmat dari pemakan unta.” 


(Shahih) (kai dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5641: 
ha -mim dan ta ' 


PN YA yA 33 Ia 3 SB FI no 
Lab 0 yo an PE LN Tana IA 3202 SA 
o ea dadi Bg Si 0 3Lag Lanal vs —! ay 2 PU, 
Kan 

4615. A/ Kautsar adalah nama sungai di surga, tepinya terbuat dari 
emas, dasarnya terbuat dari permata dan yakut, pasirnya lebih wangi 
dibandingkan minyak misk, airnya lebih manis dibandingkan madu dan 
lebih putih dibandingkan salju. 

(Shahih) (ha '-mim, ta" dan ha "dari Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5641: 
Ad-Darimi. 


358 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















.. 3 . 
LSI JALAN Ga 0 LG 


BAB MENJELASKAN TENTANG HADITS YANG DIAWALI 
DENGAN KATA KAA-NA. 


3 - .. PE 2. o- 4 . aa 2. 
yA AAA GA Hakka Ale Al Ko DI NS PA OS LAN 
SR Ss 
4616. Akhir dari kalimat yang keluar dari lisan Nabi SAW -saat beliau 


meninggal dunia— adalah: Shalat, shalat, Takutlah kalian semua kepada 
Allah SWT dalam memperlakukan budak-budak wanita kalian. 


(Shahih) (dal dan ha ') dari Ali ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
2239 dan Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah, no. 4159. 


Pa ea aa ORA Me MN aan KN 
PAKA SILANG Sol Al JAS 2JG ol 4 AS UT OS LN 
SA Pn 053 HAN Y dna AN 5,3 
4617. Yang terakhir diucapkan —Nabi SAW— adalah: Semoga Allah 
SWT menghancurkan yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan 
para Nabi mereka sebagai masjid-masjid, dua agama ini tidak akan 
bertahan di tanah arab. 
(Shahih) (ha -gaf) dari Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Tahdzirul masajid no. 9: 
ha -mim, ain, Ath-Thahawi dan Ibnu Asakir. 


LSI AI an 2 SNI 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 359 


4618. Sikap yang paling dibenci adalah bohong. 
(Shahih) (ha "-ba ) dari Sayyidah Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah 2051: ha '-mim dan Ibnu Sa'ad. 


HN Jana Kab Uya io CSS sad OSN 
4619. Kulit beliau berwama putih: Seolah terbuat dari perak dan 
rambutnya berombak. 
(Hasan) (ta ', dalam As-Syama “il) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2052. 


La Dal Haa Ga Hal OS eye 
4620. Beliau memiliki kulit yang wamanya putih kemerah-merahan, 
bentuk kepalanya besar, tampan, bercahaya dan bulu matanya panjang. 

(Hasan) (Al Baihagi) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2052. 


SN SY ASET PEN Or Pa Cast os nya 
La 


4621. Beliau memiliki warna kulit yang putih kemerah-merahan, hitam 
wama tengah matanya dan panjang bulu matanya. 


(Shahih) (Al Baihagi dalam Ad-Dala-i!) dari Ali. 


360 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 



































Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2052. 


$ G 


Ar ian Enak Gaston 
4622. Beliau memiliki warna kulit yang putih, tampan dan postur 
tubuhnya sedang. 

(Shahih) (mim dan ta ', dalam As-Syama'il dari Abu Thufail. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1558, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2052: Ibnu Sa'ad dan 
Al Baihagi. 


Sma Da og eny 
4623. Warna yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah hijau. 


(Hasan) (tha '-sin dan Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim dalam Ati- 
Thibb) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2053: Al-Bazzar dan ha '-ba'. 


adi Pa AI Tel Can £1Y 4 


Pa 


4624. Baju yang paling disukai oleh Nabi SAW adalah baju Al Hibarah. 
(Shahih) (gaf, dal, nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1349. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 361 


- - ” 2... 

Mara ASI 0 nyo 

4625. Baju yang paling disukai oleh Nabi Saw adalah baju gamis. 
(Shahih) (dal, ta" dan kaf) dari Ummu Salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4328. 


Ko IP 3S CA ja AA OS nyo 
4626. Pekerjaan dalam agama yang beliau sukai adalah yang dilakukan 
dengan cara terus-menerus. 
(Shahih) (kha " dan ha dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha "-nim 6/113, 189. 


dadi SESI dh ra oo v 
4627. Minuman yang paling Nabi sukai adalah yang manis dan dingin. 
(Shahih) (ha "-mim, ta" dan kal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4282. 


KA BNN Re IE DAN or, 03 LEX. 
Motan Abas SL AGS Lai OI ES nya 


4628. Bulan yang beliau paling disukai untuk melakukan puasa adalah 
bulan Sya'ban (kemudian beliau menyambungnya dengan puasa 
Ramadhan)? 


(Shahih) ( dal) dari Aisyah. 


€ Dalam kitab aslinya tidak nampak dan saya menambahkannya 
berdasarkan redaksi yang ada dalam 'Dal' dan yang lainnya. 


362 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahiht targhib, no. 
1014: nun, Ibnu Khuzaimah dan kaf. 


ASN pns Isa os ena 
4629. Daging bertulang yang paling Nabi sukai adalah kaki domba. 


(Shahih) (ha -mim, dal, Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim) dari Ibnu 
Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2055: At-Thayalisi. 


Bgn pu ja Ho ar. 
4630. Amal yang paling beliau sukai adalah yang dilakukan secara terus 
menerus, meskipun sedikit. 


(Shahih) mm (ta" dan nun) dari sayyidah “Aisyah dan Ummu 
Salamah. ha '-mim 6/13, 189 dan kha " Shaum Aisyah. 


H5 I Bin eng EM CA OS. LUNA 


4631. Sesuatu yang paling beliau sukai sebagai penutup saat buang 
hajat adalah ditempat yang terhalang oleh bangunan atau kebun kurma. 
(Shahih) (ha -mim, mim, dal dan ha ')dari Abdullah bin Ja'far. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
107. 


Ade AI OS 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 363 


4632. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. 
(Shahih) (Mim dan dal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1414 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 5381. 


KASN GA Kah GAC JijaN LAI Gb OS LAN 
23 II jt an SE JA PASI pa MAS GiSaA Jual 
AN ea 5 Ra 3 sy Tana S3 GS 233 uh 

Aa Can 
4633. Manusia yang paling bagus adalah... Berdada bidang, 
perawakannya tinggi, bahunya lebar, dahinya luas, rambutnya sangat 
hitam, kedua matanya bercelak, bulu matanya lentik, jika berjalan 
dengan kedua telapaknya, beliau melangkah dengan seluruh kakinya, 


perutnya tidak kempis, jika beliau meletakkan selendangnya dari 
bahunya seakan-akan mata rantai perak. 


(Hasan) (Al-Baihagi) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4161. 


4634. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat bagus, sangat 
dermawan dan sangat pemberani. 
(Shahih) (gaf. ta', ha dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" Al Ghalll, no. 
1512 dan Mukhtashar Muslim 1581. | 


364 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








aa 


Y9 AI Jasa, Sa ba et GA AI Gb 2 ayo 


4635. Rasulullah SAW adalah orang yang paling bagus rupa wajahnya, 
paling bagus perawakannya: Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek.” 
(Shahih) (ga? dari Al Bara". 


AamAI GK AM Ipbt ) AM Je X0 AU CA BS Lara 


| 4636. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringan dalam 
| melaksanakan shalat jika menjadi imam bersama yang lain, dan paling 
| lama shalatnya jika melaksanakannya sendiri. 


(Shahih) (ha -mim dan ain) dari Abu Wagid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2056: ain. 


ME G0 AI Gs os ear 


4637. Rasulullah SAW adalah orang yang paling ringan shalatnya 
—dalam berjamaah— namun melakukanya dengan sempurna. 


(Shahih) (mim, ta" dan nun) dari Anas ra. 


LSI an lili 2 LI Jain ep APN MI MT MN 
AE SE SEN 23 ANU GA S3 La 
4638. Jika masuk ke pintu rumah seseorang, beliau tidak masuk melalui 


' arah depan, namun dari arah tiang sebelah kanan atau kiri dan beliau 
mengucapkan, “Assalaamu alaikum.” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 365 





(Shahih) (ha -mim dan dal) dari Abdullah bin Basar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4673. 


. 8 


3 5 - PE aa 5 " aa 
A5 aa Sr J6 « TA 5 La aa. bp Os tra 
4639. Jika menjenguk orang sakit atau ada orang sakit PA 
beliau mengucapkan doa, “Hilangkanlah penyakit wahai Tuhan 
manusia, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau Maha menyembuhkan, 
tidak ada kesesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan: 
kesembuhan yang tidak menimbulkan bekas.” 


(Shahih) (gaf. ha dari Aisyah. 


Ha ALS IG ia SN ad SI OS anta 
Je dad - JG Ap AS sd SlLali 


4640. Jika mendapati situasi atau kondisi yang menggembirakan, beliau 
mengucapkan kalimat, “Segala puji bagi Allah yang dengan kenikmatan- 
Nya sempumalah kebaikan.” Jika mendapati situasi dan kondisi yang 
tidak mengenakkan, beliau mengucapkan kalimat, “Segala puji bagi 
Allah SWT dalam segala situasi dan kondisi.” 

(Shahih) Ibnu sunni dalam kitab Amalu yaumin wa lailatin”: 
kaf) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
no. 139 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 265: Kaf. ha "am- 
Abu Hurairah. kha "-tha -Ibnu Abbas ra. 


366 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


|... 81 ii iii 


3s. ad 2 


AI La Y AU) IRI MAIN OS Lena 
4641. Jika ada seorang yang datang menemui beliau dan orang tersebut 
memiliki nama yang beliau tidak sukai, maka beliau menggantinya. 
(Shahih) tonu Mundah) dari Atabah bin Abad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Si/silah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 209. 


Sae saka JAN IG ag GAS AN ae 3G ane 
G S4 z si 5 

Ma JI 

4642. Jika mendapatkan harta fai, beliau membaginya hari itu juga. 


Beliau membagikan sebanyak dua bagian untuk orang yang sudah 
berkeluarga dan memberikan satu bagian bagi yang belum berkeluarga.” 


(Shahih) (dal, kaf) dari Auf bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4057. 


DI IT IE Joo HA HIU Hebhan PB SSI DS Lena 


4643. Jika ada suatu kaum yang datang kepada beliau menyerahkan 
zakat mereka, beliau mengucapkan kalimat: Ya Allah, ampunilah dan 
berilah rahmat kepada si fulan. 


(Shahih) (ha -mim, gaf, dal, nun, ha ") dari Ibnu Abi Aufa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
510, kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 853. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 367 





BP SP bh TA PU d Sp OS —£144 
OB Lp she D Sana Aga AE 
4644. Jika datang pada kuncup bebuahan, beliau meletakkannya diatas 
kedua matanya kemudian di atas kedua bibirnya, lalu beliau 
memberikannya kepada anak-anak kecil yang ada disekitarnya. 
(Shahih) Ibnu Sunii) dari Abu Hurairah (tha '-ba') dari Ibnu 
Abbas ra, (Al Hakim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An -Nadhir, 
no. 436. 


“E 


Ba 23 Ob Saat dl aa 2 Il daa BY OS ente 

La JB og Da Hah 13 A9 Ie, js "IM JB 
4645. Jika ada yang datang membawa makanan untuknya, beliau 
bertanya, “Apakah ini hadiah atau zakat?” Jika dijawab bahwa itu 
adalah sedekah (zakat), beliau bersabda kepada para sahabatnya, 
“Kalian makanlah” dan beliau sendiri tidak memakannya. Jika dijawab 


bahwa itu adalah hadiah, maka beliau mengambilnya dan memakannya 
bersama para sahabat. 


(Shahih) (gaf, nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
519 dan hadits yang sama. 


368 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





YSS Ea Kl AN Se Aa Aap 0S Laman 
Pa ES “5 Pp SAI aan 4 IE 83 


0. 0. 


Aga aU ka Sus 


4646. Jika keluarga Nabi ada yang terkena demam, beliau 
memerintahkan membuat a/ hisa" (makanan terbuat dari tepung 
dicampur air dan minyak wangi) lalu dibuat dan beliau memerintahkan 
mereka dan merekapun meminumnya. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
ia menguatkan hati orang yang sedang susah, menghilangkan kesedihan 
hati orang yang sakit, sebagaimana salah seorang dari kalian 
membersihkan kotoran diwajahnya dengan air.” 
(Shahih) (Ta ', ha ' dan kaf) dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4234: 
ain-dal, ha "Jam. 


PN ol L . s1 gal OA Jae kemal AA NN ANN TN 
4647. Jika beliau berbaring, beliau menjadikan tangan kanannya 
dibawah pipi kanannya. 
(Shahih) (tha "ba ) dari Hafshah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayub, 
no. 19, kitab A/ Misykat no. 2400-2402: dal dan ta”. 


KE Ifan Gt Uya) P3 en Ay Die Lana 


4648. Jika beliau berbaring, beliau membaca 'gul yaa ayyuhal kaafiruun' 
hingga selesai.” 


(Hasan) (tha '-ba ') dari Ubadah bin Akhdhar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 369 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2161. 


SE BL plg TSB IN Ga Kelana SEL 1) OS Lenga 
Io NN 2 (3 8... e aa ga? 
dry sala Ja) sa Sy gb bal NN pa au) 


PL 


SN 
4649. Jika beliau berbaring di waktu malam, beliau membaca kalirnat 
“Dengan nama Allah aku meletakkan lambungku, Ya Allah ampunilah 
dosaku, usirhlah syetan yang menggangguku, hancurkanlah rasa 
malasku, beratkanlah timbangan amalku dan jadikanlah aku berada 
dalam kelompok yang paling tinggi.” 

(Shahih) (dal dan kaf) dari Abul Azhar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2409. 


naa Ne 8. -.. 1 San 0 0 Oni cg 3. og. 0, Es Na 
da & Ona Ta Ody ang Jd ea dnmnan is | OS .£10o. 
CI BLS 2JE BELA S9 dya Blah HA HI Batak 
Se NG BUG 0g 
4650. Jika beliau berbaring di waktu malam, beliau melataklkan 
tangannya di bawah pipinya kemudian membaca doa, “Ya Allah, atas 
nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku mati.” Jika bangun dari 
tidur, beliau membaca doa, “Segala pui bagi Allah yang telah 
menghidupkanku setelah mematikanku dan kepada-Nya tempat 

kembali.” 

(Shahih) (ha '-mim, mim dan nun) dari Al-Bara. (ha -mim, 

kha "dan 4) dari Hudzaifah. (ha "-mim dan gaf) dari Abu Dzar. 


370 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1897 dan Shahih Al Kalim, no. 25. 


2 


“ra st si OS 101 


agita 


4651. Jika hendak buang hajat, beliau menjauh. 


(Shahih) (ha " dari Bilal bin A-harits, (ha -mim, nun dan ha 
dari Abdul rahman bin Abu Farrad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
11. 


Hd 
. To. o 


PN 2 PN & ay Sr d SAI 3 Sy OS. $ToY 
4652. Jika hendak buang hajat, beliau tidak mengangkat bajunya 
kecuali setelah dekat ke tanah. 

(Shahih) (dal dan ta "dari Anas ra dan dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahihu Abu Daud, no. 
11, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1071. 


ol tara AN ag Alai ya aa Fani of sgp OS Letter 


£ 


AG 3 pb 


4653. Jika beliau hendak melakukan hubungan badan dengan salah 
seorang istriya, namun ia sedang haidh, beliau memerintahkan istrinya 
mengenakan kain, kemudian beliau melakukannya (tanpa berjima'. 


(Shahih) (kha” dan dal) dari Maimunah. 


371 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 371 


Img Co bb Ia 3s ot ni os eno 


- 


4654. Ketika hendak melakukan ihram, beliau terlebih dahulu 
mengenakan wewagian dengan minyak wangi yang ada. 


(Shahih) (mim) dari Aisyah. 


rd 
200 


13 a53 sn Pa Ie ag ot ani B4 eno 
€ 
4655. Jika hendak mendoakan kebaikan untuk seseorang atau 


mendoakan keburukan untuk seseorang, maka melakukan gunut (berdiri 
lama) setelah ruku'. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 
Ane Ia 3S AN Sh Tah 8 P3 BE MO ANN Ti 
LI AI ea Ep UNI 3 an 
4656. Jika beliau hendak tidur, beliau meletakkan tangannya dibawah 
pipinya, kemudian membaca doa, “Ya Allah, peliharalah diriku dari 


adzab-Mu di hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu (sebanyak 
tiga kali)” 


(Shahih) (dal) dari Hafshah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 15. 


. 0 


9S BIP EM 2JE Rd po las Ot 3G " OS .&1ov 


Ku AS Zi 


372 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4657. Jika beliau hendak melepas kepergian pasukan tempur, beliau 
mengucapkan kalimat, “Aku menitipkan agama kalian, kepercayaan 
kalian dan akhir dari amal kalian kepada Allah SWT.” 

(Shahih) (dal dan kaf) dari Abdulah bin Yazid al-Khuthami. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 15. 


LISA J3 3 Pil Iko USS Ol GI SS Non 
4658. Jika hendak melakukan i'tikaf, beliau melakukan shalat fajar, 
setelah itu beliau masuk ke tempat i'tikafnya. 
(Shahih) (dal dan ta ") dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2104 
dan Mukhtashar Muslim, no. 631. 


SG ASI Na 32an) Kay LL ag AE ot ani By og eno 
5 5 sg 33 3 - - n Na PA AN Ana DU 
jain ISU dh Jak gag Logai Ps ol 

4659. Jika beliau hendak tidur dan dalam kondisi junub, beliau 
berwudhu terlebih dahulu. Jika hendak makan atau minum dalam 
kondisi junub, beliau mencuci tangannya setelah itu beliau makan dan 
minum.” 

(Shahih) (dal, nun dan ha ') dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 289 dan Shahih Abu Daud, no. 218-219: ha -mim dan 
gaktha 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 373 


Aa Co A3 Jak UR GA AO SGP SI OS ana 


4660. Jika hendak tidur dan beliau dalam kondisi junub, beliau 
membasuh terlebih dahulu farjinya dan berwudhu sebagaimana wudhu 
untuk melaksanakan shalat. 
(Shahih) (gaf, dal, nun dan ha "dari Aisyah. 
. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
218: At-hayalisi, ha '-mim, Abu Awanah, Ath-Thahawi, gaftha '', ha '- 
gaf. 


TP aka GP Ul dls 5 GA an Sg sy OS MN 


. 


4661. Jika hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi para 
istrinya: Siapa —nama— di antara mereka yang keluar, maka ialah yang 
berhak keluar mendampingi beliau. 


(Shahi) (gaf, da/ dan ha "/dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2153 dan Ghayat Al marm 160: ha "-mim. 


Maa 13 BAP AGS OS NAN 
4662. Jika hendak memimpin pasukan, beliau menutupi dengan 
urusan lainnya. 
(Shahih) (dal dan nun) dari Ka'ab bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 51. 


374 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





SP BE Gatel ya PG DS ena 
4663. Jika hendak bermesraan dengan istrinya yang sedang haidh, 
beliau memerintahkan istrinya untuk menutupi bagian farjinya. 
(Shahih) (dal) dari sebagian istri-istri Nabi SAW. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
261. 


SN IG Ls 3 Cah EL Alat SE GP KA WP a11 


2 La ee en ul SA tab al 

Ap Lag oa Uya 
4664. Jika mengenakan busana yang baru, beliau mengenakannya 
dengan menyebut nama Allah SWT, baik itu baju, serban atau 
selendang, dan berdoa, Ya Allah, bagi-Mu seluruh pujian, Engkau telah 
memberiku pakaian. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya, 
kebaikan yang ditujukan dalam pembuatannya dan aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang terjadi atasnya. 

(Shahih) (ba -mim, dal, ta" dan kaf) dari Abu sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3442. 


S5 EL us, 15,5 sn Jas IN MAL OS enno 
02.3 


297 


4665. Jika menganggap terlambat datangnya sebuah berita, beliau 
bermitsal dengan syair Tharfah: Dan akan datang kepadamu berita 
orang yang tidak engkau beri bekal. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 375 


(Hasan) (ba '-mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2057. 


DELI AI BAG) Vito Gal AA 2JE Kalah IP LAMA 
SH bah HL, 
4666. Jika meminta hujan, beliau berdoa: Ya Allah, berilah minum 


hamba-hamaba-Mu dan hewan-hewan-Mu dan tebarkanlah rahmat-Mu 
dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati. 


(Hasan) (dal) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 1506 
dan Shahih Abu Daud, no. 1061. 


BG) Baru) AU Wb JG 1WA Gaia IS) LAM 
BY, 3 IG UM 
4667. Jika membuka shalat, beliau membaca, “Maha suci Engkau ya 


Allah dengan memuji-Mu, agung nama-Mu, tinggi derajat-Mu dan tidak 
ada Tuhan selain-Mu.” 


(Shahih) (dal, ta', ha' dan kaf) dari Aisyah (gaf, ha" dan ka!) 
dari Abu Sa'id. (tha '-ba ) dari Ibnu Mas'ud dan dari Watsilah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 815 dan 
Irwa "Al Ghalil, no. 341. 


376 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Pa Jet Lp Ig tarzan Jai en HS Lana 


4668. Jika telah bersiwak, beliau memberikan siwak kepada orang yang 
lebih tua dan setelah minum beliau memberikannya kepada orang yang 
berada di sebelah kanannya.” 


(Shahih) (Al Hakim) dari Abdullah bin Ka'ab.87 


cai? 


ANA Soal SI SEN II) 3M4 KG 3adi AEAN II HS ena 
4669. Jika cuaca sedang sangat dingin, beliau melaksanakan shalat 
(zhuhur) lebih awal dan jika cuaca sangat panas, beliau lebih 
mengakhirkan hingga suasana panas mendingin.” 

(Shahih) (kha " dan nun) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Adh- 
Dha'fah, no. 8953. 


Uae Ya Al JG AI Aa Hg Lv, 


4670. Jika angin berhembus sangat kencang, beliau membaca doa, Ya 
Allah, jadikanlah angin ini menyuburkan dan jangan jadikan ia tidak 
bermanfaat. 

(Hasan) (ha '-ba " dan kaf) dari Salmah bin Al-Akwa. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2058. 


S1 Ka'ab adalah seorang dari generasi tabi'in, sebaiknya beliau memberikan 
penjelasan dengan kata Mursal sebagaimana yang biasa dilakukannya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 377 


SE Ip pat Last sde Ah SE Sea 3 os tawa 
SL Gie di :JG Ab, 
4671. Jika ada seseorang yang mengadu sedang sakit dibagian 
kepalanya, beliau berkata, "Pergilah berbekam." Dan jika ada yang 
mengadu sakit di bagian kakinya, beliau berkata: “Pergilah dan obatilah 
dengan pacar.” 
(Hasan) (tha "-ba ) dari Salma istri Abu Rafi. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2059: ha -mim dan kaf. 


AS Aya Dop BN piag 1JG Joe 36) SE ISI OS LAVY 
si . . ii - B 8 4 TT 5 5 
gp YP nh Ig Ta Ia ULAN 

4672. Jika beliau sedang sakit, maka Jibril AS mengobatinya dan 
mengucapkan kalimat: Dengan nama Allah yang membebaskanmu dari 
penyakit yang kamu derita, Dia-lah yang menyembuhkanmu dari 
keburukan orang yang dengki saat ia dengki, dan dari setiap pandangan 
mata yang jahat. 

(Shahih) (mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1443 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2060: ha '-mim dan 
Ibnu Sa'ad. 


1 Mae cs. Mn ain PR AM nina aa 
DA KE Garam) AS PALU dani IE LE SEN SPO .£1VY 


4673. Jika menderita sakit, beliau meniupkan tangannya dengan 
membaca A/ Mu 'awwadzatain, dan mengusapnya dengan tangannya ke 
bagian yang sakit. 


378 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (gaf, daldan ha ') 


SY #has KEL Ie ai 3 ale SI OS ve 
TAN ee 3 or 4 La 6-3 c Te ta Di Tni 
SE bg AE AN Ip Kaban Ci 03 SE) NE IS IE 
MAS FAN ja DS 6) Ualiah Cie ma) Uafala 
4674. Di setiap pagi dan petang, beliau membaca kalimat: Kami di 
waktu pagi berada dalam fitrah Islam, dalam kalimat Ikhlas dan dalam 
agama Muhammad Saw, dalam milah bapak kami Ibrahim as: dengan 
sikap yang lurus dan berserah diri dan tidak termasuk orang-orang yang 

musyrik. 
(Shahih) (ba '-mim dan tha '-ba ') dari Abdul Rahman bin Abu 

Abza. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2415 
dan Syarah Ath-Thahwiyyah 32. 


CoA Ip SIS LAS ae Jai Iya Ja IE Abi 15 OS Leo 
4675. Jika melihat ada salah seorang anggota keluarganya berbohong, 
maka beliau berpaling darinya hingga orang tersebut bertaubat. 


(Shahih) (ha -mim dan kai) dari Sayyidah “Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2051. 


os Lo 


ES og Has IX2 AISI OS AV 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 379 


4676. Jika mengenakan serban, beliau menjulurkan serbannya di antara 
kedua pundaknya. 


(Shahih) (ta "dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 717. 


In Ora Sat Jail :J6 (» ate Jail IS) OS £AYV 
SAI tar Ng . IG ab 


4677. Jika berbuka puasa di suatu kaum, beliau bersabda, “Orang- 
orang yang berpuasa berbuka di rumah kalian, dan makanan kalian 
dimakan oleh orang-orang yang baik dan para malaikat turun membawa 
rahmat untuk kalian. 88 


(Shahih) (ha '-mim dan ha '-gaf) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Adab Az-Zafaf, no. 85: 
nun, Tonu Abu Syaibah, dal, Ath-Thahawi, Ibnu Sunni dan Ibnu Asakir. 


op PAI 233 Oya BN, Ulas CAS 20 Gs 3) 0 NYA 
& 3 


4678. Jika berbuka puasa, beliau bersabda, “Telah hilang rasa haus, 
urat-urat telah basah dan semoga pahala ditetapkan oleh Allah SWT: 
Jika Dia menghendi: 


(Hasan) (dal, kaf) dari Ibnu Umar. 


S8 Ketahuilah, sesungguhnya hadits ini tidak hanya berlaku bagi orang yang 
puasa sebagaimana diisyaratkan oleh kalimat afthara yang pertama, sebab 
ditetapkanya kalimat tersebut memiliki banyak kemungkinan. Sebagaimana telah 
aku jelaskan dalam kitab yang telah disebutkan. 


380 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1993, 
Irwa ', no. 920 dan Ar-Raudh, no. 77. 


Pa Ne KAA KE Pem BA SEN TN esa ARI Tau Ai 
pg V pasal Sa si :J6 pa Xs kes! II OS eva 
4679. Jika berbuka puasa di suatu kaum, beliau bersabda, “Orang- 


orang yang berpuasa berbuka di rumah kalian dan para malaikat 
mendoakan kalian.” 


(Shahih) (tha '-ba") dari Ibnu Zubair ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Adab Zafaf. no. 85: Al 
Khathib. 


S3 Fatma pe BPA JS SL OS LA. 


4680. Jika bercelak, beliau melakukannya dengan bilangan witirS? dan 
jika bersuci dengan batu, beliau melakukannya dengan jumlah batu yang 
ganjil (tidak genap) 


(Shahih) (ha '-mim) dari Ugbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 126. 


Tee cs... £ Be. h 30. Le -, of £ Dg 

ah Aa Gal Ad LI de Lp PJT BI OS NA 
$ 0. S5“... La. 
Mor pan Jane Ae yang 


“? Maksudnya adalah pada mata bagian kanan, sementara pada mata bagian 
kiri beliau melakukannya sebanyak dua kali sebagaimana penelasan yang lengkap di 
berbagai hadits, lihat Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 633. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 381 


4681. Jika telah selesai makan atau minum, beliau berdoa: Segala puji 
hanya milik Allah yang telah memberiku makan dan minum serta 
menjadikannya mudah ditelan dan mudah keluar. 


(Shahih) (dal, nun dan ha “ba ) dari Abu Ayyub. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2061. 


SIS Kant Gd UB ITS) OS ena 
4682. Jika telah selesai makan, maka Rasulullah SAW menjilati tiga jari 
tangannya. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan 3) dari Anas. 


MA G3 Ke IS JJ ISL OS MAY 
4683. Jika makan, maka jari-jari beliau tidak melampaui apa yang ada 
di hadapannya.” 

(Shahih) (ta "-kha 19) dari Ja'far bin Abul Hakam dengan 
derajat mursal. (Abu Nu'aim dalam Al Ma'rifah dari Al Hakam bin Rafi' 
bin Sayyar, (tha '-ba ') dari Al Hakam bin Umar Al Ghifari. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2063: Abu Syaikah, Aisyah dan Abdullah bin Ja'far. 


JAE oU FI SI OS ENAK 
4684. Jika dua khitan (dua alat kelamin) telah bertemu maka beliau 
mandi. 


70 Aslinya tertera ta”, kha' Koreksi ini berdasarkan kitab Al Jami'. 


382 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (Ath-Thahawi dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2063: ha -mim. 


A3 M3 MI PS AE JGN SI OS .e1Me 
4685. Jika turun wahyu, beliau berada dalam kondisi seperti tertekan 
dan warna wajahnya berubah muram. 
(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Ubadah bin Shamit. 


Anya AAA 3) Kel 5 PA) ale JG OS NAN 
Ih ai B5 
4686. Jika turun wahyu kepada beliau, beliau menundukkan kepalanya 
dan para sahabat beliau juga menundukkan kepala mereka. Jika telah 
selesai, beliau mengangkat kepalanya. 
(Shahih) (mim) dari Ubadah bin Shamit ra. 
SESI SAI II OS AMAN 
4687. Jika telah selesai melaksanakan shalat, beliau bergerak 
membelakangi kiblat dan menghadap ke arah jama'ah. 
(Shahih) (dal) dari Yazid bin Al Aswad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
627: ha -mim, nun, ta', gaftha' dan ha “-gaf. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 383 


Ah AI IE 3 GS SAE K6 Tya Lia II DS AAA 

OS YG JNE IS YSS AMA Ula AMI 
4688. Jika telah selesai melaksanakan shalat, beliau beristighfar 
sebanyak tiga kali, kemudian beliau membaca kalimat: Ya Allah, Engkau 


adalah Dzat yang memberi kedamaian, dari-Mu segala kedamian, 
Engaku Maha mulia waha Dzat yang Maha agung dan Maha memberi. 


(Shahih) (ba -mim, mim dan 4) dari Tsauban. 


Utan) Ubi ali AAS IG A3 II ef BI DS erna 

AS Gp IE Y La S3 UI US 
4689. Jika hendak berbaring di tempat tidur, Rasulullah Saw membaca 
doa, Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kami makan dan 
minum, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tampat tinggal. 
Berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tidak memiliki 
tempat tinggal.” - 

(Shahih) (ha -mim, mim dan 3) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1901. 


bat AS ala SAN AU II OS ena 


4690. Jika membaiat orang-orang, beliau selalu menuntunnya dengan 
kalimat, “Semampu kamu”. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Anas ra. ha -mim 37216, 284-Anas. 
ha -mim 4/361, @af-Jarir. 


384 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








32 - 


YP dot A3 Sa Ia OST EK OS eAN 


32 3 


- 32 Par 
Sai Y 3 Ng meng Ta it 


4691. Jika mengutus salah seorang sahabatnya untuk suatu urusan, 
beliau bersabda, “Berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka 
menghindar, berilah kemudahan dan jangan mempersulit ” 

(Shahih) (dal) dari Abu Musa. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 992. 


2) SAI D6 JUL Jia ena JAM GI Senar 
NS NS OP 3G MA JG Cg 
4692. Jika mendapatkan kabar tentang seseorang berkenaan sesuatu, 
maka beliau tidak berkata, “Mengapa si fulan berkata demikian”, namun 
beliau berkata, “Mengapa suatu kaum berkata demikian.” 
(Shahih) (dal) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2064. 


Dp AI LL YO Y 296 gl ja BS ena 


Ka PA ag ANA, PN, apaan, #y 


4693. Jika menghadapi malam, beliau membaca doa: Tidak ada Tuhan 
kecuali Allah yang Esa, yang Maha memaksa, pemilik langit dan bumi 
dan apa yang ada diantara keduanya, yang Maha gagah dan Maha 
pengampun. | 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 385 


(Shahih) (nun, kal) dari Sayyidah "Aisyah ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2066: Ibnu Nashr, ha -ba', Ibnu Sunni, Ibnu Mundah 
dan As-Sahmi. 


Ie LN wal ae AG SI OS Letak 


IE He ti —e Is ( si 
4694. Jika mengatakan tentang sesuatu, beliau mengulanginya hingga 
tiga kali agar difahami. Jika mengunjungi suatu kaum, beliau memberi 


salam kepada mereka, Memberi salam kepada mereka sebanyak tiga 
kali. 


(Shahih) (ba -mim, kha' dan ta ")dari Anas ra. 


o » 4 5 », Pi Pang AAS 
SAS IS D3 aa Ing Ih OS 110 
4695. Jika melakukan shalat tahajjud, beliau mengucapkan salam di 
setiap dua raka'at. 
(Shahih) (Ibnu Nadhar) dari Abu Ayyub. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2365: Mim-Sayyidah “Aisyah ra. Ibnu Abi Syaibah-Abu 
salmah dengan derajat Mursal. 


a Jas KE aa A35 on ya us isl Cg SP OS Nan 
PA 163 ES 


- da 


4696. Jika berwudhu, beliau mengambil air sepenuh tangan, lalu 
memasukkannya di bawah dagunya lalu menyela-nyela janggut 


386 


386 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








dengannya dan berkata, "Demikianah Tuhan memerintahkan 
kepadaku.” 


(Shahih) (dal dan kaf) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 408, kitab 
Shahih Abu Daud, no. 133. 


2. 


3. 0 2 3 . . 5. “3 . G .. Fa 7 Asi 

AE mah an as ia En 1 OS Lana 
4697. Jika melakukan wudhu, beliau mengambil segenggam air dan 
menyipratkannya ke bagian farjinya. 

(Shahih) (ba -mim, dal, nun, ha" dan kaf) dari Al Hakam bin 

Sufyan. 
hendak Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
159. 


Aa dea ga C2 SI OS enaA 
4698. Jika berwudhu, beliau meratakan air di atas siku lengannya. 


(Shahih) (ga£tha") dari Jabir ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 2067: ha -gaf 
SL ED J5 ES SO Lena 
4699. Jika berwudhu, beliau menyela-nyela janggutnya dengan air. 


(Shahih) (ha -mim, kaf) dari Aisyah (ta dan kaf) dari Utsman 
dan Ammar bin Yasar. (kaf) dari Bilal. (ha" dan kaf) dari Anas ra. (tha "- 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 387 


ba') dari Abu Umamah, dari Abu Ad-Darda" dan dari Ummu salmah. 
(tha '-sin) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
133: dal dan ha '-gaf£-Anas ra. 


La pain die) ta 3 ES SI OS tv. 
4700. Jika berwudhu, Rasulullah SAW menggosok jari-jari kakinya 
dengan kelingkingnya. 
(Shahih) (dal, ta" dan ha "dari Al Mustaurid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
135: ha '-mim, Ath-Thahawi dan ha “-gaf. 


EA Ke lan 2 Ag Sa SA ISP OS VA 
4701. Jika mendapatkan kabar yang menggembirakan, beliau 
melakukan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. 
(Hasan) (dal dan ha ')dari Abu Bakrah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 1494. 


ocu 


dn PS Gan Il OS. £V.Y 


4702. Jika duduk, beliau mendirikan lututnya dan menyentuhnya 
dengan kedua tangannya. 


(Shahih) (dal dan ha “-gaf) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 827. 


388 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Me AYO Lava 


4703. Jika ada sesuatu yang membuatnya sedih, beliau melakukan 
shalat. 


(Hasan) (ha "-mim dan dal) dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 1325, kitab 
Shahih Abu Daud , no. 1192. 


KI US SF 5 SY jai de HE OS Lv. 
4704. Jika bersumpah, beliau tidak pernah melanggar kecuali setelah 
turun ayat tentang kafarat yamin. 

(Shahih) (Kaf) dari Sayyidah “Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
2084 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2068. 


Jaa Ke aA GEA aa JU Lala 1S) OS ..y.o 


7. .g 


4705. Jika bersumpah, beliau melakukannya dengan mengucapkan 
kalimat, “Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman- 
Nya.” 


(Shahih) (ha ') dari Rifa'ah Al-Jahni. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2069. 


dgn AYAH MAS U) el JI C3 Ot Is| OS EVA 


o 38 0 “, 
Neira aa 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 389 


4706. Jika merasa khawatir dengan perilaku suatu kaum, beliau 
membaca doa, “Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikan-Mu di atas 
leher mereka dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan mereka.” 


(Shahih) (ha "-mim, dal, kaf, ha “-gaf) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1026, dan A/ Kalim, no. 124. 


SANAS JG BA Ga HA GI OS tv. 
4707. Jika keluar dari WC, beliau berdoa, “Aku memohon ampunan- 
Mu ya Allah.” 
(Hasan) (ha "-mim, 4, ha '-ba' dan kal 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 359, 
kitab Shahih Abu Daud, no. 22 dan kitab Irwa ' Al Ghalil. no. 52. 


VALID TE LSG SI ing LL ga TA OS ANA 


: 1 , 3 2. c - “ . . .. rd sd ce : c » #. . 2 Pd 

AE Je d Jam N AB bS AI ai Tj Ol aU ai 
4708. Jika keluar dari rumahnya, beliau membaca doa, "Dengan nama 
Allah, aku bertawakkal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon perlindungan kepada-Mu dari tergelincir, dari tersesat, dari 
menzhalimi atau dizhalimi, dari tidak tahu atau dibodohi orang lain. 


(Shahih) (ta" dan Ibnu Sunni) dari Ummu Salmah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2442. 


390 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Ji oh Aja Da SEL LGA ola Eh Ya CAN OS eveA 
Bo 9. X0 EN R3 SPECN BE Bei £ 8 o 
Sie Sa NIA Bi ME jet ji 

4709. Jika keluar dari rumahnya, beliau membaca doa, “Dengan nama 

Alah, Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari tergelincir, 


tersesat, dari berbuat zhalim atau dizhalimi, dari tidak tahu atau dibodohi 
orang lain. ” 


(Shahih) (ha '-mim, ta', ha" dan kaf) dari Ummu Salmah (Ibnu 
Asakir menambahkan, dari bersikap tidak baik atau dicurangi orang.) 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2442. 


£ 0. 


j3 IN ab PAN EA | 9, EVN. 

4710. Jika keluar di hari raya (untuk shalat), beliau mengambil satu Lal 
dan saat kembali beliau mengambil jalan yang lain. 
(Shahih) (ta ' dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 335, A/ Misykat, no. 1447. 


. 


aan, G6 »- 


Saad EM, Co NE) AS 5 LA Da5 5 Os AV 


& 

Ag Kaban Spa AS 
4711. Jika sedang berkhutbah, rona wajah beliau memerah, suaranya 
tinggi, marahnya meluap seperti seorang komandan sedang 
memberikan intruksi kepada pasukan, beliau bersabda, “Datang kepada 
kalian di waktu pagi atau pada waktu sore.” 


(Shahih) (ha ', ha '-ba" dan kaf)dari Jabir ra. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 3N1 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
410 dan Irwa " Al Ghalil, no. 608, 611. 


Ye Sa nii Si Al 108 Si JaS S1 OS evan 
CAK 


. 


4712. Jika masuk ke dalam tempat buang air, beliau membaca doa, 
“Ya Allah, aku mohon perlindunga kepada-Mu dari godaan syetan laki- 
laki dan syetan perempuan.” 

(Shahih) (ba -mim, gaf dan 4) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
76, Shahih Abu Daud 3 dan Irwa' Al Ghalil, no. 51: Ad-darimi, Ibnu 
Sunni, tha-sin dan ha '-gaf. 


Alat Jai, AI Gb 2g A3 AK ES BI IS eva 


4713. Jika telah memasuki sepuluh —terakhir bulan Ramadhan— beliau 
bersungguh-sungguh dalam ibadah dan meninggalkan untuk menggauli 
para istrinya, menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan 
keluarganya. 


(Shahih) (@af, dal, ha "dari Sayyidah “Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
634 dan hadits yang sejenis. 


Aa Up 3yet AI AN AI Cia JB HS JS | OS tv 
CABANG en 


392 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














4714. Jika memasuki jamban, beliau membaca doa, “Dengan menyebut 
nama Allah, ya Allah, hamba memohon perlindungan kepada-Mu dari 
gangguan syetan laki-laki dan syetan perempuan.” 

(Shahih) (syin) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 


SI ag Haa IU 3 IG Ime YES AI OS LevYo 
Abe Ea Ii US JBS 2) meri ORA La cai Wale, 
ta 
4715. Jika memasuki masjid, beliau membaca doa, “Aku memohon 
perlindungan kepada Allah yang Maha agung, dengan wajah-Nya yang 
mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang terdahulu, dari godaan syetan 
yang terkutuk.” Dan beliau bersabda, “Jika seseorang membaca doa ini, 
maka ia akan dijaga di semua hari.” 
(Shahih) (dal) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud 485, 
Al Misykat, no. 749 dan Al Kalim 65. 


. 3 . 2. 2. 2... 
IN 9 AAA de Jie AI “JB Kdi J3 13) OS LV 


4716. Jika masuk ke dalam masjid, beliau membaca doa, “.. Ya Allah, 
curahkanlah rahmat kepada Muhammad dan kepada istriistri 
Muhammad.” 


(Shahih) Ibnu Sunni) dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 393 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
no. 63. 


Su ag 55 JSI OS Levi 
4717. Jika hendak memasuki rumahnya, beliau terlebih dahulu 
bersiwak. 
(Shahih) (mim, dal, nun dan ha "dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
123, Shahih Abu Daud 41 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 72. 


AD Sob GA IE Baki ala Je 3 DS Lawan 


. 


P3 


4718. Jika masuk menjenguk orang yang sedang sakit, beliau berkata, 
“Tidak apa-apa, pembersih (dosa) insya Allah.” 


(Shahih) (kha ') dari Ibnu Abbas. 


»... 2. a17 KN La LA an Oa 
GLEN Ja BPI Feb Sule Ja 1G JAS If OS 4VVA 
Pe 
4719. Jika masuk ke dalam rumahnya, beliau bertanya, “Apakah ada 


makanan.” Jika dijawab “Tidak ada”, beliau menjawab, “Jika demikian, 
aku berpuasa.” 


(Shahih) (dal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 37159. 


394 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











mia MG BOS .evy, 
4720. Jika berdoa, beliau memulainya dengan berdoa untuk dirinya 
sendiri. 
(Shahih) (tha "ba ) dari Abu Ayyub. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2258. 


- 8. - 2... 
An) SLS PU Jate W63 ISI OS L£VYA 
4721. Jika berdoa, beliau menjadikan telapak tangan bagian dalam 
menghadap ke arah wajahnya. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4199: tha "-ba —As-Sa-ib bin Khalad. ha '-mim-Khalad bin 
Sa-ib dengan derajat hadits mursal. 


. - 5 P TNI NN 2... 

Has SEX II Va Ialuad 2OA BE 33 ISI OS AV 
4722. Jika menyemblih kambing, beliau bersabda, “Kirimkan kepada 
sahabat-sahabat Khadijah.” 

(Shahih) (mim) dari Sayyidah “Aisyah ra. 


0 ta 
- 


ami Tap SGB ML SS OS evyy 


.. . 


47/23. Jika mengingat seseorang dan ingin berdoa untuknya, beliau 
memulai doanya dengan berdoa untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. 


(Shahih) (3, ha "ba ' dan kaf) dari Ubai. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2258. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 395 


2.8 


Aki ali 33 81 0G ve 
4724. Jika hendak buang hajat, beliau menjauh. 
(Shahih) (4 dan kaf dari Mughirah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1159. 


ABE Go AI 16 eh By ayo 
4725. Jika melihat hujan, beliau berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan 
dan jadikanlah hujan ini bermanfaat ” 
(Shahih) (kha ') dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 139, kitab 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 265. 


DEYG yak Ce al (al 106 IS eh, HS Lan 
. ” 1 g P3 P . : ' 

AI A3 aa YG WEI 

4726. Jika melihat bulan, Rasulullah Saw berdoa, “Ya Allah, jadikanlah 


ja tanggal atas kami dengan keberkahan, iman, kesalamatan dan islam: 
Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah SWT.” 


(Hasan) (ha '-mim, ta " dan kaf) dari Thalhah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1816. 


396 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











?. .. pa 


3 ea sa 2 SS JB CH Ll Is) 0 .LVYV 
Je bu SIB aj Ny LN 


4727. Jika melihat sesuatu yang disenangi, beliau membaca doa, 
“Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat yang diberikan-Nya 
sempurnalah kebaikan.” Dan jika melihat sesuatu yang tidak disukai, 
beliau berdoa, “Segala puji bagi Allah SWT pada setiap situasi dan 
kondisi.” 

(Shahih) (ha "dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 139, kitab 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 265. 


Tr... PPn Sa aoe ANN Rea BPN TE Men 
SAY gg AL JB se A0 BI OS .EVYA 
4728. Jika ada sesuatu yang membuatnya terkejut atau heran, beliau 
bersabda, “Allah, Allah Tuhanku, tidak ada serikat bagi-Nya.” 
(Shahih) (nun) dari Tsauban. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2070. 


Oa area aan NA ane - .. 
Dale 376 DI SI BU IU GIF sj susy 65 Sy OS ..vya 


PAT 2 Ka 
4729. Jika memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang 
menikah, beliau bersabda, “Semoga Allah SWT memberikan 
keberkahan untukmu dalam segala hal yang baik dan mengumpulkan 
kalian berdua dalam kebaikan.” 


(Shahih) (ha -mim, 4 dan ka!) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 397 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 206 dan 
Adab Az-Zafaf, no. 96. 


BA du D0 Ge ph BP Oo iv 


Aa ut) 
4730. Jika mengangkat kepalanya dari ruku' di akhir raka'at dalam 
shalat shubuh, beliau melakukan gunut. 
(Shahih) (Muhamamd bin Nashr) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2071. 


Sa Ls MS LT : :JG CUL 3) Sy OS ra 
Y, (3 V3 Pare Yah ur, uus sa da 


“ra 2 3 


Mp " Segan 


4731. Jika periuk makanannya diangkat, beliau berdoa, “Segala puji 
hanya milik Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang diberkahi 
di dalamnya segala puji bagi Allah SWT yang mencukupi kami dan 
menempatkan kami, tidak ditolak dan tidak diingkari, dan tidak 
ditinggalkan dan tidak dibutuhkan oleh Tuhan kami.” 


(Shahih) (ha -mim, kha ', dal, ta" dan ha) dari Abu Umamah. 


SEN AS Ala Lo P5 Ob Sega S9 SS AV 


398 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














4732. Jika ruku, beliau menjadikan posisi punggungnya lurus dengan 
kondisi jika ada air di letakan diatasnya, maka air tersebut tetap berada 
di atasnya. 

(Shahih) (ha dari Washibah. (tha '-ba ) dari Ibnu Abbas, dari 
Abu Barzah dan dari Abu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 78, sifat shalat, no. 111: ain-mim dan tha '-sin. 


kana At Kenla 1) aed ep SI OS LVYY 
4733. Jika ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya dan jika sujud beliau 
merapatkan jari-jarinya. 
(Shahih) (kaf dan ha "-gaf) dari Wa'il bin Hajar. 
Hadits ini dapat dilihat dalam sifat Ash-Shalah, no. 110 dan 123 
dan Shahih Abu Daud, no. 809: Ath-Thayalisi. 
ISE9 LES nabug melia (3) Ola 2J AS) II OS .tvrt 
AE taka) BESI 1 Ona JB Ian 
4734. Jika ruku, beliau membaca doa, “Maha suci Tuhanku yang Maha 
agung dan dengan memuji-Nya” —sebanyak tiga kali—. Dan jika sujud, 


beliau membaca, “Maha suci Allah Tuhanku yang Maha tinggi dan 
dengan memuji-Nya” —sebanyak tiga kali—.” 


(Shahih) (dal) dari Ugbah bin Amir. 
. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sifat Shalat no. 113. 


Kor 9 CMS AI) JA A7 SL OS .evyo 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 399 


4735. Jika melakukan lempar jumrah,71 beliau melakukannya dengan 
cara berjalan, baik pergi maupun pulangnya. 


(Shahih) (ta "dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga ditemukan dalam kitab Silsilah AI Ahadits 
Ash-Shahihah, no. 2072: ha 'nim, dal. 


H9 SENI AG BLS eva 
4736. Jika telah selesai melaksanakan lemparan jumrah Agabah, beliau 
langsung berlalu dan tidak diam di tempat tersebut. 
(Shahih) (ha "dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga ditemukan dalam kitab Silsilah AI Ahadits 
Ash-Shahihah 2073: ha '-mim, kha ', ha" dan ha "-gaf-Ibnu Umar. 


AI AS DS Jk AI Itu 1 DS Levrv 
4737. Jika berdoa kepada Allah, beliau menjadikan telapak tangannya 
menghadap ke arahnya. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Sa-ib bin Khalad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4199. 


aa TAG SI AE Kala SY DS LAVYA 


7! Maksudnya adalah masa tiga hari setelah hari Nahar, sementara di hari 
Nahar beliau melakukannya dengan berada di atas kendaraan sebagaimana 
disebutkan dalam riwayat ha -mim dan dal. 


400 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





»e 


1738. Jika sujud, beliau merenggangkan tanganya hingga terlihat warna 
kulit ketiaknya yang putih. 


(Shahih) (dal) dari Jabir. Hadits ini dapat juga dilihat dalam 
ha '-mim 3/295 dan mim 1,54-Maimunah. 


Aas IS 3 Ea PL BI DS evpa 
4739. Jika ada sesuatu yang membuatnya bahagia, wajah beliau 
bersinar seperti bulan purnama. | 
(Shahih) (gaf) dari Ka'ab bin Malik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1918. 


PA . Da bi Pe ." . & . .. 595 & . 
9 (DI ST AI 2 LA Jian YL Da | AL IL OS tv» 
MEY JI PU SE OA 
4740. Jika telah selesai mengucakan salam, beliau tidak duduk kecuali 
sekedar lamanya membaca kalimat, “Ya Allah, Engaku adalah Dzat 


yang memberi keselamatan, dan dari-Mu keselamatan, Maha suci 
Engka, Wahai Dzat yang Maha Agung dan Maha Memberi.” 


(Shahih) (Mim, 4) dari Aisyah. 


- - pe. 5 3 naa aa PAN AN KAN 5 1 Tg 
SE ia IL GS Joki L Jia JI OS maan Ia OLS VAN 
AL EP Y GAY 2JE IE Je (Lk 


4741. Jika mendengar muadzdzin mengumandangkan adzan, beliau 
mengucapkan kalimat sebagaimana yang diucapkan oleh muadzdzin. 
Ketika muadzdzin mengucapkan kalimat, "Hayya alash-shalaah, hayya 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 401 


alal falaah," beliau mengucapkan kalimat, "Laa haula walaa guwwata 
ilaa billaah (Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah 
SWT).” 

(Shhaih) (ha '-mim) dari Abu Rafi”. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2075: Al-Baghawi, Ibnu Sunni, 4a "-mim, Ad-darimi dan 
Ibnu Khuzaimah-Muawjyah. 


AG Op 1JG 233 OI aa 3) OS LAVEN 
4742. Jika mendengar muadzdzin mengucapkan kalimah syahadah, 
beliau berkata, “Dan aku dan aku.” 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud 538, 
kitab Shahih At-Targhib, no. 235: ha '-mim dan ha '-ba'. 


2 Uta RU LA Gemi aU anta LO AV LT 
4743. Jika mendengar sebuah nama yang tidak bagus, beliau 
menggantinya dengan nama yang bagus. 
(Hasan) (Ibnu Sa'ad) dari Urwah dengan derajat hadits Mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, no. 
786 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 207. 


Bi bata Taha aan De as Los ver 


402 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








4744. Jika meneguk air, beliau bernafas sebanyak tiga kali dan 
mengucapkan, “Ja membuat lebih sedap, lebih segar dan lebih 
menyembuhkan.” 

(Shahih) (ha '-mim, gaf dan 4) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 387. 


Alie AN Into 51 OS .evto 

4745. Jika naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan salam. 

(Shahih) (ha dari Jabir. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab al-Ujubah An-Nafi'ah, no. 
50, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2076: ain-dal, tamam, 
Muhyiddin Al-Baghawi-Jabir ha "-gaf, Ibnu Asakir-Ibnu Umar ra. Abdu 
Razzag dan Ibnu Abi Syaibah-Atha dan Sya'bi dengan derajat hadits 
Mursal. 


. 3 . . 3 - . . . 2. 
Us AI G3 el Aha Jt ester AAN (to 15) OS even 
A3 25 AB YL eh Sp 

4746. Jika telah selesai melaksanakan shalat shubuh, masyarakat 
Madinah datang mengunjungi Nabi SAW dengan membawa bejana- 
bejana mereka yang berisi air. Setiap kali disodorkan bejana tersebut, 
beliau selalu mencelupkan tangannya ke dalam bejana tersebut. 

(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, no. 
187. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 403 


ASN albat & Kan 3 al Naa Se OS .£VtV 
4747. Setelah selesai melaksanakan shalat Shubuh, beliau diam di 
tempat beliau melaksanakan shalat hingga terbit matahari. 

(Shahih) (ha -mim, mim dan 3) dari Jabir bin Samrah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1171. 


MB JH Ph ie HA Ko SL OS LLVEA 
4748. Jika telah melaksanakan shalat shubuh, beliau bergeser sedikit 
menjauh dari kendaraanya. 
(Shahih) (ba "Jam dan ha "-gaf) dari Anas ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2077: tha “-sin dan Ad-Dhiya '. 


SAI din Ula abi Pa GAS) Ko G1 0 Lava 
4749. Jika telah selesai melaksanakan dua raka'at shalat sunah fajar, 
beliau berbaring miring di atas lambung kanannya. 
(Shahih) (kha ") dari Aisyah. 
MAS Sei os ve. 
4750. Jika melakukan shalat, beliau melakukannya dengan sungguh- 


sungguh. 
(Shahih) (mim) dari Aisyah. 


404 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





. 33 . - - . 2... 

Ape IS GS AM TE 4 BU 11 SS even 
4751. Jika thawaf di Ka'bah, beliau menyentuh hajar aswad dan rukun 
Yamani dalam setiap putaran thawaf. 

(Shahih) (kaf dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2078: ha '-mim dan ha “-gaf, 


pea J3 HP lp Cai Kap JI Se5 Up G1 OS .tVoN 
S 1 P - Pn ne Eee 

Aha GET EN US Ia ant Rn 

47/52. dika belliau tidur dan masih ada waktu di malam hari, beliau 
berbantal dengan tangan kanannya. Jika tidur mendekati waktu shubuh, 


maka beliau menaruh kepadanya di atas tapak tangannya yang sebelah 
kanan dan menegakkan lengannya. 


(Shahih) (ha '-mim, ha "-ba ' dan kaf) dari Abu @atadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4716: 
Ibnu Khuzaimah. 


U 53 aga SE TA IG ma an 5 OS .£Vo 
Sa. - Bu 


ia AN 2 Ban - 8... 0 T @ 0... 
KAI WAY OA ya WA 0 al UE 
Lani 


3 


4753. Jika merasakan angin berhembus keras, beliau membaca doa, 
“Ya Allah, hamba memohon kepada-Mu kebaikan angin ini dan 
kebaikan yang ada didalamnya dan kebaikan yang terkirim olehnya, dan 
hamba memohon perlindungan kepada-Mu dari keburukannya, 
keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang terkirim olehnya.” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 405 


(Shahih) (ha '-mim, mim dan ta Y dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
449. 


. 


TI 0. Pe EN, 2 .Ao Oo. P3 
Seng "iis Ml MU 


JUS AI IS bs II OS .£Vot 
i () PI 1 .. No kah 

"SL Has 5) ai 

4754. Jika bersin, beliau memuji Allah SWT, jika ada yang membalas 

ucapannya dengan kalimat, “Semoga Allah SWT memberikan rahmat- 

Nya untukmu,” maka beliau menjawab, “Semoga Allah SWT selalu 

memberimu petunjuk dan selalu memperbaiki kondisimu ke arah yang 

lebih baik.” 

(Shahih) (ba '-mim dan tha '-ba ) dari Abdullah bin Ja'far. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2387: tha "-ba -Ibnu Umar. 


eU Gain dd Se Up bi Rb) Imlek II OS .4V00 
4755. Jika bersin, beliau meletakkan tangan atau bajunya ke mulutnya 
dan beliau memperkecil volume suara bersinnya. 


(Shahih) (dal, ta " dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, no. 
1109. 


AE St Jab ISL OS Lee 


4756. Jika melakukan suatu pekerjaan, beliau melakukannya dengan 
mantap (tanpa ada keraguan). 


406 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (Mim dan dal) dari Aisyah. 


Ar kar S mai ci, Sakab aj Ai -JG (EOS .£Vev 
jaan IA B3 


4757. Jika hendak berperang, beliau berdoa, “Ya Allah, Engkau-lah 
penguatku dan penolongku. Dengan pertolongan-Mu, aku bergerak, dan 
dengan pertolongan-Mu aku melompat, dan dengan pertolongan-Mu 


aku berperang.” 
(Shahih) (ha '-mim, dal, ta', ha', ha -ba" dan Ad-Dhiya) dari 
Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 125. 


00 2 0 6-0 


£ Aang & yaa —ar Sy TT £VOA 


4758. Jika dalam kondisi marah, pipi beliau memerah. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Ibnu Mas'ud dan Ummu Salamah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2079: Abu Syaikh. 


3 - 3 ... 2... 
ABI AS 0. GM ja! JS OSN EU BI OS .evoA 


4759. Jika beliau tidak sempat melaksanakan shalat sunnah empat 
raka'at sebelum shalat Zhuhur, beliau melaksanakannya ... setelah 
Zhuhur. 


(Hasan) (ha "dari Aisyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 407 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4208: Syin-Abdul Rahman bin Abu Laila dengan derajat 
hadits mursal. 


Al Waka JUS ee 3 G3) ES 033 Ia 2 AVI. 
“dls OM Tu LA Ika S3 


4760. Jika telah selesai mengubur mayit, beliau berdiri di atasnya dan 
berkata, “Mohonlah ampunan kepada Allah SWT untuk saudara kalian, 
mintalah agar ia ditetepkan oleh Allah (dalam menjawab pertanyaan 
malaikat-Penerj) Sebab ia (si mayyit) sekarang sedang ditanya.” 


(Shahih) (dai) dari Utsman. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
156: ain-mim, lam-alif dan ha “-gaf. 


@s. “2 


Na uh SA S 15 BS OS Lyn 


4761. Jika berdiri hendak melaksanakan shalat, beliau mengangkat 
keduanya tangannya tinggi-tinggi.” 
(Shahih) (Ta) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
735, sifat Ash-Shalat, no. 67: dal, Ibnu Khuzaimah, Tamam dan kaf. 


HA AA Aital PI Je 4G 81 0 .tvaY 


47/62. Jika beliau berdiri di atas mimbar, para sahabat segera 
mengahadap ke arah beliau. 


(Shahih) (ha "dari Tsabit. 


408 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2080: Syin dan ha '-gaf- Adi bin Tsabit. 


. Bap on Bai 3. ANA AA 
Aa UptAS Pp Mp Bl ikal Ia pa PE IL OS .£VUY 
4763. Jika bangun di tengah malam dan hendak melaksanakan shalat, 


beliau mendahuluinya dengan melaksanakan dua raka'at secara ringan 
(tidak terlalu lama). 


(Shahih) (mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 


380, kitab Irwa'" Al Ghalil, no. 283, Shahih Abu Daud, no. 49 dan 
Irwa ' Al Ghalil, no. 71. 


LANANG 2G Lepas JI Ga 25 II OS eva 
4764. Jika bangun ditengah malam, beliau menggosok giginya dengan 
siwak. 
(Shahih) (ha -mim, dal, nun dan ha ')dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 283, 
Shahih Abu Daud, no. 49 dan Irwa " Al Ghalil, no. 71. 


ai Jt Olsan IE jika La GAS II OS AN 
4765. Jika pulang dari bepergian, beliau menemui anak-anak kecil dari 
keluarganya. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan dal) dari Abdullah bin Ja'far. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 409 


Ka WE IE AI Se La maa) AISI OS AV 
"KEY 
4766. Jika membaca, "Igara, bismi rabbikal ladzii khalaga” beliau 
membaca, "Subhaana rabbiyal a'la" (Maha suci Tuhanku yang Maha 
tinggi). 

(Shahih) (ba '-mim, dal dan kaf) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
826 dan Al Misykat, no. 859. 


Wpo Uas, (ab a35 JB Spa 233 sj OS EVA 
4767. Jika membaca di malam hari, terkadang beliau mengeraskan 
suara dan terkadang melirihkan. 
(Shahih) Ibnu Nashar) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1199: dal, ha '-ba" dan kaf. 


AN UT TAN Mentan LUSA SE Oei al an Pa 

Bh AU JB EP BP AI ag JG Flabe A) 5 ISL OS L4VUA 
La An ena Sh 5 KAN Tn mad 

(au Ja 
4768. Jika ada makanan didekatkan kepada Nabi SAW, beliau 
membaca, "Bismillaah (Dengan nama Allah)", setelah selesai makan, 
beliau membaca doa: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi 
makan, memberi minum, memberi kekayaan, memberi simpanan, 


memberi petunjuk dan telah memilih. Ya Allah, bagi-Mu segala pujian 
atas apa yang telah Engkau berikan." 


410 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ha -mim) dari seorang laki-laki. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 71. 


ya Sp IS de Kie KAI JA ip JS LS van 
WAY AYO: di Papa spa 
Ou os dyal G3 HA ISP H3 KI IT, tlh 

Jr (Ag SAE Tai) Ae) di Ga Oya wJ O yoo 


Ie 0 


NN) 


4769. Jika melakukan perjalanan beriringan: baik dalam rombongan 
yang akan berperang, dalam rombongan untuk melaksanakan ibadah 
haji atau umrah, setiap kali melewati dataran yang tinggi, beliau 
bertakbir (sebanyak tiga kali). Kemudian beliau mengucapkan kalimat, 
“Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yang Esa yag tidak ada sekutu bagi- 
Nya, bagi-Nya seluruh kekuasaan, bagi-Nya seluruh pujian dan Dia 
berkuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dalam keadaan bertaubat, 
menjadi hamba yang selalu patuh dan bersujud kepada Tuhan kami 
sambil memberikan pujian. Maha benar Allah dengan segala janji-Nya, 
menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh yang bersatu.” 
(Shahih) (Malik, ha "-mim, gaf, daldan ta dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
762. 


SS LI Je Jak SL OS 1 08 tv. 
HA BE an SN 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 411 


4770. Jika ada buah kurma yang baru masak, beliau tidak berbuka 
puasa kecuali dengan kurma tersebut. Jika tidak ada buah kurma yang 
baru masak, beliau tidak berbuka kecuali dengan kurma kering. 


(Shahih) (Abd bin Hamid) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/95, kitab 
Irwa' Al Ghalil, no. 922 dan Al Misykat, no. 1991: ha -mim, dal dan 
ta —Anas. 


Bray DA 1G Wont TEST, OS Sp OS .vvi 
AN oh: Bia f 
4771. Jika ruku atau sujud, beliau membaca kalimat, “Maha suci 


Engkau dan dengan memuji-Mu hamba memohon ampun dan bertaubat 
kepada-Mu.” 


(Hasan) (tha "-ba ) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2084. 


| 


7. 


LE JUS A Je 36 3 A Kit € OI) OS .£VVY 
Aas 2 ma 


4772. Jika sedang berpuasa, beliau memerintahkan seorang laki-laki, 
kemudian orang tersebut naik di atas sesuatu.72 Jika orang itu berkata, 
“Matahari telah terbenam”, maka beliau berbuka puasa. 


(Shahih) (kaf dari Sahal bin Sa'ad. (tha "-ba ') dari Abu Darda. 


? Demikian yang tertera mengkuti kitab Al jami', dan dalam kaf 
menggunakan kalimat 'nasyaza' nampaknya ini yang benar. 


412 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2081. 


IIS8 GEG  Lagi JK BOS OS VP 
4773. Jika berada dalam raka'at ganjil, beliau tidak berdiri kecuali 
setelah sempurna duduk. 

(Shahih) (dal, ta "dari Malik bin Al Huwairats. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 79 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 362: kha ', nun, Ibnul Jarudi, gaftha ' dan ha "- 


gaf. 


aah AI 3 ep AI IS OS SI DS .evve 


4774. Satu hari sebelum hari Tarwiyyah, beliau berkhutbah dihadapan 
manusia dan memberikan penjelasan tentang tatacara manasik haji. 


(Shahih) (Kaf dan ha “gaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2082: Ibnu Khuzaiamah. 


ISI9 052) Ia AI TRI UKM Uh OS BI DS Vo 
5 2 3 Ta o 2 - - 
Henras Jak Gladi ja SE 


4775. Jika sedang tidak bepergian, beliau melakukan i'tikaf disepuluh 
hari terakhir bulan Ramadhan. Jika dalam kondisi bepergian, beliau 
melakukan itikaf selama dua puluh hari di Ramadhan yang akan datang. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 413 


(Shahih) (ba “-nim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1410: ta" dan ha '"-ba'. 


Lanal HI Ke Ap OS II OLS L£VV 
4776. Di hari raya, beliau melakukan perjalanan (untuk shalat) pulang 
dan pergi dengan rute yang berbeda. 
(Shahih) (ha ") dari Jabir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalll, no. 637. 


woE 3 


es DEL 3S SE AGS II OS &VVY 


4777. Jika mengalami kondisi yang menyulitkan, beliau membaca 
kalimat, “Wahai Dzat yang Maha hidup dan Maha mengurus makhluk, 
dengan rahmat-Mu hamba memohon pertolongan.” 


(Hasan) (ta dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 118. 


Ag A3 aj) Luh S8 OS .£VVA 
4778. Jika tidak menyenangi sesuatu, kondisi yang demikian terlihat 
dari rona wajah Nabi Saw. 
(Shahih) (tha “-sin) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2058. 


414 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





anti Tag Catas Ga II OS .eVVA 


4779. Jika mengenakan baju, beliau memulainya dari sisi bagian kanan. 
(Shahih) (ta ') dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4330. 


P4 
. 80 0 aa. £ 


0. TA 20 0 PP TA - IoT RS 
D jaii edi Ana G3 Ah Pl den Uya KI GI IS) OS .£VA: 
.. £ o a. Ban Oa o- 0... 92 .$ Pe Mt 5 2 2 
Sand ng Jl ta bs Pra Lai SI rs SI OS 
2 a71 2 ag. o L290 co001t an P3 EA 
PA SA GA Je OI Ha oh P3 ab UI GL 2 JS 


40 3e 0 


ks dug aye By Aa UM Ng dg 
s 3 ga,” 
RP SAN pa Ja UG 


4780. Jika belliau ditemui oleh salah seorang sahabatnya, beliau berdiri 
bersamanya. Beliau tidak berpaling hingga sahabatnya yang meminta 
diri. Jika beliau ditemui oleh salah seorang sahabatnya dan menjabat 
tangannya, beliau menjabat pula dan tidak melepaskannya hingga 
sahabatnya yang melepaskan terlebih dahulu. Jika bertemu dengan 
sahabatnya dan sahabat tersebut mendekati telinganya, maka beliau 
menyimaknya dan tidak menarik diri hingga sahabatnya yang menarik 
diri dari beliau. 

(Hasan) (Ibnu Sa'd) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5824. 


-. 


3) Kala AAA Iya JR AI OS VAN 


4781. Jika salah seorang sahabat Nabi Saw menemuinya, Rasulullah ' 
Saw menjabat tangannya dan berdoa untuknya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 415 


(Shahih) (ta "dari Hudzaifah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
224: ha '-ba'. 


SAN 9 da 3 UG SOE Sal BI OS EVAN 

ate BA 3 Ul 
4782. Jika membaca ayat yang berisikan ancaman, beliau memohon 
perlindungan kepada Allah SWT. Jika membaca ayat yang berisikan 
rahmat, beliau memohon rahmat kepada Allah SWT, dan jika membaca 


ayat yang berisikan pensucian kepada Allah SWT, maka beliau 
bertasbih. 


(Shahih) (ha '-mim, mim dan 4) dari Hudzaifah. 


AS ale 5 ati Jt ad Gp 810 LevAY 
4783. Jika ada salah seorang diantara keluarganya yang sakit, beliau 
membaca A/ Muawwadzatain dan meniupkannya. 
(Shahih) (mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1446. 


JB Gan IL OS EVAH 
4784. Jika berjalan, beliau melakukannya dengan mengangkat kakinya. 


(Shahih) (tha "ba ) dari Abu Atabah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ishlahul masajid, no. 117: 
Ibnu Sa'd-Ali. 


416 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





epik AN OS .&vne 
47/85. Jika berjalan, maka beliau berjalan seakan-akan memakai 
tongkat.” 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2283. 


TJ SL OS VAN 
4786. Jika berjalan, beliau tidak menengok —ke kanan atau ke kiri—. 
(Shahih) (kaf dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2086. 


SI MP yan MeS AA ISI OS .£VAY 


4787. Jika berjalan, para sahabat beliau berjalan di depan beliau dan 
mereka membiarkan punggung beliau diikuti malaikat. 
(Shahih) (ha ' dan kaf) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2087. 


2 AI Sp ska pp 3 JD Sp » FU ISI OS .£VAA 


4788. Jika tertidur di waktu malam atau dalam kondisi sakit, beliau 
melakukan shalat di siang hari sebanyak dua belas raka'at. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 417 


(Shahih) (Mim dan dal) dari Aisyah. 


GE GE L OS Levaa 
4789. Jika hendak tidur, maka beliau meniup anggota tubuhnya — 
dengan membaca doa—. 


(Shahih) (Mim dan dal) dari Aisyah. 


BRI JEG ae IG AN 2G 2 je SI Lg An 
4790. Jika hendak tidur, beliau meletakkan tangan bana di bawah 


pipinya dan mengucapkan kalimat, “Ya Allah, lindungilah diriku dari 
azab-Mu dihari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.” 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan nun) dari Al Bara". (ha -mim dan 
fa dari Hudzaifah. (ha “-mim dan ha "dari Ibnu Mas'ud. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A-Talig alal kalim At- 
Thayyib, no. 19 dan Al Misykat, no. 2400-2402. 


G: 


Dian A3 GS -JG 


Y 


LT 5... AR an AG 
ai 4 If IL OS evan 


4791. Jika sedang sedih atau berduka, beliau membaca kalimat, “Wahai 
Dzat yang Maha hidup dan Maha mengurusi makhluk dengan rahmat- 
Mu hamba memohon pertolongan-Mu.” 


(Hasan) (kaf dari Ibnu Mas'ud. 


418 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim At-Tahyyib, no. 
76: ta ' dari Anas. 


SS GP A3 JAS, WNI Jak SI AE Ip SL OS .evar 
SA OS Op OKI 
4792. Jika turun wahyu, kondisi beliau terlihat sangat berat, dahinya 
bercucuran keringat seperti mutiara, meski saat itu cuaca dingin. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Zaid bin Tsabir 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2088: Abu Nu'aim. ha "-nim, gaf , Aisyah. 


3 Le Ki aa an Ta aa 
ABI la Ji d Uja JB BL OS tvay 
4793. Jika singgah di sebuah tempat, beliau tidak meninggalkannya 
hingga beliau selesai melaksanakan shalat Zhuhur. 
(Shahih) (ha -mim, dal dan nun) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1088. 


IAI Je 2 Do faks Ol JUS dal Tahi AA BI OS .evas 


4794. Jika melakukan hubungan dengan istrinya dan beliau malas 
bangun, beliau mengusapkan tangannya ke tembok dan melakukan 
tayammum. 

(Shahih) (tha '-sin) dari Aisyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 419 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Adab Az-Zafaf, no. 40- 
41. 


. 4 Oa Bai . EN ya Tia : . .8&. € Ae, 
Pp JIN UK EA YG oa Ia Ye $53 II OS .£VA0 
Oa redud 2. . N 0 Sen Mada Pd 2 
DN OS | Uas PT) pl "Saha oh FX S3 


4795. Jika hendak melepas seseorang untuk pergi, beliau memegang 
tangannya dan tidak melepasnya hingga orang tersebut yang 
melepaskannya dan beliau mengucapkan kalimat, “Aku menitipkanmu 
kepada Allah SWT: agamamu, keamananmu dan akhir dari amalmu. ” 


(Shahih) (ha -mim, ta', nun, ha" dan kaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 14:, dan Al Misykat, no. 5824. 


bata S9 AU) IN Ola 2JG cad Gd LAI a03 IL OS .4VAT 
4796. Jika meletakkan mayyit dilubang kuburnya, maka beliau 
mengucapkan kalimat, “Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah 


dan dalam perjalanan menuju Allah serta berjalan di atas agama 
Rasulullah.” 


(Shahih) (dal, ta ', ha" dan ha "-gaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkamul Al Jana 'z 151 
dan kitab Irwa ' Al Ghali/'747. 


JAN, MU PAT Si OS .£VAV 


420 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4797. Beliau adalah orang yang paling menyayangi anak kecil dan 
keluarga. 


(Shahih) (Ibnu Asakir) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2089: mim, Abu Syaikh. 


8- - 153 1... Aa NA MAA 
Ar LIL PU 872 os oU AS OS evan 
4798. Beliau adalah seorang yang auranya cerah, keringatnya laksana 
mutiara dan jika berjalan, beliau mengangkat kakinya. 
(Shahih) (mim) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha "-mim 3/228 dan 270, 
Mukhtashar Muslim, no. 1569, kitab Ad-darimi 1/31. 


Kalo Halal Ta sb LET OS yaa 
4799. Beliau lebih pemalu dibandingkan seorang gadis dalam pingitan. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf dan ha ')dari Abu Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1568. 


aah ang YA Lha 


4800. Dalam melakukan sumpah, beliau sering melakukannya dengan 
mengucapkan kalimat, “Tidak, demi Dzat yang Maha membolak-balik 
hati-hati.” 


(Shahih) (ha "dari Ionu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 421 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2090. 


AI Jai Bio Se Ci 25 SIA AG 063 PENS AA 
"SA BE SEA ba Yi LA om Ah 105 KU 3 


BI Aa Uya pot ea 
4801. Doa yang paling sering beliau baca adalah: Wahai Dzat yang 
Maha membolak-balikkan hati-hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam 
agama-Mu. Ketika ada yang bertanya tentang hal yang demikian, beliau 
menjawab, “Tidak ada seorangpun manusia kecuali hatinya berada di 
antara dua jari dari jari-jari Tuhan. Dia berkuasa dan bebas untuk 
menentukan apakah seseorang menjadi makhluk yang tercerahkan atau 
tersesat.” 


(Shahih) (ta') dari Ummu Salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2091: ha "-mim dan Ibnu Abu Syaibah. 


S3 Ea GAN HET Eh ia BN 3 AN OS LA 
GBI lie Ag ls PI 

4802. Doa yang paling sering beliau baca adalah: Ya Allah, berikanlah 
kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami 
dari siksa neraka. j 

(Shahh) (ha -mim, gaf dan dal) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1873. 


422 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








a0 Cp Ch #Ipkig AL, HA ago BL DS MY 
Tae - F3 ? & - 0 o 2 
HI ol CG PAN 
1803. Kebanyakan, beliau melakukan puasa di hari Sabtu dan Ahad, 


dan beliau bersabda, “Keduanya adalah hari raya orang-orang musyrik 
dan aku senang untuk menyelisihi mereka.” 


(Hasan) (ha "-mim, tha '-ba', kaf dan ha '-gaf) dari Umu Salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1041. 


JKN 2JLS FA Jua Call GSY ra UST OS A1 
Nya LAI Ya JI AA JAS PR 
3 38 


ah p- 


4804. Kebanyakan, beliau berpuasa di hari senin dan kamis. Maka 
dikatakan kepada beliau, lalu beliau menjawab, “Pekerjaan-pekerjaan 
manusia dilaporkan pada hari senin dan kamis, dan setiap muslim akan 
diampuni oleh Allah SWT kecuali dua orang yang saling bermusuhan. 
Kemudian Allah SWT berfirman, ' Akhirkanlah keduanya '” 


(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa ' A/ Ghalil, no. 949. 


AENU PR OS .tA.0 


4805. Pintu rumah beliau diketuk dengan kuku tangan. 
(Shahih) (Al-Hakim dalam A/ Kunni) dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 423 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah 2092: kha “dal, ha '-ba'", Al Bazzar, Abu Nu'aim —Anas. Al 
Hakim dalam kitab A/ Ma 'rifah— Al Mughirah. 


2 Io et 


rar 1G V3 ol ae os ASN 
4806. Beliau adalah orang yang ketika tidur hatinya tetap terjaga. 


(Shahih) (kafj dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ha '-mim 1/278 - Ibnu 
Abbas.73 | 


IBU alah ob HI AS OS LAN 
4807. Stempel kenabian ada di punggu beliau seperti potongan danging 
yang timbul. 
(Shahih) (Ta ', dalam As-Syama “il dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2093: ha '-mim. 


7 


- . - 43 2 
AOA Kiat Jia eljab 2A Aallos OS ACA 


4808. Stemptel kenabian beliau seperti daging kecil yang tumbuh 
berwarna kemerahan seperti telur burung dara. 


(Shahih) (ta "dari Jabir bin Samrah ra. 


3 Pendapatku, telah ada riwayat yang shahih mengenai pernyataan Nabi 
SAW sebagaimana dalam hadits yang telah disebutkan, no. 2997, dan kedepan akan 
disebutkan hadits yang redaksinya menggunakan kalimat: ya Aisyah.... 


424 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2093: mim dan Ibnu Sa'ad. 
Hi Kah Td ya AS OS KAA 
4809. Cincin dan mata cincin beliau terbuat dari perak. 
(Shahih) (kha ") dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 821. 
Ca A3 IS Bg La Kaies DS LAN 
4810 Cincin beliau terbuat dari perak dan mata cincinnya permata dari 
habasy (Eutiopia). 
(Shahih) (mim) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 821. 


OT, Kal OS ANA 
4811. Akhlak beliau adalah Al Gur'an. 
(Shahih) (ha -mim, mim dan dal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1213: nun, Ibnu Nashar dan Abu Awaanah 


at 239 SSL AN, OS .LANY 


4812. Panji-panji Nabi SAW berwama hitam dan bendera kecilnya 
berwarna putih. 
(Hasan) (Ha, kal) dari Ibnu Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 425 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2100: ta dan kha '“-tha '. 


OSN Ga mes V3 AI Jegkale 2 PB Ga TI) OS ANT 
IU Yg baba JAMU Ip SVG V3 II JAR IL Ld 
4813. Beliau adalah seorang yang perawakannya sedang, tidak terlalu 


tinggi dan tidak pendek. Warna kulitnya putih cerah, tidak terlalu putih 
dan tidak hitam. Dahinya tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu kecil.” 


(Shahih) (gaf dan ta "dari Anas. 


0. — 


SE Kh 0. gAN£ 


4814. Beliau adalah orang yang sangat sayang terhadap keluarganya. 
(Shahih) (Ath-Thayalisi) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2094. 


Yos, 9 ah OS AYO 


Han 


oo sh ane, Ye 


. 
3-0 


ObaS 


. 


4815. Beliau adalah seorang yang sangat penyayang. dika ada 
seseorang yang datang, beliau akan memberikan bantuan yang diminta 
jika beliau memilikinya. 

(Hasan) (kha "dal dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2094. 


426 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








- - ” 2... 

KAEAI JeN LAAT yA Sa La Alap AAN 3 OS ANA 
4816. Beliau memiliki lengan yang kuat, bahu yang lebar dan memiliki 
bulu mata yang lentik. 

(Hasan) (Al Baihagi) dari Abu Hurairah.74 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2095: ha '-mim dan Ibnu Sa'ad. 


BIN 333 KIA 0 LAB OS LM 
4817. Rambut Nabi SAW kurang dari batas pundak dan melewati batas 
telinga. 
(Shahih) (ta ', dalam Asy-Syamail'5 (ha ') dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4460. 


Nai ... .. , 3 Mas 


OR Uya pat Yu daa 0 .LANA 
4818. Uban rambut beliau sekitar dua puluh lembar. 
(Shahih) (ta ', dalam As-Syama-il dan ha "dari Ibnu Umar.76 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sisilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2096: ha "-mim. 


MEMIG PA AP Hb D5 .tAYA 


7 Aku tidak menemukan ini dan juga kalimat setelahnya dalam hadits kitab 
Al Jami', juga dalam Az-Ziyadah. Lihat kembali komentar yang ada dalam kitab 
Dha'if Al Jami" Ash-Shaghir 4/204. 

7 Terdapat juga dalam As-Sunan sebagaimana yang telah aku teliti dalam 
sumber yang disebutkan sebelumnya. 

9 Lihat dalam komentar yang disebutkan pada halaman sebelumnya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 427 


4819. Beliau memiliki kepala, tangan dan kaki yang besar. 
(Shahih) (kha ') dari Anas. 


” . ... 
KAIN penak LAGI Xp OS LAY » 
4820. Beliau memiliki kepala yang besar dan dan janggut yang lebat. 
(Shahih) (Al Baihagi) dari Ali. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2052: ha '-mim, Ibnu Sa'ad dan pa '-ba '. 


MA Lain aa JK TAN pakb OS ANN 
4821. Beliau memiliki bentuk bibir yang tidak kaku, mata kemerah- 
merahan dan tumit yang lurus.” 
(Shahih) (mim dan ta ') dari Jabir bin Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1562. 


Bana JAS si Josh OS LAN 
4822. Beliau sosok yang pendiam dan sedikit tertawa. 
(Hasan) (ha -mim) dari Jabir bin Samrah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5827. 


KN aa SEN MAL Sa Ae 

deep NSP NS BOS .LAYY 
4823. Ketika berbicara, beliau mengucapkan kalimat dengan tartil 
(irama sedang). 


428 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















(Hasan) (dal) dari Jabir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5827. 


Gal MS OS .tAY 
4324. Beliau adalah seorang yang banyak berkeringat. 
(Shahih) (mim) dari Anas. 


KMI A5 IS US .£LAYO 


4825. Beliau adalah seorang yang memiliki janggut yang lebat. 
(Shahih) (mim) dari Jabir bin Samura. 


Ka Kata iya IS Kai Kah IS CSI DS ehya 
43826. Beliau adalah seorang yang bicaranya teratur dan siapapun yang 
mendengarkan perkataannya pasti memahaminya. 
(Hasan) (dal) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2097: ha '-mim, Ibnu Sa'ad. 


OYG ALI OS Ay 
4827. Sendal beliau memiliki dua tali. 
(Shahih) (ta "dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4408: 
kha'. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 429 


db ant GG Tik OS .LAYA 
4828. Beliau memiliki sebuah mangkuk besar yang memiliki empat 
cuping. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Abdullah bin Basar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2105: Abu Syaikh. 


255 LA Mb BOS LAYA 


. 


4829. Beliau memiliki keledai, namanya Ufair. 

(Shahih) (ba "-mim) dari Ali. (tha "-ba ') dari Ibnu Mas'ud. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2098: lam-Ali. Ibnu Sa'ad, Ath-Thahaw-lbnu Mas'ud. 


PIN IR Nag HET Wp JOS Ar. 


4830. Beliau memiliki handuk kecil yang digunakan untuk mengusap 
setelah beliau berwudhu. 

(Hasan) (ta ' dan ka!) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2099. Ain-dal, ha "-gaf£-Aisyah. ta ', ha "-gaf-Muadz dan 
ha "-gaf-Anas. 


Wa IS KA JOS ATA 


4831. Beliau memiliki beberapa macam minyak wangi yang beliau 
gunakan. 


430 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (dal) dari Anas ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4444. 


. 3 Pd PN MI 
"Job A3 Jagat na TS IL ATB OS .LAYY 


4832. Beliau memiliki sebuah wadah dari pohon kurma yang diletakan 
dibawah tempat tidurnya dan digunakan untuk buang air kecil di malam 
hari. 

(Shahih) (dal, nun dan kaf) dari Amimah binti Ragigah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 362 dan 
Shahih Abu Daud, no. 19: Nun-dari Aisyah. 


Ie RN NA JW kas DOS LAYY 
4833. Beliau memiliki sebuah piring besar yang diberi nama A/ Ghara 
yang hanya bisa dibawa oleh empat orang. 
(Shahih) dal) dari Abdullah bin Basar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2105: Abu Syaikh dan Ibnu Asakir. 


AI SU IL OA TDS tara 
4834. Belaiu memiliki dua tukang adzan, Bilal dan Ummu maktum yang 
buta. 
(Shahih) (mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
193 dan Sa'd 8/364. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 431 


dlu Je ba ah OA HA "Epen rah DOS .£AYo 
208 - 


SI 2UIL (453 0 si AS Kp Ah 415, oi AI LS ts 
aan G3, san as 


4835. Beliau memiliki selimut yang dicelup dengan pewarna dari daun 
dan dengan minyak za'faran. Selimut tersebut beliau kenakan ketika 
menggilir istri-istrinya. Jika jatuh malam si ini beliau menyiramnya 
dengan air, dan jika jatuh malam si ini, beliau menyiramnya dengan air, 
dan jika jatuh malam si ini, beliau menyiramnya dengan air.” 


(Shahih) (kha “-tha ') dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2101: Abu Syaikh-Anas. 


Kisa GA: poli Jas Un OS ATA 
4836. Di antara kalimat yang biasa beliau ucapkan kepada 
pembantunya adalah, Apakah kamu punya kebutuhan. 
(Shahih) (ha-mim) dari seorang laki-laki. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2102. 


pala OS) AANG mail Jia Kel) OS LAYY 
4837. Wajah beliau seperti matahari dan bulan: bentuknya bulat. 
(Shahih) (mim) dari Jabir bin Samurah. 


LA Wp ga La Je Lele (5 AI EL, DS AYA 


432 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4838. Bantal yang biasa digunakan beliau tidur di waktu malam terbuat 
dari kulit yang disamak yang diisi sabut kurma. 


(Shahih) (ha-mim, dal, ta ', ha "dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2103: kha "dan Abu Syaikh. 


o 47 4 Ap 47 « - 
ebi HJ ULP Y OS .£AYA 
4839. Tidak ada seorangpun muadzzin yang mengumandangkan adzan 
di shalat dua hari raya. 
(Shahih) (mim, dal dan ta "dari Jabir bin Samrah. 


On Na aa Bm aa Pan Den aa 
037 ap Uni Yo SE SU OS ang, 
4840. Rasulullah SAW tidak pernah makan dengan posisi bersandar 
dan tidak pernah dua orang laki-laki berjalan dibelakangnya. 
(Shahih) (ha-mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4212 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2104: dal dan Ibnu Sa'ad. 


Ing AE aa OS ARA 


4841. Rasulullah SAW tidak mengundi nasib dengan burung, namun 
beliau melakukan tafa'u/ (melakukan sesuatu dengan melihat adanya 
tanda-tanda kebaikan). 


(Shahih) (Al Hakim dan Al Baghawi) dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 762. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 433 


A3 Se AN SAY JUPE OS han 
4842. Beliau tidak pernah melewati waktu malam kecuali bersiwak 
mulutnya. 
(Hasan) (Ibnu Nashr) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2111: tha '-ba ' dan ain-dal. 


o PN PN P1 meme UN 
"deal Ig C2 Y OS .LALY 
4843. Belaiu tidak berwudhu setelah mandi. 

(Hasan) (ha-mim, ta ', nun, ha ', kaf)dari Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 445, kitab 
Ar-Raidh An-Nadhir 1413. 


Har SATA JAN Ga Jang YO At 
4844. Beliau pemah tidak menemukan kurma jelek untuk 
mengenyangkan perutnya. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Nu'an bin Basyir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2106: ha-mim, mim, ta', ha" dan kaf 


Ge o G Pe IDN AP AI an Oa LAN Kei On 


434 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Pa 





4845. Beliau tidak pernah keluar untuk melaksanakan shalat hari raya 
Idul fitri kecuali makan terlebih dahulu dan di hari raya Idul Adha beliau 
tidak makan kecuali hingga tiba waktu pemotongan hewan kurban. 


(Shahih) (ba-mim, ta', ha" dan kaf) dari Baridah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1440. 


o-. A4 


JB ES P5 Y OS LAN 
4846. Beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. 
(Shahih) (ta "dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
920: ha '-ba'', ha '-gaf dan kha “-tha '. 


0 . 2 2 ,- 8... . 2 
HARI J3 ora sel JS Ol PG Y OS At 
4847. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan shalat empat raka'at 
sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh. 
(Shahih) (kha' , dal dan nun) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1179. 


PE Yg ia HP UNY OS LAMA 


4848. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan puasa ayaamu/ baidh 
(hari-hari yang malamnya muncul bulan purnama), baik pada saat dalam 
perjalanan atau tidak dalam perjalanan. 


(Shahih) (tha "-sin) dari Ibnu Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 435 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 580. 


JO ato JS pp LO JIN AG PT YSS LA 
4849. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan @iyamul lail 


(menghidupkan malam dengan ibadah shalat). Jika sakit atau sedang 
lelah, beliau melakukan shalat malam sambil duduk. 


(Shahih) (dal dan kat) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1180: Ibnu Khuzaimah, ha-mim dan ha '-gaf 


Be Vga? Yg GAN KE AS Y OS .tA0. 
4850. Orang-orang tidak pernah didorong dan dijauhkan dari beliau. 
(Shahih) (tha "ba ) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2107: ha-mim dan dal. 


MBS AK air YO AOA 
4851. Tidak ada ruju' setelah talak tiga. 
(Shahih) (Ibnu Gani”) dari Ziyad bin Sa'd. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2108: ha-mim-lbnu Abi Hadrad. 


LS Y OS Mor 


4852. Rasulullah SAW tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. 


436 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


| 


(Shahih) (ha-mim, kha ', ta", nun) dari Anas. 


BS MIRAS JI 1 BDG Lahar 
4853. Beliau tidak tidur dan bangun di waktu malam kecuali beliau 
selalu bersiwak. 
(Hasan) (syin, dal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
51. 


Peka ba IAI 5G eno 
4854. Tidak ada seorangpun yang meminta sesuatu kepada beliau 
kecuali memberikannya atau diam. 
(Shahih) (kal dar Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2109. 


aa Tadi 


BIG MY ME Y OS too 
4855. Beliau tidak pemah melakukan #stilam pada saat thawaf kecuali 
pada bagian hajar aswad dan rukun yamani. 


(Shahih) (nun) dari Ionu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 4/66. 


AR Pa La Y OS AON 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 437 





4856. Beliau tidak berjabatan tangan dengan kaum wanita saat 
berbai'at. 


(Hasan) (ba-mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 529. 


. - 3 0 ” Penang 
SES IR GAS Yg IA IA YES bas Y OS .4A0V 
dat 3) 
4857. Beliau tidak pernah melakukan shalat sunnah dua raka'at setelah 
shalat jum'at dan setelah shalat maghrib kecuali di rumahnya. 
(Shahih) (At-Thayalisi) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil, no. 624 
(diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dzi'b dari Nafi' dengan redaksi ringkas) 


(3 - - o . ” 2... 
MB ia G3 Je Fo Jak Fx DASI Jai VDS AM0N 
4858. Beliau tidak pernah melaksanakan shalat maghrib kecuali setelah 
berbuka puasa, meski hanya dengan seteguk air. 
(Shahih) (kat, ha "-ba ') dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1068, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2110: Ibnu Abu Syaibah, 
Ibnul A'rabi, ain-da/ dan Ad-Dhiya. 


o “ - -...$ 0. ” Puan aang 
MAS) ud Aja II eh Bb ES Amd J3 bar Y OS A04 
4859. Beliau tidak pernah mengerjakan shalat sebelum shalat Id. Jika 
telah kembali ke rumahnya, beliau mengerjakan shalat dua raka'at. 


438 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Hasan) (ha "dari Abu sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ira" Al Ghalil, no. 
631. 


MA Gia Lag S3 Y, H3 Eni Y OS LAN. 
4860. Setiap kali terluka atau terkena duri, beliau membalurinya dengan 
pacar. 
(Hasan) (ha dari salmah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2059: ta “-kha" dan ta”. 


MEA Y lai Y OS AM 
4861. Beliau tidak pemah tertawa terbahak-bahak kecuali hanya 
tersenyum. 
(Shahih) (ha-mim, ta" dan kal) dari Jabir bin Samrah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5796: 
At-Tirmidzi dalam As-Syama 'i-Abdullah bin Al Harits. Ibnu Sa'd-Auf 
dengan derajat mursal. 


SI af Sos Y OS AN 
4862. Beliau tidak pernah mengetuk pintu rumahnya di waktu malam — 
setelah kembali dari perjalanan—. 
(Shahih) (ha-mim, gaf, nun) dari Anas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1911. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 439 


KAS 3 basal Jilat Y OS May 
4863. Di hari jum'at, beliau tidak pernah memberikan nasehat dalam 
waktu yang lama. 
(Shahih) (dal dan kai) dari Jabir bin samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1014: ha "-gaf 


PE miagd LE II 3g Jiad HNS Len 
5 8 0 8 
4864. Sebelumnya, tidak ada pemisah antara satu surah dengan surah 
yang lain kecuali setelah turun ayat: “Bismilahir rahmaanir rahiim.” 
(Shahih) (dal) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shaih Abu Daud 754: 
Ath-Thahawi, kaf, ha "-gaf dan Adh-Dhiya”. 


Api IU Jadi pp AE Y OS Ane 
4865. Beliau tidak berangkat untuk shalat idul fitri kecuali setelah makan 
(Shahih) (tha "ba dari Jabir bin Samrah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4248. 


2. »- 430 0... 
HN Sa Ji OLI GAY OS thn 


440 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4866. Beliau tidak pernah membaca Al @ur'an (hingga tamat) kurang . 
(Shahih) Ibnu sa'ad) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sifat Ash-Shalat no. 100. 


&— G3 


Ba gn Ah Ma LI YP gor Le LN OS. LAYV 
ea aa De LA Bakal G AA 
ana pa UB Yeah 


2... 


4867. Rasulullah SAW tidak pernah bangun dari majelis kecuali dengan 
membaca kalimat, “Maha suci Allah, ya Allah Tuhanku bagimu segala 
pujian, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, hamba memohon ampun 
kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu,” dan beliau berkata, “Tidak 
seorangpun yang membacanya ketika bangun dari majelis kecuali 
dosanya diampuni oleh Allah SWT: selama ia berada didalam majelis 
tersebut ” 

(Shahih) (kaf) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/236. 


AS YES Ie YO ena 


4868. Hampir tidak pernah beliau dimintakan sesuatu kecuali beliau 


selalu memberinya. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Thalhah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2109. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 441 


JG Jaa ol 366 JA GA BB LA 2 2. OLS ANA 
4869. Hampir tidak pernah beliau berkata, “Tidak'. Jika diminta dan 


beliau hendak mengerjakannya, beliau berkata, “Ya', dan jika tidak ingin 
mengerjakannya, beliau diam. 


(Shahih) (Ibnu Sa'd) dari Muhamad Ibnul Hanafiyyah dengan 
derajat mursal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2109: tha “-sin-Ali. 


SKA 20 HAL Y OS AV, 
4870. Ketika berjalan, beliau tidak pernah menengok ke belakang. 


(Shahih) (Ibnu Sa'ad dan Al Hakim bin Asakir) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2086. 


Pe Dana ar Ani YO ANA 


4871. Beliau tidak pernah menolak sesuatu yang diminta. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Asyad AS-Sa'idi. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2109: Abu Syaikh. 


. 


YG YO av 


AG Tag Ja 3 al ats BI Kh 


442 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4872. Beliau tidak pernah tidur kecuali siwak berada di sisi kepalanya. 
dika bangun dari tidur, beliau memulainya dengan bersiwak. 
(Hasan) (ha -mim, Muhammad bin Nashar) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2111: ha “ba ' dan ain-dal. 


SA BEN SAN AJ AB SE OS thr 
' KI ob 


4873. Rasulullah SAW tidak tidur kecuali dengan membaca "Alif laam, 
miim tanzii! surat As-Sajdah dan ' Tabaarakalladzii biyadihil mulk. 


(Shahih) (ha "-mim, ta ', nun dan kaf) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2155, 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 587 dan Ar-Raudh, no. 227. 


8 ? “ @ 7. . - £ # PP ag 2 7, 
PN Jalal yg P3 SE YOGS eat 
4874. Rasulullah SAW tidak pernah tidur kecuali membaca 'Bani Israil' 
dan "Az-Zumar'. 
(Shahih) (ba '-mim, ta ' dan ka!) dari "Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 641. 


Aa ipa CAR REA 3g PIL IP OS. LAVoO 


4875. Belaiu pernah diberikan kurma yang di dalamnya terdapat ulat, 
kemudian beliau memeriksanya lalu ulat tersebut beliau keluarkan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 443 


(Shahih) (dal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2113: ha ' dan Abu Syaikh. 


BEN AK manle VA Maa, HP OS AVI 
4876. Pernah anak-anak kecil dibawa kepada Nabi SAW, kemudian 
beliau memberkati, memberi makan kurma dan berdoa untuk mereka. 
(Shahih) (gaf dan dal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Kalim, no. 212. 


.0 —. 9 .... 0 01 0 ,e Naah, 8. 
Kap Alai 3.33 yaaa Gonlemadi sin se OS .$£AVV 
03 re 


4877. Beliau selalu mendatangi kaum muslimin yang lemah, menziarahi 
mereka, menjenguk mereka yang sakit dan menyaksikan jenazah 
mereka. 


(Shahih) lain, tha '-ba ' dan kaf) Sahal bin Hanif. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2112. 


- Y 0. A3 2. 
HL pedal! JG OS .LAYA 
4878. Beliau pernah makan semangka dengan buah kurma yang baru 
masak. 


(Shahih) (ha) dari Sahal bin Sa'd. (Ta) dari Aisyah (tha '-ba) 
dari Abdullah bin Ja'far. 


444 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 57 dan ha '-ba', no. 1356-1358. 


- ad 0. 2 2. oa Na Ph "3 . . SA PARI 

AKA ag NA TP ASI Idi 4 Aelad JSU OS .£AVA 
MAA Dau Ika 3 

4879. Beliau pernah makan semangka dengan buah kurma yang baru 


masuk, dan beliau bersabda, “Aku dinginkan panasnya ini dengan ini 
dan aku panaskan dinginnya ini dengan ini." 


(Shahih) (dal dan ha “-gaf) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 57. 


- 2. 23 2. 
Lu st SU OS MA: 
4880. Beliau pernah memakan buah mentimun dengan buah kurma 
yang baru masak. 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan 4) dari Abdullah bin Ja'far. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 56. 


akan IU, Bag ISU 0 Lema 


4881. Beliau memakan sesuatu yang bersifat hadiah dan tidak pernah 
makan sesuatu yang bersifat zakat. 


(Shahih) (ha -mim dan tha "-ba ') dari Salman. (Ibnu Sa'ad) dari 
Aisyah ra dan dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 445 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 5/442 dan ha '-mim 
2/305: 338, kha ": Hibbah, mim: Zakat-Abu Hurairah. 


- .. A3 ... 
GL ot J3 20 GA alel SI JS OS .LAAY 
4882. Beliau makan dengan menggunakan tiga jari dan menjilati 
jemarinya sebelum mengelapnya. 


(Shahih) (ba '-mim, mim dan da/) dari Ka'ab bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalll, no. 1969 
dan Mukhtashar Muslim, no. 1301. 


ts Pd “5 26 2 PJ 
BBG Ia 3 MO ola ta rt og. AAY 
4883. Beliau pernah memakan makanan yang dibakar api dan setelah 
itu beliau shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2116: ha '-mim. 


sa Sm Ot Ab OS LAM 
4884. Beliau pernah memerintahkan untuk merugyah dari pandangan 


mata yang jahat. 
(Shahih) (mim) dari Aisyah ra. 


Jai Fi DCAN PAI JS 3S ph SA OS LAN 


446 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





14885. Beliau memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum 
keluar untuk shalat idul fitri. 


(Shahih) (ta "dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha -mim 2/67, 151, 154, 
157: gaf. 


SPS A0 3 BI AG OS .LAAN 
4886. Beliau memerintahkan untuk memerdekakan budak sebelum 
melakukan shalat kusuf (gerhana matahari) 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Asma. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1078: kha ' 


MENU IMA HAN LA AU OS MAY 
4887. Beliau memerintahkan untuk mengubah rambut agar berbeda 
dengan orang ajam. 
(Hasan) (tha "-ba ) dari "Atabah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2114: Ibnu Asakir-Abu Hurairah. 


Igo 2S 


".. 0... 3 . 
mera GD Ges Ol asli ) LG | US LAMA 


4888. Rasulullah SAW memerintahkan istriistrinya dan putri-putrinya 
untuk keluar melaksanakan dua shalat ied. 


(Shahih) (ha '-mim) dari Ibnu Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 447 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2115: Ibnu Ab Syaibah. 


Sa Dl lh 13 JOS Lha 


4889. Beliau memerintahkan orang yang masuk Islam untuk berkhitan. 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Gatadah Ar-Rahawi. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 426. 


WE 5s Of ag of Gate Bani Bp... LG OS Lah, 
Pa OP 2 yan Pena Pe Xx 
“00 UN San P3 NY 5) 233 
4890. Jika salah seorang dari mereka (wanita)? hendak tidur, 
Rasulullah SAW memerintahkan untuk membaca tahmid sebanyak 33 
kali, membaca tasbih sebanyak 33 kali dan membaca takbir sebanyak 
33 kali.78 


(Shahih) (Ibnu Mundah) dari Habis. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab gaf£Ali. Mim-Abu 
Hurairah.7? 


YA - ay JI 33 2s pn OS AAN 


77 Maksudnya adalah Sayyidah Fathima RA sebagaiman tertera dalam 
hadits riwayat Imam Ali dan Abu Hurairah 

2 Tni adalah riwayat Al Bukhari, sementara Muslim mengutarakan dengan 
redaksi: Tiga puluh empat. Dan itu juga riwayat Al Bukhari, demikian juga dalam 
riwayat hadits Abu Hurairah. 

79 Hadits keduanya telah disebutkan pada no. 2613, 2616. 


448 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 





4891. Ketika bermesraan dengan istrinya yang sedang haidh, beliau 
tidak menyentuh bagian di bawah pusar. 

(Shahih) (Mim dan dai) dari Mainunah ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud. no. 
259. 


AU Fast S1 ats 0 hay 
4892. Jika berbuka, beliau memulainya dengan makan kurma. 
(Shahih) (nun) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2117. 


RI NG OS ana 
4893. Beliau mengunjungi tempat-tempat aliran air. 
(Shahih) (dal dan ha "-ba') dari Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 524. 


3S .. 33 8 


@: T PP Pd Pa » & Ce an .. S 35 
SG 3 Cda patas SL S3 pai di eny OLS LAMA 
| sok 


4894. Beliau pernah mengutus seseorang ke tempat-tempat bersuci, 
kemudian orang tersebut membawakan air untuk beliau, lalu belaiu 
meminumnya, tangan-tangan kaum muslimin mengharapkan 
keberkahan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 449 


(Hasan) (tha '-sin dan ha '-lam) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2118. 


2, Kera Oya y Ang Lb ME Lan Sang Aa La LAA0 


TR, 2 ea s2 


4895. Beliau dan keluarganya pernah tidur beberapa malam dalam 
kondisi lapar, karena mereka tidak memiliki makanan untuk malam hari. 
Roti yang biasa mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. 


(Hasan) (ha "-mim, ta" dan ha "/ dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2119: Adh-Dhiya '. 


Ha ap AA Lab mi HA JSI ea OS AAN 


.. 


4896. Beliau pernah menjual pohon kurma rampasan dari Bani Nadhir 
dan beliau menahan untuk keluarganya makanan setahun mereka. 


(Shahih) (kha ') dari Umar. 
ee VI Ao SAS OLS .LAAV 
4897. Beliau selalu menjaga puasa di hari senin dan kamis. 


(Shahih) (Ta " dan nun) dari Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil, no. 949. 


ah S3 OS AAA 


450 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





4898. Beliau mengenakan cincin yang terbuat dari perak. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Abdullah bin Jafar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/86: kha " 
Al-Libas-Anas. 


? . an 2 “ £' 
dya DI US MAA 
4899. Beliau mengenakan cincin di tangan kirinya.” 


(Shahih) (mim) dari Anas. (dal) dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa ' A/ Ghalil, no. 819. 


Aina SS. £A.. 


4900. Beliau mengenakan cincin Pn jari GA 


(Shahih) (Kha” dan ta” dari Ibnu Umar. (Mim dan nun) dari 
Anas (ha '-mim, ta ' dan ha "dari Abdullah bin Ja'far. 


O- 0S 1 . 3 kapan na 
PN TT Gasal P3 ema) 9 Ha Os LAN 
4901. Beliau selalu berjalan di belakang, membimbing orang-orang yang 
lemah dan menemani serta berdoa untuk mereka. 


(Shahih) (dal dan ka?) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 212. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 451 


. rd Da Bah aa Leg Ong ee DEA 
Ula DESA IG OSN Et Ia 3S OS LAN 
hap CB) Uap isl ds 
4902. Beliau memohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan 
jin, dari kejahatan pandangan mata manusia hingga turun A/ 
Muawwidzatain. Ketika turun dua surah tersebut, beliau memohon 


perlindungan —kepada Allah— dengan membaca keduanya dan 
meningalkan doa-doa selain keduanya. 


(Shahih) (ta ', nun, ha" dan Adh-Dhiya) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, no. 
246 dan A/ Misykat, no. 4563. 


7 3. " ... Pd NA oo. . Gaga Te 
1 sad £ ya 9 AA S5 3 eNI Ar CP yaa Os LA 
JaSYI 53 


4903. Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah SWT dari 
cobaan yang berat, dari kehancuran, dari ketentuan yang buruk dan dari 
kegembiraan musuh karena kekalahan kita.80 


(Shahih) (gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1912 dan As-Sunnah 383: ha '-mnim dan Ibnu Abu Ashim 


BAN LAN OS, A5 Up IU OS tt 


80 Dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, Ada tiga perkara, namun 
beliau di sini menambah menjadi empat dan tidak diketahui sumber 
penambahannya? 


452 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 





4904. Beliau mengambil langkah dari tanda-tanda yang menunjukkan 
kepada kebaikan dan tidak pernah mendasari langkahnya berdasarkan 
peruntungan nasib dengan cara melempar burung dan beliau menyukai 
nama yag bagus. 

(Shahih) (ba -mim) dari Ibnu Abbas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 762: Ath-Thayalisi, Abu Syaikh, Al Baghawi dan Adh- 
Dhiya. 


Sp Su ust, PASI Jaa OS .£4.o 
4905. Beliau pernah ber-tamtsil dengan syair: 


Dan akan datang kepadamu orang yang tidak engkau berikan 
bekal membawa berita. 


(Shahih) (tha "ba ') dari Ibnu Abbas. (ta "dari Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2057: Az-Zubair, Adh-Dhiya"-Ibnu Abbas. ha '-nim 
kha “dal, Ath-Thahawi dan ha "-lam-Sayyidah Aisyah. 


An PAT da epos. LA. 
4906. Beliau berwudhu, kemudian mencium istrinya, setelah itu beliau 
melakukan shalat tanpa berwudhu lagi. 
(Shahih) (ba '-mim) dari Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 323, 


Shahih Abu Daud, no. 170, 171: dal, nun, ta', ha', gaktha'" dan ha “- 
gaf. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 453 


- » J3 . 
SMP JS Iis Coyg US .tA.V 
4907. Beliau selalu berwudhu setiap kali hendak melakssnakan shalat. 
(Shahih) lha "-mim, kha ' dan 4) dari Anas. 


SE AA Ca Ce OSAKA 
4908. Beliau selalu berwudhu setelah memakan makanan yang dibakar 
131 
api. 


(Shahih) (tha "ba ' dari Ummu Salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2121. 


. Ba go. 90. . , , ... 
D3 IS UE USG rt aily Shoe) 2d) be ob asa 
3 0. 

4909. Beliau pernah berwudhu satu kali-satu kali (di setiap anggota) dan 
pernah berwudhu dua kali-dua kali di setiap angota wudhu, dan pernah 
juga berwudhu tiga kali-tiga kali setiap anggota wudhu. Semua itu 
perah beliau lakukan. 

(Shahih) (tha "-ba ) dari Mu'adz. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2122: tha '-ba —Abu Rafi'. 


81 Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits yang diriwayatkan 
oleh Ibnu Abbas sebelumnya, pada no. 4883, sebab riwayat ini menunjukkan makna 
istihbab (anjuran) dan dalam riwayat Ibnu Abbas menunjukkan kebolehan saja. 
Klaim bahwa berwudhu setelah memakan maknanan yang dibakar api telah di- 
naskah tidak memiliki dalil. 


454 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











BP GW AI AI 3 he OS KAN 
4910. Beliau lebih giat dalam beribadah ketika memasuki sepuluh hari 
terakhir bulan Ramadhan, tidak seperti di hari-hari yang lain. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan ta dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1123. 


MIS Ji Cas Jai OS LAMA 
4911. Beliau menjadikan mata cincin menghadap ke tapak tangannya. 


(Shahih) (ha ") dari Anas dan dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab mim 6/149-152 dari 
keduanya. ha -mim 2/18, 34, 68, 86, 96, 127, 128, 153, Kha': 
Libas-Ibnu Umar. Irwa AF-Ghalil, no. 820. 


. | . 4 2... 
BEE let dh Se byp jay ASN Alah Jatng OS LAN 
B3 Some II 
4912. Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk makan, 


minum, berwudhu, mengenakan baju, mengambil serta memberi dan 
menggunakan tangan kirinya selain untuk keperluan tersebut. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Hafshah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
14. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 455 


5 


3 NO NN Aa EN Ia 
HA yi 


. 


P3 Ig, 

OS 3 AA SA Anta Ih Umbi OS LANY 
In PET On Nan, 1 0 -Gy 
3 BS SE Oa 

4913. Setelah naik ke atas mimbar, beliau duduk hingga muadzdzin 


selesai mengumandangakn adzan. Kemudian beliau berdiri, lalu duduk 
dan tidak berbicara. Setelah itu, beliau berdiri lagi untuk berkhutbah. 


(Shahih) (dal) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1002. 


Abas Oli OS LAN 
4914. Beliau pernah duduk dengan posisi lutut diangkat hingga 
menempel ke perut. 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Iyas bin Tsa'labah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2124. 


AN Ja PI Ia gs, Lag JP Lebni OS 410 
PA 5, 2, Pen 5 ie ai 2163 L A4 0 m3 
4915. Beliau pernah duduk di atas tanah, makan di atas tanah dan 


mengikat kambing serta memenuhi undangan seorang budak yang 
menyediakan roti dari gandum. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2125. 


456 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








3 - (3 00 S0 
Ai HP oa Kena OS .£A11 
4916. Beliau mencampur antara semangka dengan buah kurma yang 
baru masak. 


(Shahih) (ha -mim, ta" dalam Asy-Syama“/ dan nun) dari 
Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 58: Abu Bakar As-Syafi'i dan Adh-Dhiya '. 


“8 P Dn Tg or ang »? 0.3.0 Ap Ta 
». yaaa! Sell, HD AM mand) ABI Cyat ara OS .LANV 
4917. Beliau menggabungkan pelaksanaan shalat Zhuhur dan Ashar, 
Maghrib dan Isya" ketika berada dalam perjalanan. 
(Shahih) (ha "-mim dan kha "dari Anas. 
.. 3 ng. Bone o31 .. - 2.38, & 3 Ii ii 
» aloe j3 alay 0 sb & £ Yasa! L Kana) —u OS .£91A 
”3 
as ata 


4918. Beliau selalu memulai segala sesuatu dari sisi kanan, selama 
beliau mampu, dalam berwudhu, mengenakan sendal, turun dari 
kendaraan dan dalam semua hal. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf dan 4) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab (Syarh As-Sunnah, no. 
216) 


Lp ten ARA 13 P Naa 
"Jamal dai pos yaa 
4919. Beliau menyukai manisan dan madu. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 457 


(Shahih) (gaf dan 4) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
854, ISyarh As-Sunnah, no. 2865) 


SEA emg OS KAYU 
4920. Beliau menyukai duba ' (minuman yang terbuat dari sejenis labu). 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dalam As-Syama-il, nun dan ha ” dari 
Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2127. 


SANG WB Lg OS ANA 
4921. Beliau menyukai mentega dan buah kurma. 
(Shahih) (dal dan ha ") dari Ionu Basar (As-Sulamiyyin) 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab .A/ Misykat, no. 4232 


Ab Odi JG Yg GEA ai OS LAN 
4922. Beliau menyukai tangkai tandan kurma dan sebagiannya masih 
berada di tangan beliau. 
(Shahih) (ha "-mim dan dal) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
499. 


Ma SE  € 
ye ga PSI Gu Ol KU CANY 


458 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















4923. Jika hendak berangkat berperang, beliau senang memulai 
perjalanan pada hari Kamis. 


(Shahih) (ha -mim dan kha "dari Ka'ab bin Malik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2128: ha '-gaf 


hn uts LI LI ea an KEB UI 
Iin SAI 3 JCI Uye Ah of Le OS raya 


Jo. 


4924. Beliau senang dihampiri oleh orang-orang Muhajirin dan Anshar 
saat shalat, agar mereka menghafal (tatacara shalat) dari beliau. 


(Shahih) (ha "-mim, nun, ha ' dan kaf) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1409. 


Leni US .tAYo 
4925. Beliau penah berbekam. 
(Shahih) (gaf) dari Anas. 


ol ja BIAN Spa NA MAS ai MAA IE eng OS KAA 
Oo. 0 Dn LEada LT 2 

Sd na Sa Y Ol 9 ian YG eU 

4926. Beliau pernah dibekam di atas kepala dan pada bagian di antara 

bahu. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang menumpahkan darah-darah 


ini, maka tidak berbahaya jika ia tidak mengobati dengan sesuatu yang 
lain untuk sesuatu penyakit.” 


(Shahih) (dal dan ha ') dari Abu Kabsyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 459 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4542. 


KAS Ga pa OS JAS se SI 3 mg OS .LAYV 

Ba tag SPS ad) 

4927. Beliau pernah berbekam dibagian dua pipi, pada bagian atas 
punggung dekat leher. Beliau dibekam pada hari ke 17, 19 dan 20. 

(Hasan) (ta ', kai) dari Anas. (tha "-ba ', kaf) dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 908. 


sn dua 


Kana daa Pa SO LAYA 


4928. Beliau pernah berbekam pada bagian Te dan menyebutnya 
dengan istilah Ummu Maghits. 
(Hasan) (kha “-tha ') dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 753: Tamam. 


Ikan Y Si sa Uas lau OS... 


4929. Beliau pernah berbicara tentang sesuatu yang jika seorang tukang 
hitung menghitungnya, niscaya ia dapat menghitungnya. 


(Shahih) (gaf dan dal) dari Aisyah. 


Sela TAG Y ilalang OS Aye 


460 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





0 


4930. Beliau pernah bersumpah dengan kalimat: Tidak, demi Dzat yang 
Maha membalikan hati. 


(Shahih) (ha -mim, kha ', ta" dan nun) dari Ibnu Umar. 








MASA Je OS AA 
4931. Beliau pernah membawa air zam-zam. 
(Shahih) (ta " dan kaf) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 883: ta "-kha "dan ha “-gaf. 


3 30 — 


AE per) GL aa BOS tar 


4932. Beliau keluar untuk melaksanakan shalat Id dengan berjalan kaki 


dan kembali dengan berjalan kaki. 

(Shahih) (ha ') dari Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
636. 
s1 “5 z0... 


“ 1 . Ke 5 - ... : “3 na 

LL Yg OP ph Gelar C3 ika JI TRI OS LA 
Papuor 

4933. Beliau pernah keluar untuk melaksanakan shalat dua hari raya 

dengan cara berjalan kaki, melakukan shalat id tanpa di dahului dengan 

adzan dan igamah, kemudian beliau kembali dengan berjalan kaki: 

dengab rute berbeda dengan rute perjalanan saat beliau pergi menuju 

tempat shalat. 


(Shahih) (ha ') dari Abu Rafi'. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 461 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa " AI Ghalil, no. 636 
dan A/ Misykat no. 1447. 


SNN Jae To Les sEAI Bos. tart 
4934. Belaiu keluar untuk melaksanakan dua shalat id dengan 
meninggikan suaranya dalam bertahlil dan takbir. 
(Hasan) (ha "-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 171. 


kmar IS AG) — Li OS taro 
4935. Beliau menyampaikan khutbah pada setiap shalat jumat dengan 
membaca surah Gaf. 
(Shahih) (dal) dari Binti Harits bin Nu'man. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
615. 


Sip AM Gin yA aa In M6 Us DS .taya 

el 
4936. Beliau berkhutbah dengan cara berdiri, duduk di antara dua 
khutbah, membaca beberapa ayat Al @Gur'an dan memberikan 
peringatan kepada manusia. 


(Shahih) (ha -mim, mim, dal, nun dan ha”) dari Jabir bin 
Samrah. 


462 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ani oi 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
604. 


SJ FU In Es nasi) Ep Ilag OS .tArV 
4937. Beliau menjahit bajunya, membetulkan sendalnya dan melakukan 
apa yang biasa dikerjakan oleh kaum pria di rumah mereka. 

(Shahih) (ha "-mim) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5822 
dan Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhaifah, no. 4282: ha "ba" dan Ibnu Sa'ad. 


dobaky Jab dl EL hp Jadh SL DG ANA 
4938. Beliau pernah memasuki waktu fajar dalam kondisi junub, 


kemudian beliau mandi dan melakukan puasa. 


(Shahih) (Malik, gaf dan 4) dari Asiyah dan dari Ummu 
Salamah. 





AKAN BY SES 3 JI EU OS ara 
4939. Beliau pernah diundang dalam perjamuan makan roti gandum 
dan lemak yang telah berubah bau. 
(Shahih) (ta ', dalam As-Syama “i) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2129: ha '-mim. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 463 





VII IS BY IOI FK OS aa 


3 2. 


PI 2 Lai SAN Bebi HA AI 


4940. Ketika sedang sedih, beliau suka membaca kalimat, “Tidak ada 
Tuhan kecuali Allah Yang Maha Agung dan Maha Lembut, tidak ada 
Tuhan kecuali Allah yang memiliki arasy yang agung, tidak ada Tuhan 
kecuali Allah yang memiliki langit yang tujuh dan bumi, dan pemilik 
arasy yang agung.” 

(Shahih) (ha -mim, gaf. ta" dan ha") dari Ibnu Abbas ra. 
(tha "-ba') dan menambahkan dengan kalimat: “Jauhkanlah aku dari 
kejahatan fulan.” 


JGA Jl Sa SAI BUSI dls SE AG OS AKA 
4941. Beliau pernah menggilir seluruh istrinya pada jam satu dari waktu 
malam dan siang. 

(Shahih) (kha " dan nun) dari Anas. 


Lon Ela HS OS AN 
4942. Belaiu menyemblih hewan kurbannya dengan tangannya sendiri. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 31118, 144, 258: 
gaf Adhahi. 


SES ba IN SS taun 


464 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Sean 


4943. Setiap saat dalam hidupnya, beliau selalu berada dalam kondisi 
dzikir kepada Allah Ta 'ala. 


(Shahih) (mim, dal, ta" dan ha "dari Aisyah. 


k Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 406, kitab Shahih Abu Daud, no. 15 dan Mukhtashar 
Muslim, no. 169. 


AG ea AR BI ai oa GI Pp OS Att 
4944. Beliau menurunkan kainnya dari arah depan dan menaikkannya 
dari arah belakang. 


(Shahih) (Ibnu sa'ad) dari Yazid bin Abu Habib dengan derajat 
mursal, 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1238: Ibnu Sa'ad, ha '-ba' - Ibnu Abbas ra. 


263 Lim) PMI de ab Kar dala Boy OS ato 
KI Aa 5 BI 
4945. Belaiu pernah membonceng orang dibelakangnya, meletakkan 


makanannya di atas tanah, memenuhi undangan budak dan naik 
keledai. 


(Shahih) (ka!) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2125. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 465 





Sah Letak dig JAN Karat) Je SG OS LA 
P5 011 B 0. o- Saga Lc 

Mo Fa Hp ilang Oya 

4946. Beliau naik keledai, menjahit sendalnya, mengangkat bajunya, 


mengenakan baju dari wol dan berkata, “Barangsiapa yang berpaling 
(idak menyukai) dan sunnahku, maka ia bukan ummatku.” 


(Hasan) (Ibnu Asakir) dari Abu Ayub. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 213: Abu Syaikh, As-Sahmi, Ibnu Sa'ad-Al Hasan Al 
Bashri dengan derajat mursal. 


(Ag Tani) Hina JP laa JAN OI OS LA 

4947. Rasulullan SAW mengunjungi masyarakat Anshar, memberi 

salam kepada anak-anak kecil mereka dan mengusap kepala mereka. 
(Shahih) (nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1278: At-Thahawi, ha '-ba ', ha "-lam dan kha “-tha '. 


SN As pia aa PL abg DS th 


4948. Beliau berasap dengan kayu gaharu murni dan dengan kapur 
barus yang ditaruh (di perdupaan) dengan kayu gaharu. 


(Shahih) (mim) dari Ionu Umar. 
DNS Sr CP) SERI Tya Ap alah OS KALA 


4949. beliau berdoa dengan doa yang menjadi intisari dari semua 
permohonan dan meninggalkan doa yang lain. 


466 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















(Shahih) (dal dan kai) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 2246 dan 
kitab Shahih Abu Daud, no. 1332: ha '-mim, ha '-ba '. 


PAN ea Il MABA Laga NN 
4950. Beliau senang memulai perjalanan pada hari kamis. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Ummu salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2128: Abu Syaikh, ain-dal. kha'" — Ka'ab bin Malik.” 


.. 


MEA Tp LAN AN 


kndang Haid 3) MEN Sya Iya ANA SALE OS A01 


4951. Beliau pernah dicarikan air tawar di rumah-rumah air minum. 
Dalam lafazh yang lain disebutkan: Beliau dicarikan air tawar dari sumur 
yang airnya digunakan untuk minum. 

(Shahih) (ha -mim, dal dan kaf) dari Sayyidah Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4284. 


BA eh UE (ali Lita AE OS Moy 


. 


4952. Beliau berdoa memohonkan ampun sebanyak tiga kali untuk 
mereka yang berada di shaf (barisan) pertama dan berdoa sebanyak satu 
kali kepada yang berada pada barisan kedua. 


(Shahih) (ha -mim, ha ' dan kaf) dari Arbadh. 


'2 Sebelum ini telah disebutkan lafazhnya pada no. 4923. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 467 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
1/77: Ionu Khuzaimah dan ha '-ba '. 


SNN TA aa LIL OS .taor 


3 Ja 5 Kuah 49 
4953. Beliau pernah membersihkan air mani dari bajunya dengan akar 
idzkhir, kemudian shalat dengan mengenakan baju tersebut, beliau juga 


penah menggaruknya dari bajunya dalam kondisi kering dan beliau 
shalat dengan baju tersebut. 


(Hasan) (ha '-mim) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam pembahasan tentang hakikat 
puasa, no. 57 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 180. 


CB JI ip S1 AM 0S 00 
4954. Rasulullah SAW menyebut kuda perempuan dengan sebutan Al 
Faras. 


(Shahih) (dal dan ka!) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2131. 


me An Ian Ol dis Any OS .tA 00 


4955. Sangat berat bagi beliau tercium bau —tidak sedap— dari 
mulutnya. 


(Shahih) (dal) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam gaf Thalag. 


468 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





—— Akama 























NK RO nba Tua 


ol 


4956. Beliau meneguk air dengan tiga kali mengambil nafas, menyebut 
nama Allah SWT pada tegukan yang pertama, dan memuji Allah SWT 
pada tegukan yang terakhir. 

(Shahih) (Ibnu Sunni) dari Naufal bin Muawiyyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1275. 


HE ds OS .£a0y 


4957. Saat shalat, beliau memberikan isyarat dengan tangannya. 
(Shahih) (ha '-mim) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 85 dan 
Shahih Abu Daud, no. 871. 


Agak Ea Uas suyi Bb (Hai OS AOA 
4958. Beliau pernah memberi minum seekor kucing dari sebuah tempat 
air, kemudian beliau berwudhu dari sisa air yang diminum oleh kucing 
tersebut. 
(Shahih) (tha '-sin dan ha "-Jam) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
69: dal, ha', At-Thahawi, gaftha ' dan ha '-gaf. 


BIA Ini GO SEN Jai OS 1104 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 469 


4959. Beliau mengerjakan shalat Dhuha sebanyak empat raka'at dan 
menambah sesuai dengan keinginannya. 


(Shahih) (ha "-mim, mim) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
365 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 462. 


- ” yg. 
"AGS Taman Jera Kar OS LAM. 
4960. Beliau mengerjakan shalat Dhuha sebanyak enam raka'at. 
(Shahih) (ta ', dalam As-Syama 'i) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" Al Ghalil, no. 
463. 


DES, . PA 9 yES 5 Jab 1 OS Kana 
4961. Beliau mengerjakan shalat malam dengan cara dua rakaat-dua 
rakaat, kemudian setelah itu beliau bersiwak. 
(Shahih) (ha "-mim, nun, ha " dan kai dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
208. 


e o ” 4... 
eta) RAS yag ika OS .£ATY 
4962. Beliau mengerjakan shalat sunnah di antara shalat maghrib dan 
shalat Isya. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ubaid Maulah. 


470 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2132: ha "-mim, ha '-gaf. ha “-mim, ta ', Ibnu Nadhar dan 
kaf- Hudzaifah. 


SPAN Ip (Kap OS LA 
4963. Beliau pernah melaksanakan shalat di atas tikar kecil. 
(Shahih) (kha ', dal, nun dan ha dari Maimunah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 87 dan Shahih Abu Daud 666: ha -mim, mim, Abu Awanah dan 
At-Thayalisi. 


Ilia JE Km OS ta 
4964. Beliau pernah mengerjakan shalat di atas lantai. 
(Shahih) (ha " dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
665: Ibnu Khuzaimah, Adh-Dhiya', ha '-nim, gaf dan dal - Anas. 


” e . gn 3 Sia 23 25 2, 4. 
odkar Of SGP SP LA KS alel SE Chap OS .£A M0 
aah Jala Ig TAI 
4965. Beliau pernah melaksanakan shalat (sunnah) di atas 
kendaraannya: ke arah manapun ia menghadap. Jika hendak 


melaksanakan shalat wajib, beliau turun dari kendaraannya dan 
menghadap ke arah kiblat. 


(Shahih) (ha "-mim dan gai) dari Jabir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 471 


Aa Bila OS LAN 
4966. Beliau pernah melaksanakan shalat pada kedua sendalnya. 
(Shahih) (ha -mim, gaf ta "dari Anas. 


. 3 . £ 23 3 n- « s'-. Ii era 5 3 AA 
ML AG Ada) SAN DG Gn ABI JS Uekar OS AV 
Aa IG) EA 
4967. Beliau mengerjakan shalat sebanyak empat raka'at sebelum 


beliau melaksanakan shalat Zhuhur, Jika matahari telah tergelincir, 
beliau bersabda, “Pintu langit terbuka saat tergelincirnya matahari.” 


(Shahih) (ha "dari Abu Ayub. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1153: At-Thayalisi, ha '-mim, Al Humaidi dan ha "-gaf. 


SAI Ap GAN apel J3 ant DS AAN 
4968. Beliau mengerjakan shalat dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan 
dua raka'at setelahnya, mengerjakan dua raka'at setelah Maghrib di 


rumahnya dan dua raka'at setelah Isya”. Beliau tidak mengerjakan dua 
raka'at setelah shalat Juma'at, namun mengerjakannya di rumah. 


(Shahih) (Malik, gaf, dal, nun) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghali/, no. 
624. 


472 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








—— aan mamaanmam AL LL 





. ”. . A3 2 2 pe AN ara e »? P3 », na . 
ES 33 AJI ia AS) Aje OS JAN Ia Cekah OS LAMA 


4969. Beliau mengerjakan shalat malam sebanyak tiga belas raka'at, 
termasuk di dalamnya shalat witir dan dua raka'at shalat fajar. 


(Shahih) (gaf dan dal dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1231. 


Kya BY! Arah OS AV. 
4970. Beliau berpuasa pada hari senin dan kamis.” 
(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2055 
dan Irwa ' Al Ghali/ 949. 


AI ASI Sa GI ALI SAI KAI La Hah OS ta 
2 ii 1g ix si 2 yi o £ 2 2 
4971. Dalam satu bulan, beliau berpuasa di hari sabtu, minggu dan 


senin. Kemudian di bulan yang lain, beliau berpuasa pada hari selasa, 
rabu dan kamis. 


(Shahih) (ta "dari Sayyidah Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 2059. 
Ai Jaih OS USS) PUT EME AB JS PA La Has OS .LAVY 
| Andal 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 473 


4972. Setiap awal bulan, beliau selalu berpuasa selama tiga hari dan 
jarang sekali beliau berbuka di hari jum'at. 

(Hasan) (ta "dari Ibnu Mas'ud. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2058. 


Ap As IA ya Fei 05 tavr 


4973. Beliau berkurban dengan dua ekor kambing domba bertanduk 
yang warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Saat 
menyemblih, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf, nun dan ha dari Anas. 


KAB JI AI 9 jai OS tv 
4974. Beliau memukul dalam perkara khamer dengan sendal dan 
dengan pelepah kurma. 
(Shahih) (ha ') dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha -mim 315, 180, gaf 
Hudud, 


NA 3 Sl IE Jab kas OS .LAVO 
4975. Beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dalam 
shalat. 
(Shahih) (ha "-gaff daru Umar bin Harits. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4237. 


474 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











» JA PA OS LAI 
4976. Beliau memelihara dan mengurus kudanya. 
(Shahih) (ha '-mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2133: daldan ha '. 


IA Jadi Ad Asi La AE kai OS .LAVV 


4977. Beliau pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam dengan 
sekali mandi. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Anas. 


(Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 88 dan Shahih Abu Daud, no. 212. 


Aa GAN Gie Ol ed HA II Kami OS LAVA 


4978. Ketika keluar untuk memenuhi kebutuhannya, beliau mendengar 
seseorang memanggil, Wahai Yang Maha Memberi Bimbingan, wahai 
Yang Maha Meluluskan. 


(Shahih) (ta ' dan ka) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 86: Abu Nu'aim, At-Thayalisi. 


LAN Aa 
Ha Lag OS .tava 


4979. Beliau menyukai makanan ats-tsuflu (terbuat dari tepung dan 
— tamar). 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 475 


(Shahih) (ha '-mim, ta', dalam kitab As-Syama-il dan ka!) dari 
Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4217. 


BS TAI Kam OS KAA. 
4980. Beliau senang dengan manisan yang dingin. 
(Shahih) (Inu Asakir) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
. Shahihah, no. 2134: Abu Bakar As-Syaff'i. 


Aap ae ai sen TAS 
al dang OS LAN 
4981. Beliau senang menyantap lengan kambing. 
(Shahih) (dal) dari Ionu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2055: ha '-mim dan Gaf - Abu Hurairah. 


KESN GI Tamig OS LAAY 
4982. Beliau senang mendapatkan mimpi yang baik. 


(Shahih) (ha "-mim dan nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2135: ha "-mim — Abu Bakrah. 


Aa ma Koma DS .LAAY 


4983. Beliau senang dengan aroma yang wangi.” 


476 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (dal dan kafklari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2136: ha "4nim dan Ibnu Sa'd. 


0 (ami Ol SAN Tami DS LAM 


.... 


4984. Beliau menyukai tangkai tandan kurma dan memegangnya 
dengan tangannya. 


(Hasan) (kaf) dari Abu Sa'id ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud) no. 
499. 


SAN 3S 4 Hd Oli Lemah SS KA 
4985. Beliau senang dengan tanda-tanda baik dan tidak senang dengan 
perilaku mengundi nasib dengan cara melempar burung. 
(Shahih) (ha ') dari Abu Hurairah. (ka) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim, no. 248. 


AI Mma OS AAN 
4986. Beliau senang dengan minuman perasan dalam wadah yang 
seperti labu. 
(Shahih) (ha -mim dan ha "-ba ') dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sikilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2127: ain, Abu Syaikh dan ain-dal. 
MEI Ke PASI ih of Has OS .LAAV 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 477 


4987. Beliau senang berhadapan dengan musuh saat tergelincirnya 
matahari. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Abu Aufa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2126. 


Lah asi Ia air 3 OS .£8AA 
4988. Beliau dikenali dengan aromanya yang wangi saat datang. 
(Shahih) (Ibnu Sa'ad) dari Ibrahim dengan derajat mursal. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2137. 
Tea Lg OS LAMA 
4989. Beliau menghitung bacaan tasbih$88 dengan jarinya. 
(Shahih) (ta, nun dan kai) 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah 1/12: dal dan ha '-ba '. 


A32 Jar OSE KASI Ia OS AA. 
4990. Beliau terkadang mengulang-ulang. ucapannya hingga tiga kali 
untuk lebih mudah difahami. 
(Shahih) (ta " dan kaf) dari Anas. Ha-mim, Kha.&4 


8 Abu Daud menambahkan dengan kalimat: Dengan menggunakan tangan 
kanannya. 

M Lafazh hadits keduaya telah disebutkan: Beliau, jika berbicara.... Pada 
no. 4694. 


478 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








XL SA Ae Ji OS tah 
4991. Beliau mandi dengan menggunakan satu sha' air dan berwudhu 
dengan menggunakan air sebanyak satu mud.” 
(Shahih) (gaf dan dal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
82 dan kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 139. 


AA SL Uya Sai Uya BIA 9 TA Jai OS LAN 
4992. Beliau mandi bersama salah seorang istrinya dari satu wadah air. 
(Shahih) (ha -mim dan kha ') dari Anas. 


JDB Hanin Jb OS ea ay 
4993. Beliau membasuh bokongnya sebanyak tiga kali. 
(Shahih) (ha ')dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Siksilah AI Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4283. 


aa ANN Haa 
4994. Beliau mengubah nama yang tidak bagus. 
(Shahih) (ta) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sikilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 207. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 479 


PAN NAN SP PAT NUN ANP AN PR MIN Medina A3 eP r3 KAN 

SU SSS ob Tikar Of JS SL) de Jak OS 1440 
Aja Aga Ca NAS SET op NAS 

4995. Sebelum melaksanakan shalat, beliau terlebih dahulu berbuka 

puasa dengan beberapa buah kurma yang baru masak. Jika tidak ada 


kurma yang baru masak, beliau memakan kurma yang lain. Jika tidak 
ada kurma, beliau berbuka dengan minum seteguk air. 


(Hasan) (ha "-mim, daldan ta ') dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil no. 922 
dan A/ Misykat no. 1991. 


3 0. 3 . JA 


aa (aruy Ola Hen GP ae OS. LAM 
4996. Beliau membersihkan sendiri bajunya, memerah kambingnya dan 
melayani dirinya sendiri. 
(Shahih) (ha Jam) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 672: kha “dal, ha -mim. 


Kg, Pp Ta 8 eh Laki Jas OS. LAAV 
4997. Beliau pernah mencium sebagian istrinya, kemudian 
melaksanakan shalat tanpa berwudhu lagi. 
(Shahih) (ha "-mim, dal dan nun) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
591, A/ Misykat, no. 323 dan Shahih Abu Daud 170, 171, ta", ha', 
gaf-tha ', ha '-gaf. 


480 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Ba JA OS. £AAA 


4998. Beliau pernah mencium istrinya saat beliau sedang berpuasa. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Aisyah ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 219, 220 dan 221 serta Irwa " Al Ghalil, no. 934. 


Mela 5 Bag JH OS ena 
4999. Beliau menerima hadiah dan membalas pemberian. 
(Shahih) (ha -mim, kha ', dal dan ta "dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil 1603. 


3 5 Ad AL Id Ti Ag, dai OS usai 
Ka S Ae Dera PN 

5000. Beliau membaca AlGur'an dengan cara satu ayat-satu ayat. 
Beliau membaca, “Segala puji hanya bagi Allah: Tuhan semesta alam” 


kemudian berhenti, setelah itu beliau melanjutkan membaca, “Yang 
maha pengasih dan maha penyayang.” Kemudan berhenti. 


(Shahih) (ta ' dan ka) dari Ummu Salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2205 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 343. 


2 
“11” 3 


Fenar DP ABU Kis pa JI OS 01.1 


5001. Ketika mencela salah seorang di antara mereka, beliau berkata, 
"Kenapa ia, keningnya terkena tanah”. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 481 


(Shahih) (ha '-mim dan kha ) dari Anas. 


HAN pan IS Ah OS L0..Y 
5002. Beliau bangun ketika mendengar ayam berkokok. 
(Shahih) (ha '-mim, gaf, ta', nun dan ha "dari Aisyah. 


AN Jai F5 JII In OR OS 0. 
5003. Beliau sering melaksanakan shalat malam hingga bengkak 
kakinya. 
(Shahih) (gaf, ta', nun dan ha ' dari Al Mughirah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 629 dan 
796. 


"kasi 
5004. Beliau bertakbir di hari raya sejak keluar dari rumahnya hingga 
tiba ditempat yang digunakan untuk shalat Id. 
(Shahih) (kaf dan ha “-gafi dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
650. 


482 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


-.. Pan s 3 . Jaga Tia 
da Irak) Ba Git GAN Jai SIN PK IS -0..0 
PG pSemay Ao a ng 3 Yy Tae Y 


" pa pa 3 AR 


. 


5005. Beliau adalah orang yang banyak berdzikir, sedikit bersenda 
gurau, memanjangkan shalat dan memendekkan khutbah. Beliau tidak 
tinggi hati dan tidak sombong, mau berjalan bersama janda, orang 
miskin serta budak hingga beliau dapat menunaikan hajatnya. 


(Shahih) (nun dan kal) dari Ionu Abi Aufa. (kaf) darri Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 371. 


.JEI 2 IKEA OS Lo. 
5006. Beliau tidak menyukai kuda yang kakinya berwarna putih 
kemerah-merahan. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan 4) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1107. 


Kb al saga ai TE DB Gn Jatah KO Lan 
5007. Beliau tidak menyukai sikap banyak bertanya dan mencela sikap 
yang demikian. Jika Abu Razin bertanya kepadanya, maka beliau 
menjawabnya dan menyukainya. 

(Hasan (tha "ba ') dari Ummu salmah. 


f '$ Demikian sebagaimana yang tertera dalam sumber sebelumnya dan 
sebelumnya, Imam Al Haitami juga telah menyatakan hal yang sama dalam kitab 
Majma Az-Zawa-id (11160). Hal ini aku tempuh mengingat aku kesulitan 
menemukan isnad-nya dalam riwayat Tha -ba' ketika meneliti hadits ini. Kemudian 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 483 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Faidh Al Gadir. 


ME ah bapa OS 9d 
5008. Beliau tidak suka mengambil makanan dari bagian tengah. 
(Hasan) (ha '-ba ') dari Sulami. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Faidh Al Gadir. 
SES 9 Iiag Tp Kp 3 Ong o ES OS 0.9 


5009. Beliau tidak suka jika ada orang yang berjalan dibelakangnya. 
Sebaliknya, beliau senang jika orang yang berjalan bersamanya berada 
di sebelah kanan atau kirinya. 

(Shahih) (ka) dari Ibnu Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1239. 


abg Pa PAN Pe Pep XX Teo 3 Pa 3 
SOAS III nge KP ian 9 Annual Jl gak OS 9.1. 
5010. Beliau mengenakan sendal yang terbuat dari kulit yang disamak, 
mewarnai kuning janggutnya dengan waras dan minyak za'faran.” 
(Shahih) (gaf dan dal) dari Ibnu Umar 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4453. 


aku menemukannya ketika tashhih tajribah yang ketiga dari riwayat Ibnu Abu 
Ashim dalam kitab As-Sunnah. Setelah itu, menurutku isnad-nya dhaif sebagaimana 
dalam tahgig-ku dalam takhrij kitab yang telah disebutkan pada no. 640. Jika isnad 
yang ada di riwayat Thabrani demikian, (dan ini yang kuat menururt dugaanku) 
maka hadits ini termasuk hadits yang dha'if, namun hal ini belum menjadi 
kesimpulan final. 


484 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Gie 3 yg YG V3) Cai Aa ndk DS Loh 


5011. Ketika sedang shalat, terkadang beliau memandang ke arah 
kanan atau kiri dengan ekor matanya, sementara lehernya tidak 


bergerak ke belakang. 
(Shahih) (ta "dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 998: 
Ibnu Khuzaimah, ha "-ba ' dan Adh-Dhiya '. 


MAL 1935 A0 BN OS 0. NN 
5012. Beliau pernah menempelkan dada dan wajahnya ke multazam. 
(Hasan) (ha “-gaf dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2138: Abdul Razzag, da/dan ha '. 


IIA OVAL Hao Ig OS .0.1Y 
5013. Beliau memanjangkan suaranya dengan bacaan Al-Guran. 
(Shahih) (ha -mim, nun, ha" dan kaf) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kha ": Fadha “AI @ur 'an. 
. ar 3. Ih 0... 853. 25 
MS ld Olah 4 OS 0.14 
5014. Ketika melewati anak-anak kecil, beliau memberi salam kepada 
mereka. 
(Shahih) (kha ") dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 485 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1278 dan Mukhtashar Muslim, no. 1431 dan Ad-Darimi. 


- 5 », P 3 yaa 
Ale Alina slaag AI OS .010 

5015. Ketika melewati sekumpulan wanita, beliau memberi salam 
kepada mereka. 

(Shahih) (ha " dan mim) dari Jarir. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2139: Ibnu Sunni, tha '-ba ', ha -mim, kha “-dal, dal, ta - 
Asma Al Anshariyyah. 


OM Vp sena ai 3 Hg Gia eta OS 20 
5016. Beliau berjalan dengan langkah yang menggambarkan bahwa 
beliau bukanlah orang yang lemah atau malas. 

(Hasan) (Ibnu Asakir) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2140: Al Mukhlish dan Abul Hasan Al Harabi. 


PI 


SAT png JAN JH (EOS .0NY 
5017. Beliau tidur di awal malam dan menghidupkan malam 
terakhirnya. 
(Shahih) (ha ') dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-nim 6/102, 253, kha': 
Tahajjud dan mim: Musafirin. 


486 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





UI Tas is Pan Ga Loh 
5018. Beliau pemah tidur hingga terdengar hembusan nafasnya, 
kemudian beliau bangun dan melaksanakan shalat tanpa berwudhu. 
(Shahih) (ha -mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam gaf- Ibnu Abbas. 


AA AI Yo Ae GA AG OS oa 


5019. Beliau pernah tidur dalam kondisi junub dan beliau tidak 
menyentuh air. 
(Shahih) (ha -mim, ta', nun dan ha dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 468 dan 
kitab Shahih Abu Daud, no. 223: Ath-Thayalisi, At-Thahawi, ha '-/am. 


alan Kena dang OM SY 
5020. Beliau menyemblih hewan kurbannya ditempat pelaksanaan 
shalat. 
(Shahih) (kha ', dal, nun dan ha "dari Ibnu Umar. 


... 


Hah 3 AN Ga D jali OS 9.1 
5021. Setelah selesai melaksankan shalat, beliau berlalu dari arah 
kirinya. 
(Shahih) (Ain) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 2/153 dan ha '-ba', no. 
519. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 487 


BI 3 Sah OS .0.YY 
5022. Beliau melakukan tiupan ketika melakukan pengobatan rugyah. 
(Shahih) (ha ') dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha-nim 6/124 dan kha' 
4/61. 


IN Je 33 OS .0.YY 
5023. Beliau melaksanakan shalat witir di atas unta. 
(Shahih) (ga!) dari Ionu Umar. 


saat da JAN da ap OLS of 
5024. Beliau pernah melaksankan shalat witir di awal malam, 
dipertengahan dan di akhir malam. 
(Shahih) (ha '-mim) dari Abu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1014. 


3... 3 “0.3 a Line TT 3 o. 3 


my b — be Ijin la A3 3 AN OS o.Yo 
Ng 


5025. Beliau pernah bercanda dengan Zainab binti Ummu Salamah dan 
berkata kepadanya, “Ya Zuwainab! ya Zuwainab!” Beliau 
mengucapkannya berkali-kali. 


(Shahih) (Adh-Dhiya”) dari Anas. 


488 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


PA Ai“ 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2141. 


BAB MENJELASKAN TENTANG HADITS YANG DIMULAI 
DENGAN HURUF “LAM”86 


YP SA Ip Ia SMAN, 3 SPAN om — O.YA 
Maha Yg si 
5026-1588. Aku pasti akan mengeluarkan orang-orang yahudi dan 


nashrani dari jazirah Arab hingga aku tidak meninggalkannya kecuali 
beragama Islam. 


(Shahih) (mim, dal dan ta dari Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 924. 


1 aa - ana . ON ai 
AB 0 BA IS Ve) ab 26 OSN rona — 0. YV 
5027 -—1589. Beberapa orang laki-laki akan diusir dari telagaku seperti 
diusirnya unta asing. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 7/70. 


abu Zi ai in AI urat “ah 04. — O.YA 


ec . 


Lag SU Pi Oa GIA atas Lg Ir Jul 


" Lihat dalam akhir-akhir pasal Jam alif yang dimulai dari no. 163. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 489 





ea Vla: ISI 3 3 HI, diet CS Ya Le One tas ' Sala 
nah 


5028-1590. Aku akan memberitahukan?” tentang suatu kaum dari 
ummatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan 
sebesar gunung tihamah yang putih, kemudian Allah SWT menjadikan 
amal tersebut sia-sia. Sesungguhnya mereka adalah teman-teman kalian 
dan memiliki kulit yang sama dengan kalian, mereka menyikapi malam 
sebagaimana kalian menyikapinya. Namun mereka adalah suatu kaum 
yang jika sendirian mereka suka melanggar apa yang diharamkan Allah 
SWT. 


(Shahih) (ha "dari Tsauban. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/178. 


Pena ta db ya ta get of J3 3 Ai SAY LN oai—0. YA 


PP 3 aa Ls) ai — 
5029-1591. Allah benar-benar akan Pa berlian rezeki sebehun Salah 
seorang diberi sedikit dari harta seseorang tanpa kerelaan hati, 
sesungguhnya jual beli terjadi atas dasar saling ridha. 


(Shahih) (ha '-gafj dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahaditsul buyu: ha, ha '- 
ba ', Al-Mukhlish. | 


37 Demikian yang tertera mengikuti kitab Az-Ziyadah dan nampaknya inilah 
yang benar yang sesuai dengan yang ada di dalam kitab Ibnu Majah dimana Imam 
Al-Mundziri menukil darinya dalam kitab At-Targhib. Dan akan dikemukakan juga 
hadistnya dengan redaksi yang lain. Dan sisanya sama persis, baik dalam hal lafazh 
atau sumbernya. Dan ini nampaknya kebingungan Imam Suyuthi. (Demikian pula ia 
dari riwayat Imam Ibnu Majah, no. 4299. 


490 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





na EA“ 
| 
| 2 . . or, 3 Kec . -” s3. 4 
| SIA Ia LA Sam oa Tp CHAR Nor — op. 
Sal A33 KG (lay Ra LA 3 opol adat, Je 
eg Pen AG TN LAN NT NG 2 
NAS GA ES ab Ia al SD 3 Kane S3 IS GL 
TA Ha 2 IE Ke JA At Ha 
CA A3 Case eh Ul, ca ad Ai 

5030-1592. Allah SWT lebih bergembira menerima taubatnya seorang 
hamba saat ia bertaubat dibandingkan dengan kondisi salah seorang di 
antara kalian yang berada di atas kendaraannya di daerah padang luas, 
. kemudian kendarannya hilang berikut bekal makan dan minumnya. 
Dalam kondisi yang demikian, ia putus asa, kemudian ia mendatangi 
sebuah pohon dan berbaring dibawahnya dengan kondisi putus 
harapan. Pada saat yang demikian, tiba-tiba kendaraan tersebut datang 
lengkap dengan perbekalannya, lalu ia meraih tali kekangnya kemudian 
ia berkata —dalam keadaan sangat bergembira—, “Ya Allah, Engkau 
adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhan-mu.” karena kegembiraannya 
yang sangat luar biasa, 

(Shahih) (mim) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2332 
dan mim 8/93. 


IS ayah de Jai 5 Sa iya ae Oa CHA Ai Lori 
D6 Gantt 


5031. Allah SWT lebih gembira dengan taubat hamba-Nya 
dibandingkan salah seorang di antara kalian yang menemukan ontanya 
yang hilang di padang luas dan tandus. 

(Shahih) (ga! dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 491 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab (Mukhtashar Muslim, 
no. 1917) dari Al-Harits bin Suwaid. | 


KK SI da SA v Sa Uya - 2 Loar —0.YY 
5032-1593. Allah SWT lebih gembira meneriman taubat seorang hamba 
dibandingkan dengan salah seorang di antara kalian yang menemukan 
barangnya yang hilang. 

(Shahih) (ta " dan ha dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/91. 


2 0. . 2 Oc ap . . 0” ce 2 4 

Sala 213 Ya J5 S3 ng Sandi uya ni @ Noat—O YY 
o ce AG. Lo : 8... co. tr La Ba Tetta Uadd PI Pn Lor. 39 2 Sene 
383 Sari hay rs Tag 3 dyl yg dalah Ugal Ailoel, dna 


GG Gala SA dl A1 GA ai ni 2 
te ar BB Lb ai oa Sob sa ja 
AA aa saat rai ag 3 Aa ds nah Rb 3 ya 

03 alel 


5033-1594. Allah SWT lebih senang menerima taubat hamba-Nya 
dibandingkan dengan seorang laki-laki yang beristirahat di sebuah 
tempat peristirahatan bersama kendarannya yang berisikan makanan 
dan minuman dan meletakan kepalanya untuk tidur. Ketika bangun, 
ternyata kendarannya telah pergi dan ia mencarinya hingga panas dan 
haus mendera. Kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, “Aku akan 
kembali ke tempat semula (tempat beristirahat) dan tidur hingga mati.” 
Ketika ia mengangkat kepalanya, tiba-tiba kendaraannya telah berada di 
sisinya bersama dengan perbekalan makanan dan minumnya. 
Sesungguhnya Allah SWT lebih gembira dengan taubat seorang hamba 


492 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











yang mukmin dibandingkan dengan orang tersebut yang menemukan 
kembali kendaraannya yang hilang berikut perbekalan makan dan 
minumnya. 


(Shahih) (ha "-mim, gafdan ta dari Ibnu Masud ra. 


or. 0 —,... Pa A, 
MIS Uta le jas dd. ot 
5034. Allah lebih berkuasa atasmu dibandingkan dirimu atas ia. 
(Shahih) (ha -mim dan ta dari Ibnu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 5/92. 


AS do NeaAs debifag ore 
5035. Berjalan di atas bara api lebih aku sukai dibandingkan dengan 
berjalan di atas kuburun. 


(Shahih) (kha “-tha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Adh- 
Dha ifah, no. 966: ain-dal dan ha '-lam. 


Ii ja Da La AI Oa P3 asi OY Lo. ri 
3 asi ot, Je) J, - al et ol ya Pre Meea) 
ot 3 Ma io al ai jam De - Aaj 

En sat 
5036. Duduk bersama sekelompok orang yang berdzikir mengingat 


Allah SWT setelah shalat Shubuh hingga terbitnya matahari lebih aku 
sukai dibandingkan dengan memerdekakan empat anak Nabi Ismail. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 493 


Duduk bersama orang-orang yang berdzikir mengingat Allah SWT 
setelah shalat Ashar hingga terbenamnya matahari lebih aku sukai 
dibandingkan dengan memerdekakan empat orang budak. 

(Hasan) (dal) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 970. 


32 La y . ea Va a35 y NA .. 3g & 
Ag MY Yy SKI, AM oh saat D9 Lor 


dmn Ip Ab Ca NA 


- 


5037. Mengucapkan subhaanallaah, wal hamdulillah, dan Jaa ilaaha 
illallaah wallaahu akbar (Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah Maha 
Besar) lebih aku sukai dibandingkan dengan apa saja yang terkena sinar 
matahari. 

(Shahih) (mim dan ta ')dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1905. 


Ai Ip db Last Pat Pipit de gai ON Lo UYA 
Pes Al 3 Up pd Ie yan Ol ya di 
PU Na ng 


5038. Berjalan diatas bara api atau di atas pedang atau sendal dijahit 


“ dengan kakiku, lebih aku sukai dibandingkan aku berjalan di atas 


kuburuan seorang muslim. Aku tidak peduli apakah aku memenuhi 
hajatku di tengah kuburan atau di tengah pasar. 


(Shahih) (ha "dari Ugbah bin Amir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 63 
dan Ahkam Al Jana 'iz, no. 209: Ibnu Abu Syaibah. 


494 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Pe“ s— “TE TA ———“ 


5 2 3 ." », . 
Vs Ad da dn BRA TAN Lara 
» o 

3 Ia ON, IU Ia OI 3 KAL da 03 
dm Ja dp dy 

5039. Shalat seorang wanita di rumahnya lebih baik dibandingkan 

dengan shalat di hujrah-nya (tempat yang lebih sempit dari rumah), dan 

shalat wanita di hujrah-nya lebih baik dibandingkan shalatnya di 

pelataran rumahnya dan shalatnya di pelataran rumahnya lebih baik 

dibandingkan dengan shalatnya di masjid.” 

(Hasan) (ha '-gafi dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2143: ta '-kha', tha '-sin, ha '-ba ". 





S3 AS Jl DA 3 5 aa . Lan pa 
Mn ta DA of ya Ie Sarat IG 


5040. Sikap salah seorang di antara kalian yang mengambil tali 
miliknya, kemudian ia naik ke atas gunung dan mengambil kayu bakar 
untuk dijual, kemudian hasilnya ia makan dan disedekakahkan, lebih 
baik dari pada meminta-minta manusia. 


(Shahih) (gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
156. 


ita Ap Jah A3 Ai Hita EKO enam 
2 Wana Ma Gn Wa 5S Yana ne 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 495 








5041-1595. Sikap salah seorang di antara kalian yang mengambil talinya 
kemudian naik ke atas gunung, lalu ia kembali dengan setumpuk kayu 
bakar dan membawanya di atas punggungnya, lalu ia menjualnya, 
kemudia Allah mencukupkannya, lebih baik baginya dari pada meminta- 
minta orang lain, baik mereka memberikan atau menolaknya. 

(Shahih) Uha -mim, kha " dan ha) dari Zubair bin Awwam. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 
156. 


ale JI AAS AG BIS AS Se SA Iis DN 0.1 
Fay 
5042. Duduknya salah seorang di antara kalian di atas bara api, 


kemudian api tersebut membakar bajunya dan terus menjalar ke 
kulitnya, lebih baik dari pada duduk di atas kuburan. 

(Shahih) (ha "-mim, mim, dal, nun) dasi Abu Hurairah. 
Dha'ifah, no. 966, kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 209: ha -gal. 


JA HA Ap DSA TA Aa KN JAN Loser 
Lp Bra dya GR oa ian aa JR Bas 0 
jo 
tetangganya. 
8 Kha-dal menambahkan dengan kalimat: Ahlu. 


496 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ha "-mim, kha-dal, tha "-ba') dari Al-Migdad bin Al- 
Aswad. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 65. 


Sa ola Ii Se EN Bo Lot 
5044. Seorang laki-laki berjalan di atas bara api lebih baik baginya dari 
pada berjalan di atas kuburan. 
(Shahih) (ha am) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 966: ain-dal, kha "-tha ". 


Oh ya GE aja La beban SA Udh GG Uelat DI Lo. to 
- #5 - . $ 2. - P4 Tha 2 3 

d Jai YA Na 

5045. Salah seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi 

lebih baik baginya dari pada memegang wanita yang tidak halal baginya. 


(Shahih) (tha "ba ) dari Ma'gal bin Yasar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 226. 


4 Gia ob Ie AI 23 aa pg oYy No041OL LM 
si Us Dae adala If Its Oya TS AI Pa .- 33 
Soha da adi go dal de 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 497 


5046-1596. Perginya salah seorang di antara kalian di pagi hari untuk 
mencari kayu bakar dan membawanya di atas punggungnya, kemudian 
sebagian hasilnya disedekahkan dan tidak berharap belas kasih dari 
orang lain, lebih baik baik baginya dari pada mengemis kepada 
seseorang, baik diberikan ataupun tidak. Hal yang demikian 
dikarenakan, tangan yang di atas lebih utama dibandingkan dengan 
tangan yang dibawah. Dan, mulailah dengan orang yang menjadi 
tanggunganmu. 

(Shahih) (mim dan ta "dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
559, kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 834. 


SA AO ya ja yani sae Fa OY doav—0 £V 


», PJ 

kal! 

5047-1597. Berdirinya salah seorang di antara kalian selama empat 

puluh tahun lebih baik dari pada lewat dihadapan orang yang sedang 
melaksanakan shalat. 


(Shahih) (ha -mim, ha", dan Adh-Dhiya”) dari Zaid bin Khalid. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib, no. 560, At- 
Thahawi, As-Siraj. 
oa 35 Ai A3 Sa Ur Ea ON .roan—0 £A 
5048 -1598. Perut salah seorang di antara kalian dipenuhi nanah as 
mati lebih baik baginya dari pada dipenuhi dengan syair. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf, 4) dari Abu Hurairah. (ha "-mim, mim, 
ha dari Sa'ad. (tha "-ba ') dari Salman dan dari Ibnu Umar. 


498 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 





| | 


: Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukthtashar Muslim, no. 
| 1508, Sikilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 336, dan Sikilah AI 
| Ahadits Adh-Dha'ifah, no. 1111. 


JEh d IG SES Tp JA ON Loh 


NS 


. 





5049. Perut salah seorang di antara kalian dipenuhi nanah hingga mati, 
lebih baik baginya dari pada dipenuhi dengan syair. 

(Shahih) (ha -nim, gaf dan 49 dar Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 336. 


de ist of 3 A55 Ko aa Ja HI oN No14—0201 
Majah Cal 


5050-1599. Pemberian tanah seorang laki-laki kepada saudaranya lebih 
baik baginya dari pada mengambil upah tertentu. 


| (Shahih) (ha -mim, mim, dal, nun dan ha ') dari Ibnu Abbas ra. 
ON ng OA AA JM Ga JErA pa Uas » el C9 rx. —e 01 


Tg Pa AN Pena ct Maia 
Kh, sa maa ai 3 el sa pa Dra 


2 Ini bukan menurut Imam Nasa'i, dan di beberapa cetakan kitab Al-Jami 
As-Dhagur tertera (3) lihat juga dalam Al-Kubra. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 499 





2ab GIS Lead sa Dm JR Da An Mp 3 
- - - 343 . - e Pn 
AS P3 IS yap IS IA AS EA ia D3 le 
5051 -1600. Sesungguhnya aku tahu apa yang ada bersama Dajjal. Ia 
memiliki dua sungai yang mengalir, sungai yang pertama terlihat seperti 
air yang putih dan sungai yang lain terlihat seperti api yang menyala- 
nyala. Jika salah seorang di antara kalian bertemu dengannya, maka 
pilihlah air yang terlihat seperti api yang menyala-nyala, kemudian 
berendamlah di dalamnya, dan selamkanlah kepala serta minumlah: 
sesungguhnya ia adalah air yang dingin. Sesungguhnya dajjal adalah 
sosok yang buta mata sebelah kirinya dan ada selaput dimatanya, tertulis 
di antara kedua matanya kata “Kafir” yang terbaca oleh orang-orang 
yang beriman, baik ia bisa menulis atau tidak bisa menulis. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf dan dal dari Hudzaifah dan Abu Mas'ud 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2046. 


- bg, GS. 3 sei "3 ov-o r 
HI Aa HE Saad Lon 
5052. Jika aku masih hidup hingga tahun depan, maka aku akan 
berpuasa pada hari ke sembilan. 
(Shahih) (mim dan ha "dari Ibnu Abbas. 


Baja La SIA SAB HAN AN A5 Ul elsa Loor 


$ SA 


. 


5053. Jika aku masih hidup, maka insya Allah akan aku keluarkan 
orang-orang yahudi dan nashrani dari jazirah Arab. 


500 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (ta " dan kafP? dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1134: ha '-mim, mim, dal, ha -gaf 


. . 3 


al Tu Peni ol 3 aa ol ui uv AIO ot 
2 
5054-1601. Jika aku masih hidup, insya Allah, aku akan melarang 
orang memberi nama dengan nama: Rabah (untung), Najih (sukses) 
Allah (bahagia) dan Yasar (mudah). 
(Shahih) (ha ' dan kaf) dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2143: ta ' dan At-Thahawi. 


kn Seo Oa Ce INN seen ja 3 PU PAN TN 

DA JG V9 JB mein? WI 3 US TS HS An. r—0. 00 
B5 Pe AU eila Tiab AI ya 

5055-1602. Jika kondisimu seperti yang kamu katakan, maka mereka 


seperti makan pasir yang panas dan kamu akan selalu berada dalam 
pertolongan Allah SWT selama kamu tetap bersikap demikian. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1753. 


lg SA Ba dm AN Ay OOM 


” Aslinya tertera (ta', dal) koreksi ini berdasarkan kitab Az- Ziyadah dan 
kitab 4! Jami” AK Kabir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 501 


5056-1603. Aku benar-benar akan melarang orang memberi nama 
. dengan nama Nafi, Barakah dan Yasar. 


(Shahih) (ta ' dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2143: ha ', At-Thahawi dan kaf. 


PS bai TI 3 GL An. t—0L0V 
5057-1604. Aku memenuhi panggilan-Mu: Tuhan yang hag, aku 
memenui pangilan-Mu. 
(Shahih) (ha "-mim, nun, ha ', kaf) dari abu Hurairah. 
(kafm, ha '-gaff dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1146: Ibnu Khuzaimah, ha '-ba ', ha "lam dan ha “-gaf. 


La 


SAN Ga Ab IM AAN 0 — 0.0A 


5058-1605. Aku datang memenuhi pangilan-Mu ya Allah, sesungguhnya 
kebaikan adalah kebaikan akhirat. 


(Hasan) (kaf, ha '-gafj dari Ibnu Abbas 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2146. 


ah y UT La YUI UI AD UB aa. —004 

KOKO Pa PON PRO ik Ag 
5059-1606. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi 
panggilan-Mu ya Allah, tidak ada serikat bagiMu, aku memenuhi 


502 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














panggilan-Mu ya Allah. Sesunggunya seluruh pujian dan kenikmatan 
adalah milik-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. 


(Shahih) (ba '-mim , gaf dan 4) dari Ibnu Umar. ba -mim, 
kha '/ dari Aisyah. (mim, dal, ha dari Jabir. (nun) dari Ibnu mas'ud ra. 
(ha "-mim) dari Ibnu Abbas. (Ain) dari Anas. (tha '-ba”) dari Umar bin 
Ma'di Kariba. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam pembahasan tentang haji 
Nabi, h. 55 dan kitab Mukhtashar Muslim 707. 


ag EN, Cara Ea 1S) Gaika AE ana 3 A0 

ARA LSG sih J3 Cha BE ai 
5060-1607. Hewan yang diperah susunya, nafkahnya menjadi tanggung 
Jawab orang yang memerah, jika kondisi hewan tersebut sebagai barang 
gadaian. Hewan tungangan dinaiki dengan kewajiban memberinya 
makan. Mereka yang memerah dan menaikinya berkewajiban 
menanggung makanannya. 


(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab wa" Al-Ghali, no. 
1409: ha "-mim dan ha". 


GG. 0.83 


.oih 


5061. Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara manasik haji, 
sesungguhnya aku tidak tahu, nampaknya aku tidak akan melakukan 


haji lagi setelah haji yang s ini. 
(Shahih) (mim) dari Jabir ra. 


Shahih Al Jami" Ash-Shaghir — 503 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
724, Al Misykat, no. 261 dan kitab Iwa" Al Ghali, no. 1074, 
pembahasan tentang haji Nabi, h. 82. 


Mela MAN SH La F3 al BEI 033 0. 
Ab AN 
5062. Hak-hak yang ada akan dikembalikan kepada pemiliknya di hari 


kiamat hingga seekor hewan yang bertanduk akan digiring ke hadapan 
hewan yang tidak bertanduk yang pemah di tanduknya. 


(Shahih) lha -mim, mim, kha-dal dan ta dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1837 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 1588. 


pk PG ata Fa GA ay TA AL A-01Y 
- - 3052 4 EA . . 
-JE Teen 24 TU SI Oa Penis 3 
2. 
5063-1608. Kalian akan mengikuti perilaku dan sikap orang-orang 
sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, atau selengan demi selengan, 
bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pasti akan 
mengikutinya. Mereka berkata, “Apakah mereka yang akan dikiuti 
adalah yahudi dan nashrani?” beliau menjawab, “Siapa lagi?!” 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan ha") dari Abu sa'id, (kaf) dari Abu 
Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ishlah AI Masajid, no. 
31 dan kitab As-Sunnah karya Ibnu Abu Ashim, no. 72-75: ha '-mim, 


504 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











ha ' dari Abu Hurairah. Ibnu Umar. Hadits ini dapat juga dilihat dalam 
kitab Mukhtashar Muslim 2002. 


pen Yang PG ab AAA CAS. WI 1—0 14 
NA Te JA 2123 
5064-1609. Hendaknya wanita-wanita yang muda dan wanita yang 


bersatir dipinggir rumah serta yang haidh mendengarkan khutbah, 
namun orang yang sedang haidh hendaknya menjauhi tempat shalat 


(Shahih) (kha ', nun dan ha dari Ummu Athiyyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2407: ha "-gaf 


PAI NAS SN Ie 533 Plak Ll Ie any — 0.10 
5065 -1610. Kalian akan masuk surga kecuali orang yang enggan, dan 
kalian akan berlari menuju Allah SWT seperti berlarinya unta-unta. 

(Shahih) (kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2044. 


” 5 »” 3 PAP sat 

JI iga 5 W3 ani AB IS al (3 AIO 011 
5066-1611. Hendaknya ia (wanita) meninggalkan shalat setiap bulan 
selama masa haidhnya. Jika setelah masa haidhnya (masih keluar darah) 


hendaknya ia berwudhu setiap hendak melaksanakan shalat sebab 
darah yang keluar setelah masa haid adalah penyakit. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 505 


(Shahih) (kaf) dari Fathimah binti Abu Habisy. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
271. 


SS £ ak BOS pat Oa SES AL SA LV 

AA Ab RN aa Bj BEN Lb PA JS ra of 
PA Spa 5 

BAB gjan 

5067. Kalian akan mengikuti sikap dan perilaku orang-orang sebelum 

kalian, sejengal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, bahkan jika salah 

seorang di antara mereka masuk ke dalam lobang biawak, kalian akan 


ikut memasukinya. Bahkan jika salah seorang di antara mereka 
menyetubuhi istrinya di jalanan, kalian juga akan mengikutinya. 


(Shahih) (ka?) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1348: Al Bazzar dan Ad-Daulabi. 


0d D5 dl WI PAI de TEMA 123 — 0AA 


5068. Umat ini akan berdesak-desakan menuju telaga seperti unta 
berdesak-desakan mendatangi air pada hari ke lima. 
(Hasan) (tha "ba ') dari Al Arbadh. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2145: ha '-ba'. 


BA En JI Sya tab Gin — 0 


506 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5069. Sekelompok orang di antara ummatku akan menghalalkan 
khamer yang mereka sebut dengan nama yang lain. 


(Shahih) (ha "-mim, dan Adh-Dhiya”) dari Ubadah bin Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 90: ha', ha '-mim, dari seorang laki-laki dari kalangan 
sahabat Rasulullah SAW. 


2ar La . ain Lte, SA 3”. 
ca “HI ai SIX 3 Segi Oya YO Ye 
5 33 


“Sub 


Pd 


5070-1612. Hendaknya kalian merapatkan barisan-barisan kalian dalam 
shalat kalian atau Allah SWT akan menjadikan hati kalian saling 
bertentangan. 


(Shahih) (ha "-mim dan tha '-ba ') dari Nu'man bin Basyir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
669: gaf, 4, Abu Awanah, At-Thayalisi dan ha “-gaf?1 


SI SAS IIS Tinkab Aya Ulka2 HAL ary —o VI 
yaa 


5071-1623. Akan ada sekelompok kaum muslimin yang membuka 
gudang-gudang milik keluarga kerajaan yang ada di tanah putih. 


(Shahih) (mim) dari Jabir bin Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1999. 


?! Dalam riwayat mereka, tidak tertera kalimat (dalam shalat kalian). 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 507 


2 P3 SN ES Sigit GaaS An — 0. VY 


5072-1614. Hendaknya kalian merapatkan barisan-barisan kalian dalam 
shalat atau Allah SWT akan menjadikan perpecahan dihadapan kalian. 


(Shahih) (nun) dari Nu'man bin Basyir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
669. 


9. $ 


na Bentak Lah WE) Gp 22 BUS Lor 

LS 3, Yas G3 sa ad bal gatal Kata A3 

da 2 V3 Waah ya Ve JA KA 3 Ul GA ah 
Kas op us Aa KS KI GL 


5073. Sungguh bumi akan penuh dengan aniaya dan kezhamilan. Jika 
la telah penuh dengan aniaya dan kezaliman, maka Allah SWT akan 
membangkitkan seorang laki-laki yang namanya sama dengan namaku 
dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, lalu ia akan 
memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana 
sebelumnya ia penuh dengan aniaya dan kezhaliman. Langit tidak 
mencegah sedikitpun dari hujannya, dan bumi tidak mencegah sedikit 
pun dari tetumbuhannya. Laki-laki tersebut menetap di antara kamu 
selama tujuh atau delapan (tahun), kalau lebih lama maka sembilan 
(tahun). 


(Shahih) (Al-Bazzar dan tha '-ba ) dari Gurrah Al Muzni?2 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah no. 1529: 'ain-dal dan Abu Nai'm 


2 Pendapatku, Yang betul hadits ini ada dalam Musnad Abu Sa'id Al 
Khudri, sebagian perawi telah salah dan mengatakan “dari Ourrah Al-Muzni”. Lihat 
kembali referensi yang disebutkan sebelumnya. 


508 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















3 data dan Sea Sui, UB 21 BUS Love 
pat Ul oh CS Ye Kera ag & 


5074. Sungguh bumi akan penuh dengan kezhaliman dan permusuhan, 
kemudian akan keluar seorang laki-laki dari keturunanku hingga ia 
memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana 
sebelumnya dipenuhi dengan kezhaliman dan permusuhan. 

(Shahih) 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab ARaudh Al-Nadhiir no. 


647 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah no. 1529: ha -mim, ha "ba" 
kaf 


, 


, 
: 02 9 


ani 33 Haii ALAN ge Ina SY Sp jak .0.Yo 
ESA KAT) SAI Cas SA GIF anu 


5075. Tentu simpul-simpul Islam akan terurai sesimpul demi sesimpul. 
Setiap kali satu simpul terurai, maka orang akan berpegang pada 
(simpul) yang berikutnya. yang pertama terurai adalah hukum dan yang 
terakhir adalah shalat. 


(Shahih) (ha '-mim, ha "-ba ', kaf) dari Abu Umaamah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Taghrib no. 
571. 


5 Ai s 5. S AsIp Jb she ag AM TOY, 
API ia WI J3 SA aan Ha GA Gi ot j3 KI 
JB pH Sad uh wi Gp 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 509 


5076-1615. Hendaklah ia melihat masa haidh pada masa sebelumnya 
saat ia belum terkena sesuatu yang telah mengenainya. Dan hendaklah 
ia meninggalkan shalat pada masa-masa tersebut. Jika telah berlalu 
masa-masa tersebut, maka hendaklah ia mandi, kemudian 
menyumbatnya dengan baju kemudian melaksanakan shalat. 


(Shahih) (dal dan nun) dari Ummu Salmah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
264: (mim-lam-kaf, ha '-mim dan ha '-lam) 


Haa Ira JS Ia AI JS oat AI JJ Lo. 
5077. Lenyapnya dunia bagi Allah SWT lebih ringan dibandingkan 
dengan terbunuhnya seorang laki-laki muslim. 
(Shahih) (ta 98 dan nun) dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
439 dan Al Taghriib 202/203. 


og 03 oZ , T- Pa D Natan 
Sa ab 3 aa ogat GAJI daJ AN 1—0YA 
5078-1616. Sungguh hilangnya dunia lebih ringan atas Allah SWT 
dibandingkan membunuh seorang yang beriman tanpa hak. 
(Shahih) (ha " dari Al-Baraa 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghaayah Al Maram, no. 
439 dan Al Taghriib 202/203. 


8 Asalnya Mim ini adalah kesalahan yang fatal, dan sebelumnya Al 
Mundziri juga melakukan kesalahan yang sama. 


510 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















s3 1 AN la - NK, SES AL rnrv-0. ya 


s 


PPU II Nan web an beta 
NS, 


5079-1617. Bukan aku yang menanggung kalian, namun Allah-ah yang 
membawa kalian. Sesungguhnya aku demi Allah, jika Allah SWT 
menghendaki: Aku tidak bersumpah atas sesuatu kemudian aku melihat 
hal lain yang lebih baik dari isi sumpah tersebut maka aku akan 
melakukan hal yang lebih baik dan membayar kifarat atas sumpahku. 


(Shahih) (kha ') dari Abi Musa. 


TAN Lentaa tam FP IG EN ia LI OA: 
5080. Aku bukan bagian dari dunia dan dunia bukan bagian dariku. 
Sesungguhnya aku diutus pada saat hari kiamat sedang berkejaran. 
(Shahih) (Adh-Dhiya '3) 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1275. 


daa Hi iya PS PAI dab Aa LM 
5081. Suara Abu Thalhah dalam pasukan lebih baik dari pada seribu 
laki-laki. 
(Shahih) (kai) dari Jabir. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Sahihah, no. 1916 : Ibnu Asaakir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 511 


Aya PP MAN Jab al Dad LAI 
5082. Suara Abu Thalhah dalam pasukan sungguh lebih baik daripada 
suara satu kelompok orang. 
(Shahih) (ba "-mim dan kaf) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Sahihah, no. 1916: Ibnu Sa'id, ha "Jam, kha "-tha ' dan Ibnu Asakir. 


£ KEB YAH JP PA PN SAT SG ea Bai Tn ANA 
ma USU og aa GE KELANA BET SU Na dA-0LAY 
014 of o£. o 


Modul pang ag DP 


5083-1618. Nampaknya kutu rambut telah menyakitimu, jika demikian 
maka bercukurlah, berpuasalah selama tiga hari, berilah makan kepada 
enam orang miskin dan sembelihlah seekor kambing. 


(Shahih) (gaf dan dal) dari Ka'ab bin Ujrah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
1040 


4 G3 MU At 
5084. Sernoga engkau diberi rezeki karena ia. 


(Shahih) (ta dan kaf) dari Anas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5308. 


Ps 


.. 
- 


ea SN 26, S se of Gee Sl AWA-0 A0 


N JA 3 aa adan 4 


512 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





5085-1619. Nampaknya kamu ingin ruju' (kembali setelah terjadi 
perceraian) kepada Rifa'ah? Tidak, kamu tidak boleh melakukan yang 
demikian kecuali kamu merasakan madunya dan ia merasakan madumu. 


(Shahih) (gaf dan nun) dari Aisyah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
851 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1887. 


Loe 


Su 433 AA Ne duka ust £ Ya p AVY—00 A1 
| ' NE G3 ain 
| Me nan M 3 ANA Ialaas da3 


| 5086-1620. Nampaknya kalian akan mendapati suatu kaum yang 
melaksanakan shalat bukan pada waktunya. Jika kalian bertemu dengan 
mereka, maka laksanakanlah shalat sesuai dengan waktunya, kemudian 
setelah itu shalatlah bersama mereka dan jadikanlah shalatmu sebagai 
shalat sunnah. 


(Shahih) (ha -mim, nun dan ha ' dari Ionu Mas'ud 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits 
Shahih Abu Daud, no. 459 





Ia peabn 3 Jana BA Tp Aa SES AI Nari-0 AV 

Hb dki KE aka des 
5087-1621. Sernoga saja syafaatku bermanfaat untuknya di hari kiamat, 
kemuidan ia ditempatkan dibagian yang dangkal di neraka yang 


mencapai kedua mata kakinya yang dapat mendidihkan otak kepalanya, 
yakni Abu Thalib. 


(Shahih) (ha "-mim dan gafi dari Abu Sa'id 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 513 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 54 


- 


Na Ups Libas JA nyY AN 
5088-1622. Semoga saja ia diringankan siksanya selama pohon ini 
masih basah. 
(Shahih) (gai) dari Ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' Al Ghalil, no. 
283. 


In me Se Pan ar pg £ Naat, 
AS SALA) AS ya UJI JT MI .O.A4 
5089. Semoga Allah SWT melaknat pemakan riba, yang menjadi wakil 
dari transaksinya, yang menjadi saksi dan yang menulisnya. 
(Shahih) (ba '-mim, dal, ta' dan ha “dari Ibnu Mas'ud. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits /rwa ' 


Al Ghalil, no. 1336, Ghayah Al Maram, no. 346 dan Ahadits Al Buyu' 
Ath-Tayalisi, ha "-ba ', ha'-gaf. ' 


e, 0 ag ac 2, ar - 2 A 2. 
na 


sela 


5090-1623. Sernoga Allah SWT melaknat riba dan yang memakannya, 
yang menjadi wakil dari transaksinya, yang menjadi saksi dan yang 
menulisnya. Mereka semua sama. 


(Shahih) (ha -mim, mim) dari Jabir 


514 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa'" Al Ghali, no. 
1336, Mukhtashar Muslim, no. 955, Al Ahadits Al Buyu'. 


2... Tag 20 03 2 Stang” 0 Senanan Sa 4 er 
ole, Leslinag Uesily essay Lola, ps aa 0021 
MIN pa bat Sepat 
5091. Semoga Allah melaknat khamer, orang yang meminumnya, yang 
menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang 
memerasnya, yang meminta diperaskan, yang membawanya, yang 
dibawakan kepadanya dan yang memakan hasil penjualannya. 
(Shahih) (dal dan ka'f dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raud An-Nadhir, no. 
216 dan kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 1529. 





(3 P ..' “ . La - ..... - 4 4 er 
PA PAN KN GS BN, Lee) Asaladi Sl ad .00AY 
| 5092. Semoga Allah SWT melaknat (peratap mayat) yang mencakar 


wajahnya, merobek lobang bajunya, dan orang yang berdoa memohon 
kecelakaan dan kehancuran. 


(Hasan) (ha dan ha '-ba ') dari Abu Umamah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2147. 


o P . 3 3 5 £ Pi ka Pa 
SIG SANG SA oa 
5093. Semoga Allah SWT melaknat orang yang menyuap dan orang 
yang menerima suap dalam masalah hukum. 


(Shahih) (ba -mim, ta" dan ka) dari Abu Hurairah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 515 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raud An-Nadhir, no. 
554/551, Ghayah Al Maram, no. 457 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 2621 


& 3 To. 9 - Ac Paud Io me 7 3 ar - 2 ta 2.1 
O yaday ay oh) AS AS ya, ASN, UI Pn) aa 0044 

TAN AMIN Ta may TAS NG Ale EA Aaj, 
5094. Semoga Allah SWT melaknat riba dan yang memakannya, yang 
menjadi wakil dari transaksinya, yang menulisnya, dan saksinya padahal 
mereka tahu bahwa yang demikian adalah haram. Dan (semoga Allah 
SWT melaknat) perempuan yang menyambung (rambutnya), perempuan 
yang minta disambungkan (rambutnya), yang bertato, yang minta ditato, 
yang mencabuti bulu wajahnya dan yang minta dicabuti bulu 
wajahnya. 4 

(Shahih) (tha '-ba') dari Ibnu Mas'ud 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 49/3. 


de R3 ab Ge Sab EN NA Ap 
5095. Semoga Allah SWT melaknat laki-laki yang memakai pakaian 


perempuan, dan (melaknat) orang perempuan yang memakai pakaian 
laki-laki. 


(Shahih) (dal,kaf) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4469 
dan Hijab Al Mar 'ah Al Muslimah, h. 1/66. 


MEI aa AAN Ai 5 01 


88 Lihat hadits No: 5104 


516 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5096. Semoga Allah SWT melaknat orang perempuan yang 
menyerupai laki-laki. 


(Shahih) (dal) dari Aisyah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4470 
dan Hijab Al Mar 'ah, no. 67. 


ai JAS Gejaiy 0 is Ta Gd BU AN jd Lo av 
PP) 


Oa 
5097. Semoga Allah SWT melaknat pencuri, ia mencuri telur kemudian 
dipotong tangannya, dan ia mencuri tali kemudian dipotong tangannya. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf. nun dan ha '/dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa" Al Ghalil, no. 
2410 dan kitab Mukhtashar Muslim, no. 1045. 


Ja BSI Lai pr Kadi Fu apa MA o.4A 
HA 5) 
5098. Semoga Allah SWT melaknat kalajengking, ia menyengat orang 


Yang shalat dan tidak shalat. Bunuhlah ia ditanah halal dan tanah 
haram. 


(Shahih) (ha "dari Aisyah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 547 


Pantat LL Sad ad 0... 


An 
: 
LN 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 517 


5099. Semoga Allah SWT melaknat kalajengking, ia tidak membiarkan 
seorang nabi dan yang lainnya melainkan pasti mereka disengatnya. 


(Shahih) (ha "ba ) dari Ali. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 695 dan Ash-Shahihah, no. 548. 


4 5 PA . 2 3 & 2 5 5 2 4 Pia 
SE 5 HB JW IL USI Lp OBAI WI Ld Log. 
sa 
5100. Semoga Allah SWT melaknat wanita-wanita yang menyerupai 
laki-laki dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. 
(Shahih) (ha "-mim, dal, ta" dan ha dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Hijaab Al-Mar 'ah, 
1/67: kha'. 


.. e, 9 Aa » . ta Jet 
AS JAN Jewel Al AS ON 
5101. Semoga Allah SWT melaknat muhallil dan muhallal lahu.95 
(Shahih) (ha "-mim dan 3) dari Ali. (ta', nun) dari Ibnu Mas'ud 
(ta”) dari Jabir. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3296 , 
3297 dan Irwa ' A/ Ghali/no. 1897. 


KR, aah AI GI Ly 


?5 Muhallil: Orang yang menikahi wanita yang ditalak bertujuan untuk 
menghalalkan mantan sumainya menikahinya. 

Muhallal lahu: lelaki yang mentalak istrinya tiga kali dan bermaksud 
kembali menikahi lagi. 


518 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5102. Semoga Allah SWT melaknat laki-laki yang mencuri kafan mayit 
dalam kuburan dan wanita yang mencuri kafan mayit dalam kuburan. 


(Shahih) (ha "-gaf dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2148. | 


- - 2 2 . - . . . P3 Pd 4 £ 
SU aa SI EIG SE La ME AN LS Yr 
5103. Semoga Allah SWT melaknat laki-laki yang menyerupai 
perempuan dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. 
(Shahih) (kha "dal dan ta dari Ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Hijab A/ Mar'ah AI 
Muslimah, no. 67, ha -mim 225/1, 227, 365, kha “- Al-Libas. 


” PP. ap td # . - 2 58 A ” Pa 
Manager Med Ea, MSI AI LS 01.4 
” ” ? . 2 - . 7 5 5 ne 3 

NB NAN Fa MAN, 
5104. Semoga Allah SWT melaknat para wanita yang menato, para 
wanita yang minta ditato, para wanita yang minta dicabuti bulu 


wajahnya, dan para wanita yang menjarangkan gigi agar terlihat lebih 
cantik yang merubah ciptaan Allah SWT. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, 4) dari Ibnu Mas'ud 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1386 dan Ghayah Al Maram no. 94. 


. s8... jika ba aa .? Aa PA 
abaya) KAN NG Aap AN AA Ad oh. 0 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 519 


5105. Semoga Allah SWT melaknat wanita yang menyambung rambut, 
wanita yang minta disambung rambutinya), wanita yang mentato dan 
wanita yang minta ditato. 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan 4) dari Ibnu Umar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
13. 


20 Pa Run 


Ian AI 933 PISA 3D AS nveo 1 
5106-1624. Semoga Allah SWT melaknat orang-orang yahudi yang 
menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. 

(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Tahdzir As-Sajid, no. 
17 dan 20. 


. Pa .9 » or 9. 3 . - 31 Aa PAP 
WAS FS kale FS AI Ol Syedl AI Gal aro-o1-V 
Eat 0 5 8 e Te 2. gi . 
3 pebe FP sja IN G3 SPA ap ES, 
5107-1625. Semoga Allah SWT melaknat kaum yahudi, sesungguhnya 
Allah SWT telah mengharamkan lemak hewan, atas mereka lalu mereka 
menjualnya dan memakan harta hasil penjualan lemak tersebut. 


Sesungguhnya jika Allah SWT megharamkan memakan sesuatu, maka 
haram juga memakan hasil penjualan barang tersebut. 


(Shahih) (ha "-mim dan dal) dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits 
Ahaadits Al Buyu' Asy-Syafi'i, ha-gaf, Adh-Dhiya '. 


. . ... Lee X ne PU pa A er 
Lola HAN aa GASA GAN SygdI MMI YAA 


520 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5108-1626. Semoga Allah SWT melaknat kaum Yahudi dan nashrani 
yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai majsid. 


(Shahih) (ha -mim) dari Usamah bin Zaid (ba "-mim, gaf dan 
nun) dari Aisyah dan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
255 dan Tahdzir As-Sajid no. 9, 16, 20 dan 51. 


Pa Pa ae aa 
5109. Semoga Allah SWT melaknat wanita yang banyak melakukan 
ziarah kubur. 


(Shahih) (ha "-mim, ha" dan kaf) dari Hasan bin Tsabit (ba “- 
min, ta" dan ha dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Al 
Ahadits Adh-Dha'ifah, no. 225, Al Misykat no. 177 dan Irwa' Al Ghalil 
no.772. 


. AA . Ad ... to 2... 
ENG ad .0116 
5110. Semoga Allah SWT melaknat orang yang memberi tanda di 
wajahnya. 
(Shahih) (tha '-ba ) dari Ibnu Abbas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 2149: mim, dal, ha '-ba “Jabir. 
.. 6 - .. A - 
aro — pa Md ON 


5111. Semoga Allah SWT melaknat orang yang mencaci para 
sahabatku. | 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 521 








(Hasan) (tha "-ba ) dari Ibnu Umar. 


Hadist ini dapat juga di lihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah 2340: tha '-ba -Ibnu Abbas, kha '-tha -Anas. Al Baghawi, 
ha Jam-Atha' secara mursal. | 


NA ata o- Aa £ ... PA Ma BA Pad 

oa ag al AR ad ya ag Aa ad ya al ad .O11Y 
o£ Pen se sea Ni Se Sa La .. 

5112. Semoga Allah SWT melaknat orang yang melaknat kedua orang 

tuanya, semoga Allah SWT melaknat orang yang menyembelih karena 

(memuja) selain Allah SWT, semoga Allah SWT melaknat orang yang 


melindungi pelaku bid'ah, semoga Allah SWT melaknat orang yang 
mengubah tanda-tanda yang menjadi batas tanah. 


(Shahih) (ba -mim, mim dan nun) dari Ali. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits 
Mukhtashar Muslim no. 1261 dan Nagd Muntashir Al Kattani, no. 42. 


PN () . 8 2? 2 tah 5 5 
“Ol 1 2253 Al ad .011Y 
5113. Semoga Allah SWT melaknat orang yang mencincang anggota 
tubuh hewan dalam kondisi hidup. 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan nun) dari Ibnu Umar. 


MEA SI dea oat 


5114. Laknat Allah atas orang yang menyuap dan orang yang 
menerima suap. 


(Shahih) (ha -mim, dal, ta" dan ha dari Ibnu Umar. 


522 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, No. 
2621 dan Ghayah Al Maram, no. 457. 


or- 2 No “5 .. o £ Bia Pia 

4s Al: tau pa ai Jae Sy Naya vyv—011O 

& 086 or No 3 s0. 3 0G 

aan Ti at ea IS 3 ab an Ngap ea 
4 Pa Ha 
NP ah 

5115-1627. Berangkat pagi atau sore hari untuk berjuang di jalan Allah, 

sungguh lebih baik daripada apa yang karenanya matahari terbit dan 

terbenam. Dan tali busur salah seorang di antara kalian atau tempat 


cambuknya disurga lebih baik daripada dunia dan apa yang karenanya 
matahari terbit dan terbenam. 


(Shahih) (kha”) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1182. 


Uas C3 EM ya SE YA jan gia TAK 
AA ga Sa jd ap Sa, 3 DA, 
ML) ih CSS NI Bb Jaa ya iba salbi Y, 

MU MEA Ga 3S eat IE Uda LA CSR 


5116. Berangkat pagi atau sore hari untuk berjuang di jalan Allah SWT 
lebih baik daripada dunia dan apa yang di dalamnya. Dan, tali busur 
salah seorang di antara kalian atau tempat cambuknya disurga lebih baik 
daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang wanita ahli 
surga muncul dibumi, maka aroma wanginya akan memenuhi apa yang 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 523 


ada antara keduanya, dan kerudung yang ada di atas kepalanya lebih 
baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf, ta" dan ha ) dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits 
Mukhtashar Muslim, no. 1076 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1182. 


.. 


ad A3 Inul X Ta al Ina ANYA-O11V 
KA La HI OS ya 6 YG, ho la 
Cu CA AI s8 pb YI Ye Da Ye, pi of 


SA 0. 


: WP 


5117-1628. Aku merasa heran dengan shalat kaum muslimin secara 
sendiri-sendiri hingga aku bermaksud mengutus beberapa orang laki-laki 
ke beberapa tempat untuk memanggil mereka saat masuk waktu shalat, 
bahkan aku semula bermaksud memerintahkan beberapa orang laki-laki 
berdiri di tempat yang tinggi untuk memangil kaum muslimin 
melaksanakan shalat. 


(Shahih) (dal dan kaf) dari seorang laki-laki. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1088. 


0 Or ot. 


Ha 3-2. 0. 9 4 2.9 . 
era 3 Gpp a & ai ag PPN saat N1YA—011YA 


0 A 9. Ge nh 
sah al Taat ad aka 


Demikian yang tertera dalam kitab aslinya, yang benar adalah ungkapan 
dengan kalimat dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, lihat sumber yang 
disebutkan sebelumnya. 


524 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





5118-1629. Allah memberi masa udzur kepada seorang hamba hingga 
mencapai umur enam puluh atau tujuh puluh tahun, maka Allah SWT 
akan memberikan kepadanya masa udzur. 

(Shahih) (kaf dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1088. 


ni Pr Cai . & Nya Da Sd are—o1 14 
5119-1630. Aku telah diperintahkan bersiwak sampai aku khawatir 
dengan kondisi gigiku. 

(Shahih) (tha "-sin) dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1088. 


MS C3 cp ! aa Su Je SAN Ad Aari-o1 Yo 
(2 SY 

5120-1631. Telah diturunkan kepadaku satu ayat yang aku lebih 
mencintainya dibandingkan dengan dunia beserta seluruh isinya: yaitu 
ayat: Sesungguhnya Kami telah membukakan untukmu, hingga firman- 
Nya: Yang agung. 

(Shahih) (mim) dari Anas. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1178. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 525 


Cab Ca AN Pikipa Aa Pe Ia AMYY—O1YA 
Ae 3 (5 Ds Uj : AN Ala 


5121-1632. Malam ini telah diturunkan kepadaku satu ayat yang aku 
lebih mencintainya dibandingkan dengan apa saja yang terkena sinar 
matahari pagi, yaitu ayat: Inna fatahnaa laka fathan mubiina. 


(Shahih) (ba "-mim, kha dan ta dari Umar. 
. 0... 9 S9 01 s otot 
Sala JT ena oya Dibagi saga pl FTA AATr—OANY 


5122-1633. Abu Musa telah diberikan mizmar (membaca Al Gur'an 
dengan suara yang indah) seperti mizmar-nya Nabi Daud. 


(Shahih) (ha Jam) dari Anas (ha "-lam) 258/1: (kha): Fadhai! A/ 
@ur 'an, mim: Musaafirin, Abui Musa?!. 


BS JT Hgbol Lya asap at NUTLONYY 


5123-1634. Abu Musa telah dianugerahkan suara seperti suara Nabi 
Daud as. 


(Shahih) (Muhammad bin Nashir) dari Al Bara '. 
Hadits ini dikuatkan oleh hadits yang sebelum dan sesudahnya. 


Mes BIS IT mala La Tia gal AMrO—01YL 


5124-1635. Orang ini telah diberikan mizmar seperti mizmar Nabi Daud 
as: maksudnya adalah Abu Musa. 


1 Haditsnya akan disebutkan dengan redaksi: Wahai Abu Musa.....” yaitu 
pada no. 7831. 


526 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





(Shahih) (ha "-mim, nun dan ha ') dari Abu Hurairah (nun) dari 
“Aisyah 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam ha '-mim 369/2-450, ha '- 
ba ', no. 2244-Abu Hurairah. ha '-mim 37/6 167, ha "-ba', no. 1149 
Aisyah. ha -mim 349/5 , 351,359 dan mim 192/2-Buraidah 


Es G3 9 ah dat 3g UK asa Loyo 
KIA na 2 .. Tor o- o- 0 - Bana bor .. £ 
AU Ab INI) Jap P3 os Ip OP Jai aa, al 
Pa PJ 3-3 3, 3 s . 2 
“Jp Jaa! dg jl ag 2 3 VI S » 
5125. Aku telah disakiti di jalan Allah SWT dan tidak seorang pun 
disakiti (waktu itu), dan aku telah diancam di jalan Allah SWT dan tidak 
seorang pun diancam (waktu itu) Dan sungguh telah terjadi kondisi 
selama tiga puluh hari tiga puluh malam dimana aku dan Bilal tidak 
mempunyai makanan yang biasa dimakan oleh mahluk hidup, selain 
sedikit yang disembunyikan diketiak Bilal. 
(Shahih) (ba "-mim,ta ', ha ' dan ha "-ba ) dari Anas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5253. 


slo.5.. 


5 01. & AIA AL 0 0 Logo 
d3 Aib ag JL dare de hal A01, 
5126-1636. Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga aku 
menduga ia akan mewarisinya. 
(Shahih) (tha “-sin) dari Zaid bin Tsabit. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Majma' Az-Zawa “id: 
tha '-ba'. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 527 


ba Jd GA JA WE PF DEA Mar 
5127-1637. Ja telah bertaubat yang jika taubatnya dibagikan kepada 
seluruh penduduk Madinah, niscaya semua akan kebagian. 
(Shahih) (dal dan ta ') dari Wail 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3572, 
Irwa " Al Ghalil, no. 2322 dan Silsilah Al Ahadits As-Shahihah, no. 900. 


. 53 .. .. 
IA Jt La Tata ai S3 PE HE varA-01YA 


'$ PG NN na 0 MPI WN Pn La BU Iana LT 
3 Upaya Dr Oa Jaa Tp HDlaey Ja Him 
5128-1638. Ja telah bertaubat, jika taubatnya dibagikan kepada tujuh 
puluh orang Madinah, niscaya mereka akan kebagian. Adakah taubat 


yang lebih utama dibandingkan dengan taubatnya seseorang yang 
menyerahkan nyawanya karena Allah? 


(Shahih) (ha "-mim, mim, dal dan nun) dari Imran bin Hashin. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
83 dan Irwa" Al Ghalil, no. 2333. 


Mala mi Id nra—01YA 
5129-1639. Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. 


(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
825 dan Irwa Al Ghalil. no. 171: ha '-mim, kha, ha ', Ionu Khazimah 
dan ha '"-ba' 


528 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ni ii ii 


Aa GIE MAN Of Kal, MA rn LN ate—oyr 
SA Watt) Gap Lean GA Up Labu Tn Ig un, 
2 aa ea Anakan TA ., 

Kerang pl Jae ya s0hAR Orang agus 
5130-1640. Kamu telah melarang (mempersempit), rahmat Allah SWT 
itu luas. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan seratus rahmat, 
kemudian Dia menurunkan satu rahmat yang dengannya seluruh 
makhluk: jin, manusia dan binatang: saling menyayangi. Dan, di sisi-Nya 
masih ada sembilan puluh sembilan rahmat Apa yang akan kalian 
katakan) apakah orang itu lebih sesat dibandingkan untanya? 


| (Shahih) (ba -mim, dal dan kaf) Jundab 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
825. 


Ka Gen Kk bmgat TMT 3 0... 

Sam Ale LP 3s ad ngo 

Sana LM Lofa 3 un 5 Dara Ona 7 

Ta UT IL Geli SN Pa 55 Gala La tb 

SE IU Sain ola GD Ia Watt Ibu ah 
£ 3 3 - - o - 

KPI PAS ya IE alan Ga Y, Wa Yep 
5131-1641. Surga pernah didekatkan kepadaku hingga jika aku mau, 
maka aku bisa mengambilkan untuk kalian beberapa buah-buahan dari 
dalamnya. Kemudian neraka penah didekatkan kepadaku hingga aku 
berkata, "Ya Allah, aku hampir berada didalamnya." Setelah itu aku 
melihat ada seorang wanita di dalamnya yang sedang dikoyak oleh 
seekor kucing miliknya. Lalu aku bertanya, “Mengapa wanita ini 
mengalami kondisi yang demikian?” Dia menjawab, “Wanita ini telah 
mengurung kucing tersebut dalam kondisi lapar. Ia tidak memberinya 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 529 





makan dan tidak juga melepasnya hingga si kucing memakan melata 
bumi." 

(Shahih) (ba "-mim dan ha ')dari Asma” binti Abu Bakr 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam Juz A/ Kusuf kha dan nun. 


4 an NP na : oa 05. PO E 8 o£ 0 
Ae 3 li IN, BSI Lao AL OM Eh Ad ory 
SANG II GS 3 Modi Tika 
5132. Sejak aku shalat bersama kalian, sungguh sekarang ini aku telah 
melihat surga dan neraka digambarkan pada arah dinding ini. Dan, aku 
belum pemah melihat jang-terbaik dan yang terburuk seperti hari ini. 
(Shahih) (kha ' dari Anas. 


Sa Jeli SO hp ory 
5133. Sungguh aku melihat para malaikat memandikan Hamzah. 
(Hasan) (Ibn Sa'id) dari Hasan Mursal 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
56 dan Irwa " Al Ghalil, no. 713. 


Ap Abis Ga AE S5 HL Lor 
TAI BP AS Hj 


5134. Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan 
mondar-mandir disurga disebabkan sebuah pohon yang dipotongnya 
dari atas jalan yang semula menganggu orang-orang. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


530 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1905. 


Kapan PS M3 Pl 9 Ah AS Aaer-o1ro 
LS ES UK gai eh pt 3 S3 


- 


s & Pd P3 PA 8 -. 
Cg SAN Ya 2 JI Ga IN JW S3 ai 
aa . Ti - 7 .. Tag a SN 
SES Cediah BB aga BP GI Uh BUS G3 ah Aa, 


”, S ... (3 - ap pagi IL, - o "1g . 0. Ro. 
Cas “5 na en et Sh (ang de, ag SS (pp Aan 

saga 0 Le Bs es J0 20 LE l05 0, 8 2 
Cuka su malah tah ega agar 01 ea 4 el LB 
o Et 2z 0 nu... Peka o- o 2 PJ - 5 3» 
Ha AN Lie —As He— Klo 4 uptl 4 


JB Eko BUL ia MASA U : JG JG Dal La ap 
at te) td FR or, TN a or o », : 
MEI HIS ABU cela lu 


5135-1642. Aku telah melihat diriku berada di Hijr Ismail dan saat itu 
kaum @uraisy bertanya kepadaku tentang  perjalananku. Mereka 
bertanya kepadaku tentang beberapa hal yang berkaitan dengan Baitul 
Magdis, namun aku tidak dapat menjelaskannya dengan baik. Aku sedih 
dan tidak pernah aku merasakan kesedihan seperti saat itu. Kemudian 
Allah SWT mengangkat hijab yang menghalangi hingga aku dapat 
melihatnya, dan saat itu tidak ada satupun pertanyaan yang berkenaan 
dengan Baitul Magdis kecuali aku dapat menjawabnya. Aku melihat 
diriku ada dalam perkumpulan para Nabi, saat itu aku melihat Nabi 
Musa as sedang melaksanakan shalat. Beliau adalah sosok laki-laki yang 
memiliki rambut kerinting seperti kebanyakan laki-laki dari daerah 
Syanu 'ah. Kemudian aku melihat Nabi Isa bin Maryam sedang berdiri 
melaksanakan shalat. Laki-laki yang paling mirip dengannya saat ini 
adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsagafi. Kemudian aku melihat Nabi 
Ibrahim as sedang berdiri melaksanakan shalat dan di antara yang paling 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 531 





mirip dengannya adalah sahabat kalian (maksudnya adalah Nabi 
Muhammad Saw sendiri), Kemudian ketika tiba waktu shalat aku 
menjadi imam bagi mereka. Setelah aku selesai melaksanakan shalat, 
seseorang berkata kepadaku, “Wahai Muhammad, ini adalah malaikat 
Malik: penjaga neraka. Kemudian ketika aku menoleh ke arahnya, ia 
memberi salam terlebih dahulu kepadaku. 

(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah 

hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
80. 


1 ae Ie am Hn Pa Id ANer-o1 ra 
SN IP GS Ma 2 3 US 4 DAS YM 5 da 


. ot ja LA 2. 


TB Kan KA CA 

Rb bat BAN ab PA KAI gi Us yi 
JAN SE AI Dog JB AU ceeklar US 

AAN Oa Saat A33 ongkeh PAN uda Boat MI 
| Sal an 9039 Da 23 yap) aka eat GL 

UI If Iin sule GS tas DI Ia D5 2 vi 
yu aa ae uk IE KE oleng ui, FPI -JU 
HE In Yan Ja J a  Kelja 


5136-1643. Kamu telah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang sangat 


penting, sesungguhnya setiap orang akan mengikuti alurnya yang 
disediakan untuknya. Sembahlah Allah dan jangan kamu menyekutukan- 


532 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Nya, laksanakanlah shalat wajib, tunaikanlah zakat wajib, lakukanlah 
puasa Ramadhan dan ibadah haji. 


Maukah kamu aku tunjukan pintu kebaikan? Sesungguhnya 
puasa adalah tameng atau benteng, sedekah akan memadamkan 
keburukan sebagaimana air memadamkan api dan shalat seseorang 
ditengah malam. 


Maukah kamu aku tunjukkan pangkal segala sesuatu, tiangnya 
dan buahnya? Pangkal segala sesuatu adalah islam, barangsiapa yang 
beragama Islam, maka ia akan selamat. Tiangnya adalah shalat dan 
buahnya adalah jihad. 

Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang dapat 
mengendalikannya? Jagalah inimu (Rasulullah Saw menunjuk ke arah 
lisannya) la (Muadz) bertanya, “Wahai nabi Allah, apakah yang telah 
kami ucapkan juga akan diperhitungkan?” beliau menjawab, “Semoga 
Ibumu kehilangan dirimu wahai Muadz, tidaklah manusia dibenamkan 
Wajahnya ke neraka kecuali karena hasil dari perkataannya.” 


Sesungguhnya kamu akan tetap berada dalam kondisi baik 
selama kamu diam, dan jika kamu bicara, maka apa yang kamu katakan 
akan dicatat bagimu sebagai kebaikan atau sebagai keburukan. 

(Shahih) (ha '-mim, ta', kaf, ha" dan ha '-ba') dari Mu'adz 
(tha “-ba', ha“-ba ') menambahkan: Engkau lebih baik dalam kondisi 
diam, jika kamu berbicara, maka akan ditulis pahala bagimu atau kamu 
justru akan berdosa. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /man Ibnu Abu Syaibah, 
no. 1 dan 2 dan A/ Irwa ', no. 413. 


. 


ANDA NI Ko no PA 8. 3 add PEN or 
SKS yes TAS ella Kama JL UII SUS Ad Ne e-ONYV 


SIS OSN SAM Y SL ie AYI 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 533 





5137-1644. Malam ini banyak wanita berkumpul di rumah keluarga 
Muhamamd, semuanya mengadukan sikap suaminya yang suka 
memukul mereka. Demi Allah kalian tidak akan mendapati mereka (para 
suami yang demikian) adalah yang baik kalian. 

(Shahih) (dal, nun, ha ', ha '-ba " dan kaf) dari Iyaas Ad-Dawusi. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3261. 


Lab AI pm Je LL Ioipa ii WAS NS Anto-0NYA 
AT ear ag Ie ud is LS IU B3 GA AG 
f je pn AP e Pn ) 0. FK 2 PA: 23 cd 

SESI 3 DAS G5 Baki La 2 oaa V9 NG LOLA LSG) 
5138-1645. Aku telah membacakannya (maksudnya adalah surah Ar- 
Rahman) dihadapan jin pada malam datangnya jin, mereka lebih baik 
dibandingkan dengan kalian dalam menyikapi. Setiap kali aku mebaca 
kalimat, “Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian ingkari?” Mereka 
menjawab, “Tidak ada satupun dari nikmat-Mu yang kami dustakan, 
sungguh seluruh pujian hanya bagi-Mu.” 

(Hasan) (ta) dari Jabir. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 2150: Al Bazar, kaf, Al Bazar dan Ibnu Jarir-Ibnu Umar. 


L 0 13 or Ss.” Ir PUN Pa AGAN 
Ca ia IP LI SAS aj Hay Ea AI AN 11—01YA 
. . P3 P3 . - 
ND im - aa aa. 0. , 1 . 03 8 ey ... 2 01 22 
dal Ui yg diilos HAL orkaonyy Al Ulos "633 Cod ian Ea 
MIS SIN A5 PL 


5139-1646. Aku telah mengatakan setelahmu empat kalimat tiga kali. 
Jika apa yang telah aku katakan ditimbang dengan semua dzikirmu sejak 
hari ini, maka ia akan mengunggulinya. yaitu kalimat: Maha suci Allah 


534 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Naa 


beserta pujian-Nya sebanyak bilangan makhluk dan Maha Suci Allah 
sesuai dengan keridhaan-Nya, Maha Suci Allah seberat Arsy-Nya dan 
sebanyak tinta kalimat-Nya. 


(Shahih) (mim dan dal dari Juwairiyah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 


Sat RN RTA Tea Per MPR” 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4853. 


| 1902 dan silisilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2156: Ibnu Khuzaimah 
dan ha '. 
1 
BRG AN ola IA PMS ad Any, 
5140-1647. Kamu telah mengucapkan suatu kalimat jika dicampur 
dengan air laut, maka akan berubah. 
(Shahih) (dal dan ta "dari Aisyah. 


an Ai bid GAN DS Ul Ia Lena Ia Antn—0Y AN 
Ai HS AP oh Wo dB oi ra ak 
Hp y Gatal Ta ara Sinaga ut, AF 3 L SI 
6 C3 ci 5 tenan UP Kla LI (IE oli 
DI Un DS pat 3 Jay PD “O uga Ja G3 
(H3 Tas Or Lag sa Ji la Ar 38, ella 1,3 La, 
K :205 36 laa 5 (ne Mes dai Tah j6 
AN “la PS pala Gabl Of Sus 2, | daan 


3 Se. 0. 0 


Ab BA dn WRP HO ai 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 535 





5141-1643. Aku pernah menemui kaummu dan sikap paling keras yang 
aku dapati dari mereka terjadi di hari Agabah. Aku telah memaparkan 
keinginanku kepada Ibnu Abd Yalail bin Abd Kulal, namun ia tidak mau 
memenuhi apa yang aku inginkan. Kemudian aku berlalu dalam kondisi 
yang sangat sedih yang nampak diwajahku. Dan aku belum sadar 
kecuali saat aku berada di @am Tsa'alib, aku mengangkat kepalaku dan 
aku melihat awan telah menaungiku. Akupun memandangi, dan saat itu 
aku melihat Jibril, lalu ia memanggilku. Ia berkata, “Sesungguhnya Allah 
telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan mereka tidak mau 
memenuhi ajakanmu. Dia telah mengutus malaikat penjaga gunung 
untuk engkau perintah sesuai dengan keinginanmu. Kemudian Malaikat 
“penjaga gunung memanggilku dan memberi salam untukku, lalu ia 
berkata, “Wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan. Jika kamu 
mau, maka akan aku timpakan dua gunung ini kepada mereka”. 
Kemudian aku menjawab, “Aku berharap, Allah SWT mengeluarkan 
dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah hanya kepada-Nya 
dan tidak menserikatkan-Nya 


(Shahih) (ha "-mim dan gai dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1165. 


Io BEA 3 AE lai Sr AA of ia NS 014 
ai mah p Sala 
5142. Sungguh aku tadinya bermaksud menyuruh seorang laki-laki 


shalat (mengimami) bersama orang-orang, kemudian aku akan 
membakar rumah orang-orang yang tidak mengikuti (jamaah) Jum at. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
326 dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 233. 


536 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Jis af A36 EN, Ki al di el Ol eta aah IG Anta —01Y 
Bp ta $ PNP AR OA HN Hok As Pon 


5143-1649. Sungguh aku ingin mengutus seseorang kepada Abu bakar 
dan memperingatkannya, lalu mengambil janji, hendaklah orang—orang 
yang berkata mengatakan dan orang yang berangan-angan mengangan- 
angankan, kemudian aku berkata, “Allah enggan dan kaum mukminin 
mendesak”. 


(Shahih) (kha) dari Aisyah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Janaaiz, no. 
148, Ash-Shahihah, no. 290. 


Ns ap AI keandi 
3 3 0 0... 9. ny 
184 Jag Y Ah Kasg GS ed Ja YA 


5144-1650. Sungguh semula aku bermaksud melaknatnya dengan 
sebuah laknat hingga ia masuk ke dalam kuburnya: Bagimana mungkin 
ia mewariskan kepadanya padahal ia tidak halal baginya?! dan 
bagaimana mungkin ia meminta bantuan kepadanya padahal orang 
tersebut tidak halal baginya. 


(Shahih) (ba -mim, mim dan dal) dari Abu Ad-Darda '. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
836. 


Te 20 ae NA 


Caje3 F3 ol S3 SAI ye AN ol AS oreo 


0A. 3. — 


(ASN Sai Io WS Ola) 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 537 


5145. Sungguh semula aku bermaksud melarang menyetubuhi istri yang 
sedang mengandung atau menyusui, sampai aku ingat bahwa orang- 
orang Ramawi dan Persia melakukan hal yang demikian dan tidak 
memberikan madharat kepada anak-anak mereka. 


(Shahih) (Malik, ha -mim, mim dan 4) dari Judamah binti 
Wahb. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim No. 
835 dan Ghayah Al Maram, no. 243. 


3 


Na 


Pes gai Yo ena id Logan 

Ip 5) 
5146. Semula aku bermaksud tidak akan menerima hadiah kecuali dari 
orang-orang @uraisy, Anshar, Tsagafi dan Dausi. 

(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Miskah Al mashabih, 
no. 3022 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1684: ha '-mim, 
kha '-dal, dal, ha "-ba', ha '-gaf, ha '-ba', Adh-Dhiya” Al Maadisi-Tonu 
Abbas. 


OBB aah Gp ja Ga UII SET GA LAS Lo vev 


2 - 


5147. Sungguh hati anak Adam sangat sering berbolak-balik daripada 
periuk jika benar-benar mendidih. 
(Shahih) (ba "-mim dan kaf) dari Al Migdad bin Al Aswad. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1772 dan Sunnah Ibnu Abu Ashim, no. 226: Al 
Muhamili dan Ibnu Bathath. 


538 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























AWAS AU .ONEA 


- - 


5148. Tuntunlah orang-orang yang akan menemui kematian untuk 
membaca Laa Ilaaha Ilallaah' (Tiada Tuhan selain Allah SWT), 


(Shahih) (ha "-mim dan mim 4) dari Abu Sa'id. (mim, ha " dari 
Abu Hurairah. (nun) dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits 
Mukhtashar Muslim, no. 453, Ar-Raudh An-Nadhir, no. 1114 dan 
Irwa ' Al Ghalil, no. 686. 


Ca ATU op Ay) 4 y Sp pr A101-0144 


. 
. 


MI de papn US Ba PN pai 33 
5149-1651. Bimbinglah orang yang akan meninggal dunia di antara 
kalian dengan 'Laa ilaaha illallaah' (Tidak ada Tuhan kecuali Allah SWT) 
Sesungguhnya jiwa seorang yang beriman keluar dengan kondisi 
berkeringat dan jiwa orang yang kafir keluar dari sudut mulutnya seperti 
keluarnya jiwa seekor keledai. 


(Hasan) (tha "ba ') dari Ionu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2151. 


YAI AT OS PLN YO SERI aror—o1o. 
LB J3 Ate Op AA Ga UH Fa Sd J3 ol us ya 
Ao 


5150-1652. Bimbinglah orang yang akan meninggal dunia di antara 
kalian dengan kalimat 'Laa ilaaha illallaah (Tidak ada Tuhan kecuali 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 539 


Allah SWT) Sesungguhnya siapa saja yang akhir perkataannya adalah 
laa ilaaha illallaah' ia pasti masuk surga, apapun kondisi yang 
dialaminya sebelum itu. 


(Shahih) (ha '-ba ') dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam AlJana 'iz, no. 
10 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 687 


NET OA 2 PA Ja Sial 2 Aa TAKA 
..g wr 


P3 - 
Ta ea Gol 


5151. Sungguh berdirinya seorang laki-laki sesaat dalam barisan yang 
berjuang dijalan Allah SWT lebih utama dari pada ibadah selama enam 
puluh tahun. 


(Shahih) (ha" dan gai (kha “-tha ) dari Imran bin Hasin. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 


Shahihah, no. 902, 1901: Ad-Darimi, ain-gaf kaf, Ibnu Asakir-Imran, 
ha '-mim, ta ', kaf, ha "-gaf£Abu Hurairah. Ha-mim-Abu Umamah. 


of 065 GG MS kis TA LL Si Hg La SI & 
MANA 3 sena 
ST, IYA SLS AI 0 gap 


1552-1653. Sewaktu aku diisra'kan, aku bertemu dengan Ibrahim, ia 
berkata, “Ya Muhammad, sampaikan salam dariku untuk ummatmu dan 
beritahukan kepada mereka sesungguhnya surga memiliki tanah yang 
wangi, air yang tawar dan ia adalah datar. Sesungguhnya 
penyiramannya adalah subhaanallah wal hamdulillah walaa ilaaha ilallaah 
Allahu akbar. 


540 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























(Hasan) (ta”) dari Ibnu Mas'ud. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no.105. 


PI Sea Gi Ca Pa ya SAR BILA Love 
5153. Sungguh tali cemati salah seorang di antara kalian yang berasal 
dari surga lebih baik daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. 

(Shahih) (ba "-mim) dari Abu Hurairah 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1978. 


AE Wan BUBUR Up OS An ot-0 ot 
5154-1654. Dj surga nanti, karenanya kamu mendapatkan tujuh ratus 
unta yang memiliki tali kekang. 
(Shahih) (ba "Jam) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 634. 


“- 3 84 - Tiap PP (3 Hata PRA 
Aa glapan GIS 3G AiLanun KAI rela MW. o1oo 
5155. Di hari kiamat nanti, karenanya kamu akan mendapatkan tujuh 
ratus unta yang semuanya memiliki tali kekang. 
(Shahih) (ha -mim, mim dan nun) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1100. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 541 





Pi s- - sa » 4 Tg - 
Ae AS 3 IS GD NNO0o—0101 
5156-1655. Bagimu pahala —karena memberi minum— setiap yang 
memiliki hati yang panas —karena kehausan—. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Makhul As-Silmi 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Taghrib, no. 
946, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2152: ha "-mim. Al Hamaidi, 
ha', ha '-ba “Saragah. ha -mim- Ibnu Umar. 


JAR mis uu, 3 US CU Anor—o1oy 


5157-1656. Kamu akan mendapat sesusi dengan apa yang kamu 
niatkan wahai Yazid dan kamu akan mendapatkan sesuai dengan yang 
kamu ambil wahai Ma'n. 


(Shahih) (ha '"-mim, kha") dari Mu'in bin Yazid. 


Pa 3 ye 
06 Fun Kata Ja (BI 6SI LNtov-—0 VOA 
5158-1657. Bagi kalian, pemilik perahu, dua —pahala— hijrah. 
(Shahih) (gafj dari Abu Musa 


P) o 8. ay 
Cg Sal Sea EA S3 plak JS (SI ANoA-01 04 
Aa UAP Ui LAS MK Ula aa IG SK 
ka 
5159-1658. Kalian (bangsa jin) boleh memakan setiap tulang yang 


dimakan atas nama Allah SWT yang ada ditangan kalian lebih baik dari 
pada daging dan setiap kotoran hewan kalian, maka janganlah kalian 


542 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(kaum muslimin) beristinja" dengan keduanya, sebab keduanya 
merupakan makanan saudara kalian. 


(Shahih) (mim) dari Ibnu Mas'ud. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 


2117. 


No Z0o- - 3 (IX ud - , 3... rd 
YPP - Tg SV) Apa LSI ANoA—01 ML 
5160-1659. Kalan wahai kaum wanita memiliki jihad yang lebih baik 
dan labih bagus: yaitu haji mabrur. 
(Shahih) (kha ' dan nun) dari Aisyah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa ' A/ Ghalil, no.981. 


» . . - 3 » 5 
Oka! V5 EN Gaal UUS ja AAS ST al JSI Ana —01 
. bel 4 . . Pd 2 - . ' 
AI CA O6 ORI PULY CA on, Gd 
di Ft sia, 1 .0 «ai o gg 5 - : 

“di 285) S3 BIG ea KAU JG ON 
5161-1660. Setiap manusia memiliki potensi untuk berzina, zina mata 
adalah melihat —sesuatu yang diharamkan Allah SWT—-, zina lisan 
adalah berbicara —sesuatu yang diharamkan Allah SWT—, kedua telinga 
zinanya adalah mendengar —sesuatu yang diharamkan Allah SW— 
kedua tangan juga berzina, dan zinanya adalah mengambil —sesuatu 
yang diharamkan Allah SWT—, kedua kaki juga berzina, dan zinanya 
adalah melangkah —menuju sesuatu yang diharamkan Allah SWT. — 
mulut juga memiliki potensi untuk berzina dan zinanya adalah mencium 

—sesuatu yang diharamkan Allah SWT—. 


(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 543 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits /rwa ' 
Al Ghalil, no.237. 


Loh 30 & 30 st” 

TA v Oh Ke Ah 2 2al » AW -011Y 
5162-1661. Setiap umat memiliki penjaga yang dapat dipercaya dan 
penjaga ummatku adalah Abu Ubaidah bin Al Jarah. 

(Shahih) (gaf dan nun) dari Anas. 
» Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykah, no. 6106. 


3 Papar y Tn Ba A Uap agama al » ON 


z Aa. PM 
BRA AL Dn ARAB Ya 


5163. Setiap umat ada kelompok Majusinya, dan orang Majusi di 
kalangan umat ini adalah mereka yang mengatakan, “Tidak ada gadar.” 
dika mereka sakit, janganlah kalian menjenguk dan jika mati, janganlah 
kalian menyaksikan (jenazah) mereka. 


(Shahih) lha -mim) dari Ibnu Umar 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Misykat, no. 107 


Ka re Al osk Sh Aa s3 LA Sis Aga 1S (& TAB: 


5164. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika penyakit itu diobati 
dengan obat yang tepat, maka sembuhlah penyakit tersebut dengan izin 
Allah SWT Ta 'ala. 


(Shahih) (ha “-mim dan mim) dari Jabir 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1467 dan Ghayat Al Maram, no. 292. 


544 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















38, 2 P3 oN ...3 "2 
2 Pay BPI GA Nekat Bp J..11o 
5165. Untuk setiap surah (dalam Al @ur'an) ada bagiannya dari rukuk 
dan sujud. 
(Shahih) (ha -mim) dari seorang laki-laki. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Sifat Ash-Shalat h. 83: 
Ibnu Abu Syaibah dan Abu Abid. 


” Bp ata Aa 3 3 3 
et La Dah Okita ga JS 0 
5166. Untuk setiap lupa dalam shalat ada dua sujud sesudah salam. 
(Shahih) (ba -mim, dal dan ha "dari Tsauban 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud. no. 
954 dan Irwa " Al Ghalil, no. 339. 


0 ? 2... . 7. 2 # “ ” bs 
AAA A3 Alat A2 el pe JSI 011 
5167. Setiap orang yang tidak menepati janji, di hari kiamat nanti akan 
mempunyai bendera pada pantatnya. 
(Shahih) (mim) dari Abi Sa'id 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1690: ha -mim. 


0 PN “ 2 € P4 
ARI Aga Aas ly joe JSI OA 
5168. Setiap orang yang tidak menepati janji, pada hari kiamat memiliki 
bendera yang dengannya ia dikenali. 
(Shahih) (ba -mim, gafj dari Anas, (ha "-mim dan mim) dari 


Ibnu Mas'ud (mim) dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 545 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1690: ha '-mim, khalbnu Umar. 


. 84 


Mba Lai NP PE. (11-01 14 


. g. 


5169-1662. Setiap orang yang tidak menepati janji, memiliki bendera 
yang dikibarkan sesuai dengan kadar ketidak tepatannya. 


(Shahih) (kha 3) dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
. Shahihah, no. 1690. 


3 o5 - 


- - Pa . . 33 
Y, Vargas aa 3 S3 TG an 9. Ig Sen AATr-O1V: 


5170-1663. Setiap orang yang tidak menepati janji memiliki bendera 
yang dikibarkan sesuai dengan kadar ketidak-tepatannya. Dan, tidak ada 
ketidak-tepatan yang lebih besar dari pemimpin umat. 

(Shahih) (mim) dari Abi Sa'id. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1124, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1690: At-Thayalisi, ha '- 
mim, ha -mim-bnu Umar. 


PN MAMTAKA 
5171. Setiap kurun ada orang yang cepat sampai (ke telaga). 
(Shahih) (ba Jam) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2001. 


546 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


























. 3 4 & .” 23, 
dg Ah 03 YSS Lor 
5172. Setiap kurun dari umatku ada orang-orang yang cepat sampai (ke 
telaga). NE 
(Shahih) (ha "-lam) dari Ibnu Umar 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2001: Ad Dailimi. 


Ka Mang ae Tere T arc 2 ie 
JAN gang S3 oh Tree 


5173. Setiap Nabi memiliki peninggalan (perkebunan), dan 


sesungguhnya peninggalanku dan perkebunanku adalah orang-orang 
Ansar, maka jagalah mereka karenaku. 


(Hasan) (tha "-sin) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Majma' Az-Zawa “id 
(32/1). 


. 


X0 LI 0 IT SN 20 oo 2 

WN IT Hat 3 Ya 163 333 1S IKI ane vt 
AAA 3 GAS BUS 3333 AS ol ln Dj 

5174-1664. Setiap Nabi memiliki doa yang diperuntukkan bagi 

ummatnya dan doa tersebut pasti dikabulkan. Sesunguhnya aku 

menginginkan Insya Allah untuk menyimpan doaku sebagai syafaat nanti 

bagi ummatku di hari kiamat. 

(Shahih) (gaf dari Abu Hurairah 


”' Penambahan ini berdasarkan kitab Al-Majma' dan alurnya memang 
mendukung untuk penambahan tersebut. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 547 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim (320/1). 


... . 7 . 22 PP 23 
33 Ss Io EN SIS anno-0 ve 
AA j2 Sun 
5175-1665. Setiap Nabi memiliki doa yang telah dipanjatkan untuk 


ummatnya dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat nanti bagi 
ummatku di hari kiamat. 


(Shahih) (ha '-mim dan gaf dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim (2/275, 381, 396 
dan 486). 


OP pai et gaes : PAS AATI-O1VI 
Oh Lb UG Ai Telah -.. sg 


Gg CI 
an 2 v 
$: 


& 
N 


5176-1666. Setiap Nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan dan setiap 

Nabi menggunakan doa itu dengan segera. Sesungguhnya aku 

menyimpan doaku sebagai syafaat untuk ummatku pada hari kiamat. 

Syafa'at tersebut isnya Allah akan diperoleh ummatku yang meninggal 

dunia dalam kondisi tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. 
(Shahih) (mim, ta ' dan ha ') dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no.2223, 
Mukhtashar Muslim, no. 95: ha '-mim (2/426). 


548 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























rara JS St ahh WA G3 2325 PAS AV O1VY 
Kana) ra AA 


5177-1667. Setiap Nabi memiliki doa yang boleh dipanjatkan dan aku 
ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk ummatku pada hari 
kiamat 

(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha "-mim (2/381, 396 dan 
486). 


B3 ID An La SN Ata 5,83 & Ka NNYA-01YA 
KA 3 ae TEE Anas 33 ats sb 


5178-1668. Setiap Nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan, ia berdoa 
dengannya lalu dikabulkan dan diberikan apa yang ia minta. 
Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk ummatku 
pada hari kiamat | 


(Shahih) (ha "-mim dan ga'f dari Abu Hurairah. 


o £ CT 2 oo 3 e yo Ad 0 “2 
ES AA CG Ld say SY) Ira SY AT14-01YI 


5179-1669. Anak wanita mendapatkan bagian warisan setengah, anak 
Wanita dari anak laki-laki mendapatkan bagian seperenam dan sisanya 
untuk saudara perempuan. 

(Shahih) (kha”) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" A/ Ghalil, no. 
1683. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 549 


SM Aj ala KB YA. 
5180. Wanita perawan —yang dinikahi— berhak ditemani selama tujuh 
malam dan untuk janda tiga —malam—. 
(Shahih) (mim) dari Ummu Salmah. (ha dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1271: Ad-Darimi, gaftha'-Anas. 


at tg J9 Pa yan HA LG asal TAN 
ja ba yan ab cat sa aki ik 


5181. Tobat memiliki pintu disebelah barat yang (luasnya) sepanjang 
perjalanan tujuh puluh tahun yang tetap seperti itu sampai datang 
sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu, yaitu terbit matahari dari tempat 
terbenamnya. 


(Hasan) (tha "-ba ') dari Shafwan bin Asal. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2345: 
ha "-mim, ta' dan ha '. 


ap “3 II 33 Da ba ca aa ae AAV-—01YAY 


70 Os 


Yaa) s3 AI ola! Ts ag 2 Sg Bina S3 4 
ai sasa AI AR La 3 sal PI Ga 2 
“Las Lg CI 2 an pa ta 2d JII G u ul ea eng 

Ja Tan yh 


5182-1670. Orang yang meninggal Ka syahid di sisi Allah SWT 
memiliki tujuh keutamaan: Diampuni dosanya saat pertama kali 


550 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















darahnya keluar. Ia akan melihat tempatnya di surga. Akan merasakan 
lezatnya iman. Akan menikah dengan tujuh puluh dua bidadari. Akan 
terbebas dari siksa kubur. Akan terhindar dari hari dimana seluruh 
manusia akan mengalami kekagetan yang luar biasa. Dan diletakkan di 
atas mahkota yagut di atas kepala yang ia lebih baik dari pada dunia dan 
seisinya. la dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh orang dari 
keluarganya. 

(Shahih) (ha '-mim,ta" dan ha ') dari Migdam bin Ma'di Karibi 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
35-36. 


Kg Ab ya Jai oa Ap Ula «Lal AWVI-O1YAY 
5183-1671. Seorang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yang 


pertama adalah kebahagiaan saat ia berbuka dan yang kedua adalah 
kebahagiaan saat ia bertemu dengan Tuhannya. 


(Shahih) (ta) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
968: ha "-mim, mim dan ha '-ba '. 


0 Pen Pra ar Sa LM 0.8 

ad je Y OLI Ad lp im Se Oesbal La ivyr—01At 

Bap Op IE 2 GEA JS Dp hi 
aan 


5184-1672. Bagi golongan yang berpuasa memiliki satu pintu di surga: 
Dikenal dengan Ar-Rayyaan. Tidak seorangpun yang masuk melalui 
pintu tersebut selain mereka. Jika orang yang terakhir dari mereka telah 
masuk, maka pintu tersebut ditutup. Barangsiapa yang masuk melalui 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 551 


pintu tersebut, ia akan minum dan yang minum —dari air di dalamnya— 
tidak akan merasakan haus selamanya. 


(Shahih) (nun) dari Sahal bin Sa'ad. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, 
no.969: ha "-mim dan ha "-lam. 


Op pita SS SI Lo vho 
5185. Seorang budak yang shalih akan mendapatkan dua kali pahala. 
(Shahih) (ba -mim dan ta "dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
907 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 877: gaf. 


H3 at aah Jaten, 27an eejtall 0 YA 


5186. Orang yang bertempur di jalan Allah SWT akan mendapatkan 
pahala dan mereka yang menyiapkan peralatan untuk yang bertempur 
juga mendapatkan pahala dan pahala orang yang bertempur. 


(Shahih) (dal) dari Ibnu Umar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2153: ha '-mim, At-Thahawi dan Ibnu Awanah. 


e- 0 “ PI) 


olah AA A3 SL WMA LO YAV 
5187. Orang yang —mati karena— pusing mendapatkan pahala seorang 
syahid, dan bagi yang —mati karena— tenggelam mendapat pahala dua 
syahid. 
(Shahih) (tha '-ba ) Ummu Haram. 


552 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib no. 185/6 
dan Irwa'" Al Ghalil, no. 1194: dal. Al Hamidi, Ibnu Ma'in dan Ad- 
Daulabi. 


- . : 330 9 - 3 @ HM | P 04 2 
Pp Nol adas 1ilkaoe LX apa JP sagadl NVP-0 YAA 
sah PJ 2. Se 2 . : 2 TN : 2. £ an — Pra Pn Md 
Gelap Is Ala AISI la plg ES ISI KI) BLN SA 
A3 JET plat, 
5188-1673. Seorang muslim memiliki enam kewajiban atas muslim yang 
lain: Menjenguknya jika ia sakit: Menyaksikan jenazahnya jika ia 
meninggal dunia: Memenuhi undangannya jika ia mengundang: 
Mengucapkan salam saat bertemu dengannya: Menjawab bacaan 
bersinnya: Memberikan nasehat, baik saat ada di hadapannya atau tidak 
dihadapannya. 
(Shahih) (ta ', nun) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4630. 


td 


Ag pik 23 gl D6 ALAN aave-o YAA 
sad Je 


5189-1674. Dalam masalah mengusap sepatu, seorang musafir 
dibolehkan mengusap sepatunya selama tiga hari tiga malam dan orang 
yang kondisinya tidak sedang bepergian mendapatkan keringanan 
selama satu hari satu malam. 


(Shahih Mutawatir) (ha -mim, mim dan nun) dari Ali (ba '- 
mim, 4 dan ha “-ba ) dari Khuzaimah bin Tsabit (ba -mim dan ta '-kha ) 
dari Auf bin Malik (tha "-ba ) dari Usamah bin Syarik, Al Bara” bin Arib, 
Jarir Al Bajili, Shafwan bin Asal, Maghirah bin Syu'bah, Ya'la bin 
Murrah, dan Abu Bakar. (tha-sin) dari Anas dan Ibnu Umar. ('ain) dari 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 553 


Umar. (gaftha " dalam A/ Afradj dari Bilal (Al-Bazar) dari Abu Hurairah 
(Abu Nu'aim dalam Al Ma'rifah) dari Malik bin Sa'id dari Ibnu Maryam 
(Al Bawardi) dari Khalid bin Arfathah (Ibnu Asakir) dari Yasar (Abu 
Bakar An-Naisaburi) dari Umar dan Ibnu Umayyah Ad-Dhamiri 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
139 dan Shahih Abu Daud, no. 145. 


Seap Gp Eh dia Gl plan Jp plak .ravo-014: 


Pp Sy 23903 —L Sy onta 2123 sj keeom) 


5190-1675. Seorang muslim memiliki empat kewajiban atas muslim 
yang lain: Mendoakannya jika ia bersin: Memenuhi undangannya, 
Menyaksikan jenazahnya: Menjenguknya jika ia sakit. 

(Shahih) (ha '-mim, ha" dan kaf) dari Abu Mas'ud. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2154: kha "-dal, 'ain, ha '-ba'. 


sd . PN 62 SO MEN DNAN NY YA MP PAN MP aa 
CJ oa AK Y, Bapa Bp) kelab SylaaN 0141 


5191. Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian 
dengan baik, dan si budak tidak boleh dibebani sebagian pekerjaan 
kecuali ia mampu mengerjakannya. 

(Shahih) lha -mim, mim dan ha “-gafj dari Abu Hurairah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalll, no. 
2172. 


554 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











OP Salah CV ISU V3 H3 Kb LSI ava-oya 
MIE Ula A1 Ito Tpi Yo de Ha AS 
5192-1676. Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian 
dengan baik, dan si budak tidak boleh dibebani kecuali ia mampu. Jika 
kalian membebani mereka, maka bantulah dalam mengerjakannya. Dan 
Jaganlah kalian menyiksa hamba-hamba Allah seperti kalian. 
(Hasan) (ha "-ba ') dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil. no. 
2172. 


Pan 0G base Pi .. .. 
Kp ea) Jay ZalSI ceri ATIVV—0O1YAY 


5193-1677. Bagi mereka yang berhijrah boleh mukim selama tiga hari 
setelah haji atau umrah. 


(Shahih) (mim dan dal) dari Ibnu Al Hadhrimi 


ac 1 0-9 oo 0 Ld - 6 —i ad 206 or 

Pp Pan pang Na gi Cal ASI ul - ANYA—01AL 
Ma ea MN AN na BAN MN IA MA ta 
: : : i Lapan Fa 0... Dea AN Ng Pa 
5194-1678. Aku tidak melarang menangis, namun yang aku larang 
adalah dua suara yang bodoh dan lacur, yaitu: Suara nyanyian dengan 
seluring syetan dan senda gurau, Suara yang keluar saat mendapatkan 
musibah, Mencakar wajah, merobek baju dan tangisan syetan. 
Sesungguhnya tangisan adalah rahmat. 


(Shahih) (ta) dari Jabir. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 555 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 2157: kaf dan ha "-gafj Abd bin Hamid, Adh-Dhiya '. 


AN pala LD UPI Ls BAN Uks JL 01A0 
5195. Orang-orang yahudi tidak merasa iri dengan kita melebihi irinya 
mereka dengan ... salam dan bacaan amin. 

(Shahih) (ha '-gaf dari Aisyah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 291-292 dan Shahih At-Targhib, no. 515. 


0. O Pa PN 0.3 0. -.£$ PPA £ . or 
g tai - : “ 213 Or 
ME AN La YES 
5196. Tidak halal harta rampasan bagi seseorang yang berkepala hitam 


sebelum kamu. Dahulu, harta rampasan perang dikumpulkan dan turun 
api dari langit, kemudian memakannya. 


(Shahih) (ta ' dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2155: ha '-ba ' dan Ath-Thahawi. 


dn aah IS SER org LoyaV 


5197. Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi melainkan yang 
berbahasa dengan bahasa kaumnya. 

(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Dzar. 

Hadits ini dikuatkan oleh Al Gur'an. 


556 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








2. 5 2-3 3 e SBB Lo. 
ALI G3 SI VI 351 ya God LOVAA 


5198. Tidaklah tersisa dari kenabian selain pemberi kabar gembira, 
yaitu mimpi yang baik. 
(Shahih) (kha) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 474: syin, no. 820. 


3 au SE II g IE Larva-0 yaa 
20 Ta BR UN Pe as Tag D3 TU sak an Si Ta aa 
dig lor Uudluan GP saj Jua Jen) Jalal 3 & 053 
do s0 37 He an aa PL ot 3 SAN TOL KO | 
Pa Y 4 Jl £ Let Pj Ka JB an 
2 ea aka da 0, aa) TAKT: 
TENNG Vga u Taat Ls, Oi se as, AP 
Le Ie 0 - 7 sd o sd ( () ( UK PA 
ng (Aina yap | gpu su TP dl UYE 
8 Bp Ia dB SI AG elo Eee, 
up Y) Y “JG 3 u Organ Pn AJB CI “JG 
Sa 3 dalah Ai oa BI HA LAS, 
Me BB dia AJ SAN NAN Sa Fs LS, 


4 
2 


de Jai - calia Ala Y tas SI pi 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 557 


IA YAN TA aa LA 3 Haag Gi 
(BIS JB dgn aa el SIB Ae WS vla 
GE pr Olah as SNI day da NAN Sai Haa SD J3 

Jas Se 3 


5199-1679. Tidak ada seorangpun yang dapat berbicara saat masih 
dalam buaian kecuali tiga orang: Isa. 


Dahulu dikalangan Bani Israil ada seorang laki-laki yang dikenal 
dengan nama 'Juraij yang rajin shalat. Suatu hari ibunya datang 
mengunjunginya dan memanggilnya. la berkata, “Apakah aku 
memenuhi pangilan ibuku atau aku teruskan shalat?” Kemudian sang ibu 
berdoa, “Ya Allah, janganlah engkau matikan ia hingga ia 
melihat wajah-wajah wanita pezina. Ketika Juraij berada di 
pertapaannya, datang seorang wanita yang menawarkan diri —untuk 
berbuat maksiat—, namun ia menolaknya. Kemudian si wanita 
mendatangi seorang pengembala dan ia menyerahkan dirinya kepada si 
pengembala. Lalu lahirlah seorang anak. Si wanita mengatakan bahwa 
anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan Juraij. Kemudian 
masyarakat mendatanginya dan menghancurkan pertapaannya. Mereka 
menurunkannya dan mencaci makinya. Lalu ia berwudhu dan 
melaksanakan shalat. Setelah itu, ia mendatangi si kecil dan bertanya, 
“Siapakah bapakmu wahai si kecil?” ia menjawab, “pengembala.” 
masyarakat berkata, “Kami akan membangun kembali pertapaanmu 
dari emas” Ja menjawab, “Tidak, kecuali dari tani 


Suatu hari ada seorang wanita yang menyusui anaknya dari 
seorang Bani Israil. Lalu seorang laki-laki rupawan lewat dihadapannya 
dengan berkendaraan. Wanita tersebut berdoa, “Ya Allah, jadikanlah 
anakku ini sepertinya” Seketika itu juga si bayi meninggalkan putingnya, 
lalu ia berjalan menghampiri lelaki tersebut dan berkata, “Ya Allah, 


558 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











jangan Engkau jadikan diriku sepertinya.” Kemudian si anak kembali 
menetek kepada ibunya. Setelah itu, ai melewati seorang budak wanita, 
si ibu berdoa, “Ya Allah, jangan Engkau jadikan anakku sepertinya.” 
Kemudian si bayi melepaskan mulutnya dari payudara sang ibu dan 
berkata, “Ya Allah, jadikanlah diriku seperti wanita itu.” Kemudian si ibu 
berkata, “Kenapa demikian?” Si anak menjawab, “Si penunggang kuda 
adalah salah seorang yang sangat kejam, sementara wanita ini dituduh 
sebagai pencuri dan pezina, padahal ia tidak penah melakukannya.” 
(Shahih) (ba -mim dan gaf dari Abu Hurairah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1755. 


ar 3 0 PENA tari PA Ta aa 
TS Jr AE 2 Yaa 
5200. Tidak terlihat keindahan dari dua orang yang saling mencintai 
seindah saat keduanya melakukan pernikahan. 
(Shahih) (ha ', kaf dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 624. 


03. 


43 2: o- x ' - o 2 3or 
"Hyang eka BOY 
5201. Tidaklah seorang nabi dikuburkan melainkan ditempat dimana ia 
meninggal dunia. 
(Shahih) (ba -mim) dari Abi Bakar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Tahdzir As-Sajid, h. 10 
dan 11. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 559 


ea BI MAS SE UU) pl Ap MRI LAS -0Y 
PEG AD ha AR Ji AP) taka NP WM 
Men) Un OA Jia AA 2 BA Ag ay S3 
Koh LA Us dia DS cai JI cp opa Aya PA AA 
Aap PN AI JP Im DL UI GL SG kl db 
- : . 2 "5, - £ . f J3 » - 2 Tata 2 Pd Pe 0, 
dash ai NG Teng adah vit laa Ol Dp GS 

4 Me EP men Raga Da uan Tn R3 mad 
J3 IR cie con IE 33 Ala A53 UB AI 
Aa ag Ie 6 Ge S ogbb Ai uan at Y, 
Kia Yak GM Gbb desa SY, IM 3 3 
Ca Gale totarta HARTA wtadh GE SI 

-. - - 2 pan nd Ke » - 2 . 

SPAB AS AN 39 KE NG cak UB cukai H8 ah EL 

Ja pasha op 
5202. Nabi Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali tiga kali, dua di 
antaranya berhubungan dengan dzat Allah, yaitu ketika beliau bersabda, 
“Sesungguhnya aku seorang yang sedang sakit” dan perkataannya, 
“Tetapi yang melakukannya adalah berhala yang paling besar.” 

Suatu hari saat beliau bersama Sayyidah Sarah, datang seorang 
penguasa yang kejam, ia mendapatkan kabar, Sesungguhnya di sini ada 
seorang laki-laki bersama seorang wanita yang sangat cantik rupanya. 
Kemudian penguasa tersebut mengirim seorang utusan menemui 
Ibrahim dan bertanya kepada beliau, “Siapakah wanita ini?” Ibrahim 
menjawab, “Ia adalah saudariku.” Kemudian Nabi Ibrahim berkata 


kepadanya, “Wahai Sarah, di dunia ini sekarang tidak ada seorangpun 
yang beriman kecuali aku dan kamu, orang ini bertanya kepadaku 


560 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Pe AD --— 


tentang kamu dan aku jawab bahwa kamu adalah saudariku dan jangan 
kamu mendustaiku. Kemudian Sarah dikiram ke raja. Ketika ia masuk, 
sang raja berusaha memegangnya, namun kondisi Raja menjadi lumpuh. 
Saat itu, ia berkata, “Berdoalah kepada Allah, aku tidak akan 
menyaikitmu.” Lalu Sarah berdoa, kemudian kondisi Raja menjadi 
normal. Namun sang raja mengulangi lagi perbuatannya, dan iapun 
kembali menjadi lumpuh. Sang raja berkata lagi, “Berdoalah kepada 
Allah SWT, aku tidak akan menyakitimu.” Sarah berdoa, dan sang raja 
kembali normal. Kemudian sang raja memanggil pengawalnya dan 
berkata) “Yang kalian bawa untukku bukan manusia, tapi syetan.” 
Kemudian sang raja menghadiahkan seorang pembantu untuk Sarah 
yang bernama Hajar. Saat Sarah datang mengunjungi Ibarhim as, beliau 
sedang melaksanakan shalat, dan beliau memberikan isyarat. Sarah 
berkata: Allah SWT menghancurkan tipu daya orang kafir dan ia telah 
memberikan Hajar sebagai pembantu.” 


(Shahih) (ba -mim dan gafj dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1609. 


Be SK dor 


5203. Tidak termasuk berbohong orang yang berbohong dengan tujuan 
mendamaikan pihak yang berseteru. 


(Shahih) (mim dan dal) dari Ummu Kultsum binti Ugbah 


YG st ip ai 1,45 y SA SP ld Lot 
Voas El 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 561 





5204. Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat harta mereka, 
melainkan mereka tidak diberi hujan dari langit Dan, kalau bukan 
karena ada binatang, mereka tidak akan diberi hujan. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari ibnu Umar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 106: ha ', Ibnu Abu Dunya, Ar-Ruyani dan kaf. 


bg... 2 ag 2... 
Il mel WL. or. o 


# 
. 


or ... . 0JIs 9. Aa 29 .. P3 . 
ab LA Lg ai Jar Kn Ag 
2.1. Png Pa : te P4 Ku TA Sa Mean 3 4 0,43 
B3 ya det3 2) 6363 La co IE tml “gt op par 
o 0,” - 0 ce. 9 AA ... Ao si Rai 2. » £ KAP 
HA 5 en Wa Ab Yah UB yA Ip yi 
2 aco. 8. AN .. 3 Tai Hi & gd 25 0 EA 
» Pa 33 NY 0)» en) » go UI Ls ly au Pa 1 
oo 0233 aa NX eua SN ala 2 Ea. - “ 
Na AA NI DI JB Sp dl Iis 3 Y9 Sell 
5205. Ketika saudara-saudara kalian gugur dalam pertempuran perang 
uhud, Allah SWT menjadikan ruh-ruh mereka berada di dalam perut 
burung hijau yang selalu bermain di sungai-sungai surga. Ia makan dari 
buah-buahannya dan meraih kendi-kendi yang terbuat dari emas yang 
tergantung di bawah naungan Arsy. Ketika merasakan kelezatan 
makanan dan minuman surga, mereka berkata, “Siapakah yang akan 
mengabarkan kepada teman-teman kami bahwa kami hidup di surga, 
diberikan rezeki: agar mereka bersemangat dalam berjihad dan tidak 


malas?” Allah SWT menjawab, “Aku-lah yang akan mengabarkan 
kepada mereka tentang kondisi kalian.” 


(Shahih) (ha "-mim, dal dan kaf) dari ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarh At-Thahawiyah, 
no. 538 dan A/ Misykat, no. 3853. 


562 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











- : . ka 1 Bg. Dn Ker “oo — 
AB IE La dat Ui3 ARI IIA G1 Jie JL 1 
AA Sd Oh asa 3 3G 


5206. Ketika Allah SWT menenggelamkan Fir-aun, ia berkata, “Aku 
beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israil”, saat itu Jibril 
berkata, “Wahai Muhammad, jika saja engkau melihatku saat 
mengambil lumpur laut yang hitam dan aku memasukkannya ke dalam 
mulutnya khawatir ia mendapatkan rahmat.” 


(Shahih) (ha "-mim dan ta dari ibnu Abbas 


Ayi 9 Oi SULE EL ST IU Lara—0y av 

og FN Ea ok NG, 
5207-1680. Ketika Adam meninggal dunia, para malaikat 
memandikannya dengan air sebanyak bilangan ganjil dan mereka 


membuatkannya lubang lahad. Kemudian mereka berkata, “Inilah cara 
menguburkan manusia dari keturunannya.” 


(Shahih) (ka!) dari Ubai 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 2872: tha-sin dan Ibnu Asaakir. 


IS aji ia is Got mh ID GS anas-0Y LA 
BATA ia OT IE SA og ia Can aa 
SN HE EA ga UP AE Hb ai 3 20 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 563 





-1G Naa MATA A4 -T yr IT KELANA TT G 0. 8 .— 
si cd ah JW 2 & Dan ya Jar) :JE "ia ep —) 
A3 - -. e 2 . TAS S5 13 Pe 203 0 . 6 
daa Gani Spb Ia 3 JB ain Oia SIB Kes AS D5 sh 
- . PJ pd . . . 0. 2... 
CL oslor GST TAS ads US KING Y, ag LG OS 1JU 
2... - os or ag - t- £ 3 - 03 6 2.0. or 3, ya 201 
ORA NAN KANAL a Oya ab Uya GS SA JS Dp 
- 3 5 - 2... 
OT ea Eh LIS GA EN DARA IE 3 
s0? ea 
deng akn 


5208-1681. Setelah menciptakan Adam, Allah SWT menyentuh 
punggungnya, kemudian berguguranlah jiwa-jiwa yang diciptakan Allah 
SWT hingga hari kiamat. Kemudian ketika mereka diperlihatkan kepada 
Nabi Adam AS, ia bertanya, “Ya Allah, siapakah mereka?” Dia 
menjawab, “Mereka adalah keturunanmu.” Kemudian Adam melihat 
seorang laki-laki yang cahaya diantara kedua matanya membuat ia 
terperanjat. Ia bertanya, “Ya Allah, siapakah orang ini?” Dia menjawab, 
“Ini adalah seorang laki-laki dari keturunanmu di akhir ummat, namanya 
adalah Daud.” la bertanya, “Berapakah panjang usianya?” Dia 
menjawab, “Enam puluh tahun.” Ia berkata, “Ya Allah, tambahkanlah 
usianya yang di ambil dari usiaku sebanyak empat puluh tahun.” Ia 
berkata, “Kemudian dicatatlah apa yang akan dilewati oleh Adam, 
termasuk akhir dari usianya dan ketetapan tersebut tidak akan berubah. 


Ketika tiba akhir dari usia Adam, datanglah malaikat maut 
menemuinya. Saat itu, Adam bertanya, “Bukankah aku masih memiliki 
sisa usia selama empat puluh tahun lagi?” Malaikat menjawab, 
“Bukankah telah kamu berikan kepada anakmu yang bernama Daud?” 
Kemudian anak-anaknya mengingkarinya. Adam lupa akan hal tersebut 
maka lupa juga keturunannya, Adam pernah berbuat salah, maka anak 
cucunya juga melakukan kesalahan. 


(Shahih) (ta ' dan kaf dari Abu Hurairah. 


564 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah A-Agidah At- 
Thahawiyah, no. 221 dan As-Sunnah Li Ibn Abi Ashim, no. 204: ha "- 
ba" 


AI JS « Can Sabet Tekuk saka ATAY-0Y 4 


2 1Io 00 Sd 


ud SAS GI GAN BAG Hj OI cai Di AS ed 


Ong AG Se AI Ya tpalar pg Pa 8) Ki 
ai Kn Tn AD TN da Aan Aa ani AE 


- 


Tn Igo 00 


Ta JG das Kei Aa 0 Engin Ig DI Ga 
3) Les Is Te KG: Ana ina Da Es, 3 ina 
cus yg BB A3 Aa JUS KYJA CIK, "ef SI A3) 
:JU (ata La Aga J5 aa IP ATA Ui Pb 
ata nail Pb SL SS UB ia 2G Alia Ya LG 
P5 td yu SS ga 35 :J6 bjb H0 DU IU 

Pa Ya ny B3, ii BI aa Gaia Ggjab La Sa 6 
SA Ba 26 2G ce Ig (ST DG Aga bat Pd aa 
AI udi Na Hy S3 eka yg JJ 


- al 33 ar Aa ara Tn nan 5919 Ra teri) NYA 


LA AL 4 Jen Lai 3 


5209-1682. Ketika Allah SWT menciptakan Adam dan meniupkan ruh 
ke dalam dirinya, ia bersin dan mengucapkan kalimat, “Segala puji 
hanya bagi Allah SWT.” la memuji Allah SWT dengan izin-Nya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 565 





Kemudian Allah SWT berkata kepadanya, “Semoga Allah SWT 
merahmatimu wahai Adam.” Sekarang pergilah menemui para malaikat, 
kepada malaikat yang sedang duduk dan ucapkanlah kepada mereka, 
“Assalamu alaikum” Merekapun menjawab, “Wa alaikum salam 
warahmatullah.” Kemudian ia menemui Tuhannya dan Dia berkata, 
“Inilah salam penghormatanmu dan juga salam penghormatan antara 
anak cucumu.” Kemudian Allah berkata kepadanya yang saat itu kedua 
tangannya mengepal. “Sekarang pilihlah satu antara dua sesuai dengan 
keinginannmu.” Ia berkata, “ Aku memilih yang sebelah kanan. 
Kemudian Allah SWT melepas gengaman-Nya, dan ternyata di 
dalamnya ada Adam dan keturunannya, dan ia berkata: “Ya Allah, 
siapakah mereka ini?” Dia menjawab, “Mereka adalah keturunanmu.” 
Dan, setiap orang tertulis panjang usianya di antara kedua matanya. 
Saat itu, ada seseorang yang memiliki cahaya yang sangat terang, lebih 
terang dari yang lain. Ia bertanya, “Ya Allah, siapakah orang ini?” Dia 
menjawab, “Ini adalah anakmu yang bernama Daud dan Aku telah 
menetapkan usianya adalah empat puluh tahun.” Ia berkata, “Ya Allah, 
Jika demikian, tambahkan usianya.” Dia menjawab, “Itulah yang telah 
Aku tentukan.” Kemudian ia berkata, “Ya Allah, izinkanlah aku 
menambah usianya dengan mengambil dari usiaku hingga usianya 
menjadi enam puluh tahun.” Dia menjawab, “Jika demikian 
keinginanmu.” 

Setelah itu Adam tinggal di dalam surga sesuai dengan waktu 
yang dikehendaki Allah SWT hingga akhirnya beliau diturunkan dari 
surga. Saat di bumi, Adam menghitung usianya, dan ketika malaikat 
maut mendatanginya, ia berkata, “Kamu datang lebih cepat dari waktu 
yang semestinya, aku ditetapkan memiliki usia selama seribu tahun” 
Malaikat menjawab, “Betul demikian, tapi bukankah sebagiannya telah 
engkau berikan kepada anakmu yang bernama Daud sebanyak enam 
puluh tahun. Namun, ia mengingkarinya, maka ketumannyapun 
mengingkari waktu kematian. Adam lupa dengan kematiannya, maka 


566 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











keturunannyapun lupa. Sejak saat itu, perjanjian diperintahkan untuk 
menggunakan catatan dan saksi.” 


(Shahih) (ta ' dan kaf dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4662, 
As-Sunnah Liibni Abi Ashim, no. 204, 205: ha "-ba ' dan Ibnu Sa'id. 


GB S3 Jul J8 SI AI Gis US arora, 
yaaa Opa Ja Pa PS La 
GI “kB Dasi Ujian u 1JB co In (Gan T (gl 
y Ne TOL Li SIB 3 GI Jas SH &13 
Ag USG LA Ida Vdb ID Gi UB Ab lau 
3 rd 5 ed - PN ... 
Mela IA Up Sg SY Wi SI OS GNI 3 asi 
2 ... Pa PJ . . 
h3 La Ag BB AN Ja Pa Kide ph Upin 
B5 YA AN amen ad Wo) DU 23 GI) 
5210-1683. Ketika Allah menciptakan surga, Dia berkata kepada Jibril, 
“Pergi dan lihatlah surga.” Kemudian ia pergi dan melihatnya. Setelah 
itu Jibril mendatangi Allah SWT dan berkata, “Ya Allah, demi 
keagungan-Mu, tidak seorangpun yang mendengar kabar tentang 
keindahannya kecuali ia ingin masuk ke dalamnya.” Kemudian 
diciptakanlah sesuatu yang tidak menyenangkan di jalan menuju surga 
dan Allah SWT berfirman, “Sekarang pergi dan lihatlah.” Kemudian 


Jibril pergi dan melihatnya. la berkata, “Demi keagungan-Mu, aku 
khawatir tidak ada seorangpun yang akan memasukinya.” 


Setelah menciptakan neraka, Allah SWT berfirman kepada Jiril 
"Wahai Jibril, pergi dan lihatlah.” Kemudian Jirilbun pergi dan 
melihatnya. Lalu ia berkata, “Demi keagungan-Mu, tidak seorangpun 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 567 


yang mendengar kabar tentangnya yang akan masuk ke dalamnya.” 
Kemudian Allah SWT menghiasi jalan menuju neraka dengan 
kenikmatan. Setelah itu, Allah berkata, “Wahai Jiril, sekarang pergi dan 
lihatlah.” Jibril pun pergi dan melihatnya. Ia berkata, “Demi keagungan- 
Mu, aku khawatir tidak ada seorangpun pasti akan memasukinya.” 

(Shahih) (ba -mim,3 dan kaf dari Abu Hurairah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Ga'id ila Tashhihi Al 
Agaid, h. 9, Syarah Ath-Thahawiyah, no. 588 dan Al Misykat, no. 
5696. 


PNS NAN Oa: Si TO ME Ao Sora 
Ngape ag CE ad ah 4 alas Codil Jaa 
5211. Setelah Allah SWT memberi bentuk kepada Adam di surga Dia 
membiarkan sesukanya, lalu iblis mengitarinya dengan memandang 


kepadanya, setelah melihatnya berongga tahulah ia bahwa Adam adalah 
mahluk yang tidak dapat menguasai diri. 


(Shahih) (ba "-mim dan mimj) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1793, As-Shahihah, no. 2158, ibnu Sa'id, kaf Al Baihagi dan Ibnu 
Asakir. 


AA MU 9 AI ga anter ar 


5212-1684. Sewaktu di-mi'raj-kan, aku melihat Nabi Idris di langit ke 
empat. 


(Shahih) (ta', ha '-ba') dari Anas 


568 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam Aa'-mim 2603 dan 
Mukhtashar Muslim, no. 76. 


. 8. PRA 0.3 0. 3 ae. . 6- Fo 3 BT 

PA aa Jab Hi wp Pa P SA .OY1YY 
sara , £. .Ac . 7. ”. . “3 0. 

2 fa :JB (Jae Cs Ya Pa) "ulas Tyga AI O gekarg 
. 1.9 2 Tdp” 3 PAN Nak ena PPN 

5213. Saat aku di-mi'rajkan Tuhanku Azza Wajalla, aku melewati suatu 
kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga yang mencakari muka dan 
dada mereka. Kemudian aku bertanya, “Siapakah mereka hai Jibril?” ia 


menjawab, “Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia 
dan merusak harga diri mereka.” 


(Shahih) ba "-mim dan dal) dari Anas 
Hdist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 533. 


. £. .. . ed . 02 “ PNG 4 A . 5 PE 

Ih ls GUS GLS Ia NMo-0Y IL 
Mai NP IU PAI 

5214-1685. Setelah selesai menetapkan ketentuan bagi makhluk, Allah 


SWT menulis dalam kitab-Nya yang letaknya di atas Arsy: Rahmat-Ku 
melampaui kemarahan-Ku. 


(Shahih) (ha '-mim dan gafi dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 569 


S3 REI GA ya AP dit .oY1o 
Ba Ola ag 33 pasa Subs alah J3 3 
a 


NA 3 


5215. Setelah orang @uraisy mendustakanku ketika aku diisra "-kan ke 
Baitul Magdis, aku berdiri di Hijir Ulsmail) Kemudian Allah SWT 
menampakkan Baitul Magdis kepadaku, dan akupun mulai memberitahu 
mereka tanda-tandanya (yang mereka tanyakan) sedangkan aku melihat 
kepadanya. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf, ta" dan nun) dari Jabir 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh Ag-Sirah, no. 145. 


Le sa Wah er SA AA BT au .OY1T 
Aa An di Aa LS 


5216. Setelah ruh ditiupkan ke dalam jasad Adam, ia bergolak dan 
terbang lalu berada dikepalanya, lalu Adam bersin dan mengucapkan, 
“Alhamdulillahi rabbil aalamiin”. (segala puji bagi Allah SWT yang 
menguasai seluruh alam), lalu Allah SWT berfirman, “Yarhamukallaah 
(semoga Allah SWT memberi rahmat)”. 


(Shahih) (ba -ba'" dan kaf) dari Anas hadist ini dapat juga 
dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As-Shahihah, no. 2159. 


Las : ca ae G3 KS n—oyay 


Ai 


. 


570 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5217-1686. Tidak ada satupun kalimat yang dibaca yang memiliki 
kedudukan lebih di sisi Allah SWT dibandingkan dengan kalimat, 
“Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai falag”. 


(Shahih) (nun) dari Uabah bin Amir 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2164. 


843 - 3 3 o - - 
SI Jia Va 3nd ali JD MAAV-0YA 
5218-1687. Tidak terputus hijrah selama orang kafir diperangi. 


(Shahih) (ba -mim, nun dan ha'-ba) dari Abdullah bin 
Wagdan As-Sa'idi. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1674: ha '-mim dan At-Thahawi-Janadah.99 


0. . 2.3 3 - 4 na Pa Megan - 0... 
3 ega IS HE AA 20PUS CAN SD MAYA 
Gb 3 


5219-1688. Manusia tidak henti-hentinya bertanya: Allah adalah 
pencipta segala sesuatu, lalu siapakah yang menciptakan Allah? 


(Shahih) (kha ') dari Anas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 76. 


3 2 


S5 Gina Ia Titas ATB JI C3 LAN KAA TG BOY 


2 » Pn 


? Lafazhnya telah disebutkan dalam hadits No 1991. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 571 


5220. Agama ini akan tetap tegak, selagi ada satu kelompok dari orang- 
orang Islam yang berperang mempertahankannya hingga hari kiamat. 
(Shahih) (mim) dari Jabir bin Samirah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 376 dan 963. 


IA pa Sek 2 Sa HN ia Se HE A af AI aa j 0YA 


2.33 


Jtayas 
5221. Allah tidak akan mengumpulkan atas umat ini dua pedang: satu 
pedang darinya, dan satu pedang dari musuhnya. 
(Shahih) (dal) dari Auf bin Malik. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5756. 


3 Baek of Y Yg Si Aas Inah Jang "J na-oYYY 


yaaa Ul Opa ai FN 03 par ab) Jaka 
B2 #00 So. Be 


ang DNA bp oa Sg 


area 


5222-1689. Tidak seorangpun yang masuk surga berdasarkan amalnya, 
demikian juga denganku, kecuali dengan keutamaan rahmat-Nya. Dan, 
janganlah salah seorang diantara kalian berharap kematian. Jika ia 
seorang yang baik, ia dapat menambah kebaikannya dan jika ia 
berperilaku buruk, ia memiliki kesempatan untuk bertaubat. 
(Shahih) (gaf dari Abu Hurairah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah At-Thahawiyah, 

no. 613. 


572 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 











RAN yan Aga Je Jang JB .orrr 
5223. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut serta dalam 
pertempuran Badar dan Hudaibiyah. 
(Shahih) (ha -mim) dari Jabir 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2160. 


0 . o Tp 0. kah - (EN) £1 
an ra Pa TAS ola aji mg .OYY£ 
5224. Setengah haripun Allah SWT tidak akan melemahkan umat ini. 


(Shahih) (dal dan ka!) dari Abi Tsa'labah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1643. 


Sa 3 au. 2 Ye 


5225. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan 
mereka kepada seorang perempuan. 


(Shahih) (ha -mim, kha, ta" dan nun) dari Abi Bakar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ad- 
Dha 'ifah, no. 436 dan Irwa " Al Ghalil, no. 2613. 


ja A! NG Na aa JI OI Ab oya 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 573 


5226. Tidak akan masuk kederajat yang tertinggi orang yang melakukan 
perdukunan, atau meramal nasib dengan kayu undi, atau kembali dari 
(Hasan) (tha '-ba ') dari Abu Ad-Darda '. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 1161: Tamam. 


Pu... . Dc 


ga ang YNGng 43 ri p) ANA —0YYV 
5627-1690. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut serta dalam 
perang Badar atau Bai'at Ridhwan. 
(Shahih) (Al Baghawi dan ibnu Gani”) dari Sa'id Maula Hathib 
bin Abu Balta'ah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 216: ha '"-mim, mim-labir. 


- IU aa 0 5, kedua Oi ea Pa TAN ANN NO 
Nae d3 ya pb Is Ceko JI YUI Ca .OYYA 
5228. Tidak akan masuk neraka orang yang shalat sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya. 


(Shahih) (ba -mim, mim, dal dan nun) dari Umarah bin 
Ruwaibah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
208. 


574 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 











Ax PP Ga SO s 2 3... Sa Pr na Hj daa 
& Aa sa Lan : 2 luan Tea NNA-0YYA 


: Ta Tag 

5229-1691. Tidak ada seorangpun yang dapat selamat karena amalnya, 
termasuk aku, kecuali lantaran Allah menyiramikan dengan rahmat-Nya. 
Meski demikian, beristigamahlah, jangan berlebih-lebihan, berangkatlah 
di awal dan dipertengahan siang serta di sedikit bagian malam (dalam 
hal ibadah) dan berjalanlah dengan irama yang tidak terlalu cepat (dan 
tidak terlalu lambat), maka kalian akan tiba. 

(Shahih) (gaf dari Abu Hurairah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2371. 


a YA Y das aa) Ae Arar—0Yr. 


Pan AN yan Puku 


5230-1692. Tidak ada balasan di hari kiamat bagi orang yang 
mengucakan kalimat Jaa ilaaha illallaah' (Tidak ada Tuhan kecuali Allah 
SWT) dengan ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah SWT kecuali 
Allah SWT mengharamkan neraka atasnya. 


(Shahih) lha '-mim dan kha”) dari Usman bin Malik. 


tdi aa ain AN UG LA 
5231. Manusia tidak akan hancur hingga mereka mentolerir perbuatan 
yang justru menghancurkan diri mereka sendiri. 


(Shahih) (ha -mim, dal) dari seorang laki-laki. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5146. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 575 


al as an) ai Pal An NVAT—OYYY 


.. . 


5232-1693. Bendera orang yang tidak Ls Janjinya pada hari 
kiamat ada di pantatnya. 


(Shahih) (Al Kharaithi dalam Musawi AN Aa dari Mu'adz. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 1690: ha “-mim dan Ibnu Umar. : 


34 Yg AN 23 Lya Las & CA otr 
5233. Seandainya sepuluh orang Yahudi beriman kepadaku, tentu 
(semua) orang Yahudi beriman kepadaku. 
(Shahih) (kha”) dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2162: ha "-mim dan Ibnu Adh-Dhurais. 


Ap ai sa ang Wilal Sial Anao-oryt 
5234-1695. Jika kalian mengambil kulitnya, maka kulit tersebut dapat 
disucikan dengan air dan daun pohon yang biasa digunakan menyamak. 
(Shahih) (dal dan nun) dari Maimunah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah no. 2163: ha '-mim, gaftha", ha ', gaflbnu Abbas. 


2 eat Datuk 0 23 GL” 
ME LAS S3 AKN SUilas A .oyro 
5235. Seandainya kalian bersalah hingga kesalahan-kesalahan kalian 


mencapai langit, kemudian kalian bertobat, tentu Allah SWT akan 
menerima tobat kalian. 


576 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Hasan) (ha "dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 900. 


Ana, LSI Ce tt onta 3 nano 

— Ak JI AS o Ungika!, 
5236-1696. Jika aku mendapatkan waktu shubuh lebih luang 
dibandingkan waktu shubuh yang telah lalu, maka aku akan 


membaguskan ruku keduanya dan memperindahnya. (maksudnya adalah 
dua raka'at shalat fajar). 


(Shahih) (dal) dari Bilal. 


Hdist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1143: ha '-mim dan ha-gaf. 


SI dasi o& OT kelael Ja nav—0YrY 

5237-1697. Jika kamu memberikannya kepada paman-pamanmu dari 
pihak ibu, tentu pahalamu akan semakin besar. 
(Shahih) (mim) dari Maimunahhadist. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1935 
dan Mukhtashar Muslim, no. 530. 


5 De selada ai -, 0 ae 6. bor 
Sal Iis SY AN pa .OYYA 


5238. Jika seseorang dapat terlepas dari himpitan kubur, niscaya bayi 
ini akan selamat dari himpitan kubur. 


(Shahih) (tha "ba ') dari Abu Ayyub 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 577 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2164: tha-sin, "ain-dal. Adh-Dhiya '-Anas. 


En KA Kena Pa ea aan oliaet DP Sa nan—orra 
kat 
5239-1698. Jika aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada 


orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud 
kepada suaminya. 


(Shahih) (ha "dari Aisyah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3255 
dan At-Targhib 76/3. 


SY Si ia HS Sy ya Dp GI of Bore, 
& pa! Tg yh as 3 Bj 
5240. Seandainya anak Adam lari menghindar dari rezekinya seperti ia 
lari dari maut, tentu rezeki itu pasti dapat menemuinya sebagaimana 
maut yang pasti menghampirinya. 
(Hasan) (ha “-lam) dari Jabir. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 952. 


C3 AI  :JU alat Gb of 3GP | sai oi Bora 


At Ta Ap LA as Ip 3 Coba Lg MAN 
ag baba ag 


578 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5241. Jika salah seorang di antara kalian hendak menyetubuhi istrinya 
dengan mengucapkan kalimat: Bismillah Allahumma jannibnasy- 


syaithaana, wa jannibnisy-syaithaana maa razagtanna, (Dengan nama 
Allah SWT, ya Allah SWT jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah 
setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami), jika dari hubungan 
keduanya ditakdirkan diberikan anak, maka selamanya setan tidak akan 
dapat membahayakannya. 


(Shahih) (ba '-mim, gaf dan 4) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam A/ Irwa A/ Ghalil, no. 2012, 
Mukhtashar Muslim, no. 828 dan Adab Az-Zifaf, h. 24: Tha '-ba". 


Ga CA MK SE IE YA IS SA OP Lover 

Aa 3 Sen SEN US Gi dal Ca 
5242. Jika salah seorang di antara kalian menempati sebuah tempat 
peristirahatan dan mengucapkan kalimat 'A'udzu bi kalimatillait 
laammaati min syarri maa khalag' (aku berlindung dengan kalimat- 
kalimat Allah SWT yang sempuma dari keburukan apa yang diciptakan) 
maka tidak ada satupun ditempat tersebut yang membahayakannya 
sampai ia berangkat meninggalkan tempat tersebut 

(Shahih) (ha "dari Khaulah binti Hakim. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 377/6 dan 378 dan 
409 serta mim 46/8. 


L3 0... Gi: A3 Sen AN ba ni OA ON mn MR 
Dying 5 Ojik Ula AI GE Idi JW ol Lover 

BA Dah SA adi 
5243. Seandainya para hamba tidak berbuat dosa, tentu Allah SWT 
menciptakan mahluk yang melakukan dosa, lalu mereka meminta 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 579 


ampun kemudian mereka diampuni. Dan Dia Maha pengampun lagi 
Maha Penyayang. 


(Shahih) (ka?) dari ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah no. 967. 


JB yh eri nii Ja Aa Ja bis Wol oret 
Jo aa J3, ab ya pet aa EN III HA 1 ai 
AA AB Sa Sen Mu da ya yh al 


Se Ya dala Gd Obat u3 Baen ana 

JB Si Nia 
5244. Jika Allah SWT mengadzab seluruh penduduk langit dan seluruh 
penduduk bumi, maka Dia akan mengadzabnya. Dan, sikap yang 
demikian tidak dianggap zhalim. Jika Allah SWT memberikan rahmat 
kepada mereka, maka rahmat-Nya tersebut lebih baik dibandingkan 
dengan amal yang mereka lakukan. Jika kamu mengeluarkan emas 
sebesar gunung uhud untuk perjuanagn di jalan Allah SWT, Dia tidak 
akan menerimanya hingga kamu beriman kepada gadar: maka 
ketahuilah, sesungguhnya tidak ada satupun yang ditagdirkan 
menimpamu akan meleset dan ketahuilah, tidak satupun yang tidak 
ditagdirkan mengenaimu akan menimpamu. Jika kamu meninggal dunia 
dalam kondisi tidak memiliki keyakinan yang demikian, maka kamu pasti 
akan masuk ke dalam neraka.” 


(Shahih) (ba '-mim) dari Zaid bin Tsabit (ba -mim, dal, ha', 
ha -ba' dan tha "-ba' dari Ubai bin Ka'ab dan Zaid bin Tsabit, dan 
Khuzaifah dan Ibnu Mas'ud 


580 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah At-Thahawiyah, 
no. 629 dan As-Sunnah, no. 245. 


dl 3 ae 5 Bat IR ai Ad of .orto 


Aa pp CA GS, ya Jus 


5245. Seandainya air (mani) yang menjadi anak itu engkau tumpahkan 
di atas batu, tentu Allah sanggup mengeluarkan anak dari batu itu. Dan, 
sungguh Allah akan menciptakan jiwa yang Dia kehendaki. 


(Hasan) (ha -mim, dan Adh-Dhiya”) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 337: Ibnu Abu Ashim dan ha '-ba ' 


Aka Sa Wae GA D5 ya ae ga LA SI ON 


5246. Jika ada seseorang yang mengintipmu tanpa izin, lalu orang 
tersebut engkau lempar dengan kerikil hingga matanya cedera, maka 
kamu tidak terkena hukuman. 


(Shahih) (ba -mim, gaff dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1425 dan Irwa ' A/ Ghalilno. 1428, 2227. 


£» 


PA AI op PI SAM PSN CN gala P Loyev 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 581 


5247. Seandainya penghuni langit dan bumi bersekutu menumpahkan 
darah seorang mukmin, maka Allah Azza wa Jalla pasti akan 
menjerumuskan mereka semua kedalam neraka. 

(Shahih) (ta) dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh no. 925 dan 
At-Tharghib 202/3. 


G3 Ia Ab man Bl aa gn Ja CAS OP LovtA 
- Ai F . 33 P3 "4 
5248. Seandainya batu sebesar tujuh unta bunting dijatuhkan dari bibir 
jahanam, maka selama tujuh puluh tahun ia tidak akan mencapai dasar 
neraka. 
(Shahih) (Hanad) dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 2865: "ain, tha '-ba -Mu'adz dan Abu Amaamah. KafAbu 
Hurairah. 


3 (ng 0. . o T- bl. 


sc. 3 Pe, - 2. 8 or 

La D yan px SI, Pa PP Tp ol .OY£A 
TI An AA IE AN ba 

5249. Seandainnya wajahnya seseorang diseret semenjak hari dimana ia 


dilahirkan sampai hari dimana ia mati karena kelemahannya mengharap 
ridha Allah SWT, tentu pada hari kiamat ia akan dihinakannya. 


(Hasan) (ba '-mim, ta "-kha' dan tha '-ba') dari Utbah bin Abid 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam Silsilah Al Ahadits As-Shahihah, no. 
447. 


582 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Naa 


. . 3 , ... - 
Ja da AN TAN 5d D3 (IN La 3 Ol Loyo. 
Kat SES ya USG Haa us 
5250. Seandainya setitik zaggum menetes ke kasat dunia, maka 


rusaklah penghidupan seluruh penduduk dunia, lalu bagaimana dengan 
seseorang yang ia (zaggum) sebagai makanannya? 


(Shahih) (ha "-mim, ta', nun, ha', ha '-ba'" dan kaf) dari Ibnu 


Abbas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5683: 
Adh-Dhiya '. 
| 
| An pi ray LN, Ab ya Lol. y144—0Yo1 


Aa 6 alba Si ane Ja: en PN SAN Gara: 

.3 t.., 3 0 5, 5 tz -5 06 2... AP AA 
5251-1699. Jika saja keindahan surga sebesar kuku nampak di dunia, 
maka ia akan menghiasi bintang-bintang yang ada di antara langit dan 
bumi. Jika gelang tangan seorang laki-laki dari penghuni surga nampak, 
maka simalah sinar matahari sebagaimana sinar matahari 
menghilangkan cahaya bintang. 


(Shahih) (ba -mim dan ta "dari Sa'ad 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5637 
2 , T. “ 4 3 z . 0 0 2. et . 5 or 
SI Jah IE OPSI Keaia Ia Pe ISI STP oto 
. Tnge Tag a END an aa 
AAN Sijar SIN Kiat Ae 0 PG 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 583 





5252. Jika saja saat berpisah dariku kondisi kalian seperti saat berada di 
sisiku, tentu para malaikat akan menjabat tangan kalian di jalan-jalan 
Madinah. 


(Shahih) ain) dari Anas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah, no. 1965: ha '-ba'. 


- 2 @ .,. -, 5 ”4 jt Ta ha Na 
Yale EA SI JL IS BOSS SY .oror 
20.201 or 0... Ae Se ”. Pen oU aah TAN 0 
BE Sa Ha SNI (SEnatal gate 
03. 0.9. 38. 0” A Aa NO 
AMS Ogidi pit Al end 
5253. Seandainya kondisi kalian semua seperti kondisi kalian saat 
berada di sisiku, tentu para malaikat akan menjabat tangan kalian dan 
mengunjungi rumah-rumah kalian. Dan seandainya kalian tidak berbuat 


dosa, tentu Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa 
untuk diampuni-Nya. 100 


(Shahih) (ha "-mim dan ta dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
372 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 967: Ibnu Al Mubarak 
dan Ath-Thayalisi. 


Ie PPA Maa PN Tar sak 
Sale PAP EM Ie OS J .orot 
Mila 213 Celas 3 HN 


100 Dalam lafazh Muslim tertera dengan redaksi: Mereka berbuat dosa, 
kemudian mereka memohon ampun kepada Allah SWT dan Dia mengampuninya. 
Telah disebutkan juga hadits Ibnu Umar dengan redaksi seperti pada no. 5243. 


584 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Na AA EA ——“— 


5254. Seandainya kamu bertawakkal kepada Allah Ta'ala dengan 
tawakkal yang sebenar-benarnya, tentu Dia akan memberimu rezeki 
seperti burung yang diberi rezeki. Burung tersebut berangkat pagi dalam 
kondisi lapar dan pulang sore hari dalam kondisi kenyang. 


(Shahih) (ba -mim, ta ', ha ' dan kaf) dari Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagir, no. 23, Silsilah Al Ahadits As-Shahihah, no. 310: ha '-ba '. 


GA at Ul un alir Ia. -oyoo 
5 pas Veda Jl A3 GAB Ah ed Ki Aa IS Gyad Sat Gila, 
5255-1700. Sekiranya aku tahu lebih dahulu urusanku akan terjadi 
seperti ini tentu aku tidak akan menyembelih hewan hadyu dan aku 
akan menjadikannya sebagai umrah. Barangsiapa di antara kalian tidak 
membawa hadyu, maka bertahallullah dan jadikan ihramnya sebagai 
ihram umrah. 
(Shahih) (mim dan dal) dari Jabir 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
707 dan Hujjah An-Nabi SAW, h. 61 


. 


V5 


“9. 


at USA Gila elita Iv -oyon 
ABI Ga ga of 
5256-1701. Sekiranya aku tahu urusanku akan terjadi seperti ini tentu 


aku tidak akan membawa hewan hadyu. Jika aku tidak membawa 
hadyu, tentu akan bertahallul 


(Shahih) (ba -mim dan gaf dari Jabir 


HN 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 585 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Hujiah An-Nabi SAW. h. 
61 


(EN ab Gi trs Pat .OYov 


5257. Jika aku dihadiahkan kaki kambing, tentu aku akan menerimanya 
dan jika aku diundang untuk menghadiri jamuan tersebut, maka aku 
akan memenuhinya. 


(Shahih) (ba "-mim, ta" dan pa "-ba ') dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha-mim, no. 512/2, kha': 
Hibah-Abu Hurairah. 


Ha DUA SF av. r—oYeA 


5258-1702. Kalau saja kita tinggalkan bab ini untuk kaum wanita. 
(Shahih) (dal) dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
483. 


tas Kn .oyoA 


5259. Jika seorang wanita mengetahui hak suaminya, maka si wanita 
tidak akan duduk selama (si suami) makan siang dan makan malam 
hingga ia selesai darinya. 

(Shahih) (tha "-ba ') dari Mw'adz. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2166: Al Bazaar. 


586 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Ale BEA MI 5 Gs OA Log. 
5260. Seandainya kalian mengetahui kadar rahmat Allah, tentu kalian 
akan mengandalkannya. 
(Shahih) (Al Bazaar) dari Abi Sa'id 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 2167: Ibnu Abu Dunya. 


SE SUS AA Lor Layan 
5261. Jika kalian mengetahui apa yang disimpan untuk kalian, maka 
kalian tidak akan sedih dengan apa yang diambil dari kalian. 
(Shahih) (ha "-mimj) dari Irbadh 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah no. 2168: ha “-lam. 


SAS KU Kental, K3 ES Tel OA Loyar 
EA Ong Eni taka 
5262. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan 


banyak menangis dan sedikit tertawa, dan kalian akan keluar ke jalan- 
Jalan sambil berteriak memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. 


(Hasan) (tha "-ba ', kaf dan ha '-ba ”) dari Abu Ad-Darda '. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ad- 
Dha 'ifah, no. 4354: ha "ba". 


IS 3 Ie Sen Sel Copa. OY1Y 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 587 


5263. Jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan 
sedikit tertawa dan banyak menangis. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf, ta', nun dan ha dari Anas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 479. 


3 v LIS UJI Lal Koaki J oya 
5264. Jika kalian mengetahui (pahala) yang ada pada barisan shaf 
pertama (dalam shalat), maka tidak akan terjadi kecuali dengan diundi. 
(Shahih) (mim dan ha dari Abu Hurairah. 


Ah BB NIS Ol ta S Lis SIKA Loyo 
5265. Jika kalian mengetahui apa yang diperuntukkan kalian disisi Allah 
SWT, tentu kalian suka menjadi bertambah miskin dan butuh. 

(Shahih) (t2”) dari Fadhalah bin Abid 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2169: ha '-mim, ha '-ba ', ha "lam. 


JL Si 253i Lola) GUA. YVr-0YTI 


5266-1703. Jika Al @ur''an dikumpulkan pada sebuah kulit, maka Allah 
SWT tidak akan membakarnya dengan api. 


(Hasan) (ha "-ba ) dari Usmah bin Malik 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2140. 


Wp Gu LA 353 SEA Av t-eya 


588 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5267-1704. Jika kalian keluar menuju segerombolan unta milik kami, 
maka minumlah susu dan air kencingnya. 

(Shahih) (ha ') dari Anas 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah no. 2170: ha "-mim, Abu Abid dan Ath-Thahawi. 


. 


2 


Pd 3 Pd 3 07 
Saat 3 IS 3 R53 YP Av o-eYAA 
PER MAA As S0 MPN 
“id FS har 
5268-1705. Jika aku diundang ke perjamuan makan hasta hewan atau 


kakinya, tentu aku akan memenuhi undangan tersebut. Dan jika aku 
diberi hadiah hasta hewan atau kakinya, tentu aku akan menerimanya. 


(Shahih) (kha dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kha ': Hibah 


La 


,..3 ,.. 3 25 Lan FTA . 01 
ut ae Teras Tilas SUN dal & Us Jav. r—oyta 


5269-1706. Jika ia mendekat kepadaku, tentu para malaikat akan 
menyambarnya sebagian demi sebagian dari tubuhnya, Maksudnya 
adalah Abu jahal, 

(Shahih) (mim) dari Abi Musa 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1540. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 589 


Oaja ny a RM U3 EU, Sh von. 


533 JT pala ea 


5270-1707. Jika kamu melihatku bahwa aku mendengarkan bacaanmu 


yang kemarin, berarti kamu telah dianugerahkan keindahan seperti 
keindahan suara Nabi Daud. 


(Shahih) (mim) dari Abi Musal01 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
2112. 


s5 o. 3 0. 


ai SJ ha Ia Ea Ha OYVN 


2. 


5271. Jika aku boleh merajam seseorang tanpa bukti, tentu aku akan 
merajam perempuan ini. 


(Shahih) (ga!) dari ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil no. 
2158. 


Hi We ox ai Ae. oYVY 
5272. Seandainya Ibrahim (putra Nabi Muhammad Saw) hidup, tentu ia 
akan menjadi orang yang paling jujur dan menjadi nabi. ' 


(Shahih) (Al Barwadhi dari Anas. (Ibnu Asakir) dari Jabir, dari 
Ibnu Dabbas, dari dari Ibnu Abi Aufa. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah no. 220, 3302: ha "-mim, Ibnu Sa'id, ibnu Asakir-Anas. ha - 
Ibnu Abbas. 


101 Saya katakan, pada pembahasan hadits yang lalu juga terdapat hadits 
yang lain dari sahabat mengenai topic yang sama. Lihat (5122 — 5124 ) 


590 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Ja US We 9 SA PE UR LAIG Y voyvr 
Kab Ja oa Oli) 
5273-1708. Jika aku tahu bahwa kamu mengintip, maka akan aku 


tusuk matamu dengannya. Sesungguhnya meminta izin diperlukan 
karena adanya penglihatan. 


(Shahih) (ha -mim, gaf, ta" dan nun) dari Sahal bin Sa'id. 


IS KD Nop AA .OYV£ 
5274. Kalau apa yang kamu lakukan terhadap binatang-binatang 
diampuni, tentu kalian sudah banyak diampuni. 
(Hasan) (ha '-mim, tha "-ba ') dari Abu Ad-Darda”" 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 514. 


05 3 J.oyvo 
5275. Kalau ditakdirkan, jadilah ia. 
(Shahih) (gaf-tha ' dalam Al Afrad dan ha '-lam) dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5819: 
As-Sunnah, no. 353: ha -mim, ha '-ba ', Al-Kharaithi. 


Uh SPT GA KA BP AI ea 3 AV A-0YYI 
He YP Ul ali 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 511 





5276-1709. Jika kamu membaca Bismillah, maka para malaikat akan 
mengangkatmu dan manusia akan melihat kepadamu hingga para 
malaikat memasukanmu ke angkasa langit. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Abi Thalhah dan Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 2171: ha'-gaf dalam Dala" ibnu Syahin. kafAbu 
Thalhah.102 


SF Ae Pi 1 II SJ Ava VV 
Pa No 2.2 
5277-1710. Jika aku katakan “Ya, maka akan menjadi wajib. Jika 


wajib, maka kalian tidak akan dapat melaksanakannya. Jika kalian tidak 
dapat melaksanakannya, maka kalian akan disiksa. 


(Shahih) (ha ") dari Anas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykatno. 2520. 


. .—0 GAJI -0 04 . 
KA Ki Opa KO KOn PA VENNA ME KAK KALA AN 


5278-1711. Jika kamu mengatakannya dan kamu mampu menguasai 
urusanmu, maka. kamu akan mendapatkan kemenangan yang 
sempurna. 


(Shahih) (mim dan dal) dari Imran Hashin. 


KN Drag Bei 2 br Rai OS JP. orya 


102 Thalam semua riwayat tersebut tidak ada kaliamat, Harta talija bika fi 
jawwi samaa ...” kecuali dalam riwayat Imam Baihagi dan sebaiknya pengarang 
kitab ini memberikan penjelasan tentang hal ini. 


592 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5279. Seandainya Usamah adalah seorang anak budak perempuan, 
tentu aku akan memberinya pakaian dan perhiasan sampai aku 
membuatnya semarak. 


(Shahih) (ha "-mim dan ha "dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 1019: Ibnu Sa'id, Abu Ya'li dan Ibnu Asakir. 


- » PO mpnA 3 Sing Ira . . Pd 
ar Ily II GI 2s Oluyl OS J .0YA: 
5280. Seandainya iman itu berada di (bintang) suraya, tentu ia dapat 
diraih oleh orang-orang dari Persi. 
(Shahih) (gaf dan ta ') dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1751 dan Silsilah Al Ahadits As-Shahihah no. 1017. 


. “ 2. 3 5 P 2. 7 
Gajb ei oya Jang LAN UII 2 MY OS YP Ava r-eyAN 
SE & 


5281-1712. Jika iman itu ada di bintang Suraya, maka seorang laki-laki 
dari Persia akan mengejarnya hingga mendapatkannya. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1751. 


JO An, TAI OS Lo YAY 


5282. Kalau Al @ur 'an (ditulis) dikulit, maka tidakakan dimakan api. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 593 


(Hasan) (tha "ba ') dari Ugbah bin Amir dan dari Ismah bin 
Malik 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2140. 


Naa) Na P3 Pengen ra Sae aa OS Avir-oYAr 


San kena AS 4 


5283-1713. Jika saja Muth'im bin Adi hidup dan ia berbicara denganku 
tentang mereka yang berbau busuk, niscaya aku akan melepaskan 
mereka karena keberadaannya. —yakni: Para tawanan Badar—. 


(Shahih) (ha "-mim, kha, dal) dari Jabir bin Mut'im 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3965. 


20774 


Medi ps OST ai sah o& P1 .OYAL 
5284. Seandainnya ada nabi sesudahku, 'tentu ia adalah Umar bin Al 
Khaththab. 


(Hasan) (ha '-mim, ta" dan ka) dari Ugbah bin Amir (tha "-ba) 
dari Usamah bin Malik. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits As- 
Shahihah no. 327. 


3 o ang 3 Lan £ P & PE 
— Ja ea Rig sp Pp Sa D5 US J.yvre-oYhot 
5285-1714. Jika hal yang demikian berakibat buruk, tentu akibat buruk 


tersebut juga akan menimpa orang-orang Persia dan Romawi. 
Maksudnya adalah menyetubihi istri yang sedang hamil. 


(Shahih) (mim) dari Usamah bin Zaid. 


594 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3188 
dan mim 162/4. 


Aa Ana TI Saka 2 0 A .OYAN 
5286. Seandainnya ada sesuatu yang mendahului takdir, tentu penyakit 
ain-lah yang mendahuluinya. 
(Shahih) (ba -mim, ta" dan ha "dari Asma binti Amis 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 456 dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah no. 1252: As-Sunnah Li Ibn Abi 
Hashim, no. 310: Abu Hurairah. 


ala pekik Ip Esa Aira PAT Gia s1 J3 OS OYAV 
5287. Seandainnya ada sesuatu yang mendahului takdir, tentu penyakit 


ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kamu diminta mandi maka 
mandilah. 


(Shahih) (ta”) dari Ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah no. 1251, 1252: mim. 


05 F3 GE AAN JL Iya 23 G3 GAN OS YP .OYAA 
PT Br IG WE ES aan, 

Dj ia 
5288. Seandainnya anak Adam mempunyai satu ngarai harta, tentu ia 


akan mencari tambahan (ngarai) yang kedua, dan seandainya ia 
mempunyai dua ngarai, tentu ia akan mencari tambahan (ngarai) ketiga. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 595 





Perut anak Adam tidak akan merasa kenyang' selain dengan tanah, dan 
Allah akan menerima tobat orang yang bertobat 

(Shahih) (ha '-mim, gaf dan ta") dari Anas (ha '-mim dan ga 
dari Ibnu Abbas (kha”) dari ibnu Zabir (ha) dari Abu Hurairah (ha '- 
mim) dari Abu Wagid, (ta '-kha ' dan Al Bazzar) dari Buraidah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Musykilah Al Fagr, no. 


14. 
Pa KA KI JB ha NG Gl jN DIS  ornA 


” “ .. G0 0... PA gu Tana Pd 
HAN 3 SY, Ro Le 
5289. Seandainnya anak Adam mempunyai satu ngarai pohon korma, 
tentu ia mengharapkan sebanyak itu (lagi), kemudian mengharapkan 
sebanyak itu lagi, sampai ia mengharapkan beberapa ngarai. Dan tidak 
ada yang bisa mengenyangkan perut anak Adam selain tanah. 
(Shahih) (ha -mim dan ha '-ba ) dari Jabir 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Musykilah Al Fagr, no. 
14. 


Sah SE Ie Yo pad G3 all Ja JOS Pora. 

PN Oh PN sea 
5290. Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud dan 
didatangkan lagi kepadaku gunung yang ketiga, disamping itu aku 


memiliki satu dinar, maka yang aku sukai hanyalah satu dinar yang 
dapat aku gunakan untuk membayar hutang. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 


596 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab sisilah Al-Hadits Ash- 
Shahihah, no. 1139. 


Jo. 0 AG . 


Ka 5 Ina IN 5 Siar Is Sa Uh SP Layan 
3 


5291. Jika ia adalah seorang muslim —yang berstatus budak—, 
kemudian kalian memerdekakan atas namanya, bersedekah karenanya, 
atau kalian berhaji untuknya, maka hal yang demikian akan sampai 
kepadanya.103 

(Hasan) (dal) dari Ionu Umar. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana “id, no. 
172. 


5 £ Ana PP 0 or 

Ui YAI Gea La ayah Cl AI Kie Ja GAN LAS J .oyay 
PP ra 

5292. Jika saja nilai dunia di sisi Allah SWT sebanding nilai satu sayap 
nyamuk, Dia tidak akan memberi minum seteguk air-pun kepada orang 
yang kafir. 

(Shahih) (ta' , Adh-Dhiya”) dari Sahal bin Sa'id 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Hadits Ash- 
Shahihah, no. 943. 


£ ...l 9 


Le ASI 201 0) ya Ss AVWo—0YAY 


V9 Makasudnya adalah sampai kepada orang tua mereka yang telah 
meninggal dunia. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 597 


5293-1715. Jika satu surah saja, maka itu sudah mencukupi kebutuhan 
manusia. 

(Shahih) (ha "-mim dan dal) dari Abi Sa'id. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ AHadits Ash- 
Shahihah, no. 395, 2171: At-Thahwi, ha "ba" dan kaf. 


ami ON EA SD ah ang oa rt SY orak 
tenan 
5294. Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada 
orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud 
kepada suaminya. 
(Shahih) (ta2”) dari Abu Hurairah (ba "-mim) dari Mu'adz (ka) 
dari Buraidah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Iwa" Al Ghalil no. 
1998. | 


5 . 

ot HA EDAN NA & AA Ipang alias 5 f Ta TS p Av1-OY 90 
- M9 S5 ed SP y Sl MASA Cyodi SU (er Dem 

BEI Je (sa Yan 
5295-1716. Jika aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud 
kepada selain Allah SWT, maka akan aku perintahkan seorang wanita 
untuk sujud kepada suaminya. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada 
dalam genggaman-Nya, seorang wanita tidak akan dapat memenuhi hak 
Tuhannya hingga ia dapat memenuhi hak suaminya. Bahkan jika 
suaminya menginginkannya sementara ia berada di atas pelana, ia tidak 
boleh menolaknya. 


598 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Hasan) (ha -mim, ha" dan ha -ba') dari Abdullah bin Abi 


Aufa. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" Al Ghalil no. 
1998 dan At-Targhib 76/3. 


SI SISA Sus LI Ja Sal Iiata LS J vav-oyan 
Ket ii 
5296-1717. Jika aku mengambil satu (dari penduduk bumif'f sebagai 


kekasih, maka aku akan mengambil Ibnu Abu @uhafah (Abu Bakar) 
namun sahabat kalian (yaitu Nabi Saw) adalah Khalilullah. 


(Shahih) (mim) dari Ibnu Mas'ud 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarah Ath-Thahawiyah 
no. 334 dan (mim)109/7. 


0 (9 - , # 3 . 
KEALEN Hop Kls AE an is LSP Layan 
Mer eh Al ala 
5297. Jika saja aku mengambil seorang kekasih dari ummatku selain 


Tuhanku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar, namun ia adalah 
saudara dan sahabatku. 


(Shahih) (ba '-mim, kha) dari ibnu Zabir (kha ') dari ibnu Abbas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 193. 


108 Aku temukan tambahan ini dalam kitab aslinya dalam riwayat setelah ini 
dari Ibnu Mas'ud RA. Dan hadits dengan redaksi seperti ini ada dalam riwayat 
Muslim pada riwayat ini. Maka redaksinya perlu di koreksi.. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 599 


25, Yus £ UDA $ NS lia - Ai) SNVYA-OYAA 


Ji Kate Si ISA 33, urleh & 


5298-1718. Jika saja aku mengambil seorang kekasih dari ummatku 
selain Tuhanku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar, namun ia 
adalah saudara dan sahabatku. Dan Allah SWT telah menjadikan 
sahabat kalian (Maksudnya adalah nabi sendiri) sebagai kekasih. 


(Shahih) (mim) dari ibnu Mas'ud 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 6011 
dan mim 7/108. 


3 Cot hop ES YP Loraa 
5299. Jika saja kalian menyiduk dari pasir Bathhan, hal yang demikian 
tidak akan membuat kalian menjadi kaya. 
(Shahih) (ha "-mim dan kaf) dari Abi Hadrad 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ AHadits Ash- 
Shahihah. 


BE pp SI Ca SP Ava-er 
5300-1719. Jika aku tidak hentikan, maka ia akan terus merintih hingga 
hari kiamat. 
(Shahih) (ba-mim, mim dan ha "dari Anas dan ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Hadits Ash- 
Shahihah, no. 1200: ta '-kha', Ad-Darimi, Al Baghawi, Adh-Dhiya', 
Ibnu Sa'id, tha '-ba ' dan ibnu Abbas 


600 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











043 € 5 0.3 "9 AAN Pn apa 28, Pa 
AS Ogah pa JS AL IA SP ora 
5301. Jika kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah SWT akan 


mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa, untuk kemudian Allah 
SWT akan mengampuninya. 


(Shahih) (ha '-mim) dari Ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ AHadits Ash- 
Shahihah, no. 970 


PB, .. 0 o 2... 
Sa AN SE SY vr —orag 
5302-1720. Jika kamu tidak menghentikannya, maka kalian akan 
memakan darinya dan ia akan menyumpal kalian. 
(Shahih) (mim) dari Jabir 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1531. | ae 


BS NP USG Ld Opi SSK IP or 
ka o 3 “ () #1 
5303. Jika kalian tidak pernah berbuat dosa, maka aku khawatir sesuatu 


yang lebih besar akan menimpa kalian, yaitu perasan ujub dan perasaan 
ujub (Merasa diri baik, bersih dan merasa sebagai orang yang shalih). 


(Hasan) (ha "ba ') dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits As- 
Shahihah, no. 658. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 601 





Se SBU TU ga s3 JP Lor 

8 0. 3 

SA ad ai AG Kala ea Ja ba JR 
1903 AB al CS VE Unta 


v. 
du 


5304. Jika tidak tersisa dari umur dunia kecuali satu hari, niscaya Allah 
akan memanjangkan waktu pada hari tersebut hingga Dia mengutus ke 
alam dunia seseorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama 
dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku yang 
akan memenuhi dunia dengan kebajikan dan keadilan sebagaimana 
sebelumnya dunia dipenuhi dengan kezaliman dan aniaya. 

(Shahih) (dal) dari Ionu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5452 
dan Ar-Raud An-Nadhir, no. 647 


s3. .- . . £ .A Oi an ..$ . . ..orar 
Na nu Al SI AYI AN 3 SY or. 
Ng An CS Ya 
5305. Jika tidak tersisa kecuali satu hari dari usia dunia, maka Allah 
SWT akan mengutus seseorang yang berasal dari keturunanku yang 


akan memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dunia 
dipenuhi oleh kezhaliman. 


(Shahih) ba '-mim dan dal) dari Ali. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raud An-Nadhir, no. 
52/2 


AN na ab Dp SA 3 Ih AS PI El ya sa PA Ora 


Joe A4 sa: 


ba aon 


602 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5306. Jika saja seseorang dapat terbebas dari himpitan sempitnya 
kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz akan selamat. Sungguh ia telah terhimpit 
sebentar, kemudian himpitan tersebut dilonggarkan karenanya. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1695: tha '-sin. 


SI ia CI AD ha ES very 


5307-1721. Jika ada seseorang yang dapat terbebeas dari himpitan 
kubur, tentu anak kecil ini akan terbebas. 
(Shahih) (ain, dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2164: tha '-sin dan ain-dal. 


3 8 0. . - 2 Panah 
Ga Sbb Uu Hk AS Oya) Laga JG YP LOYAA 
” 
5308. Jika saja Nabi Musa turun dan kalian mengikutinya serta 


meninggalkanku, niscaya kalian akan tersesat. Sesungguhnya aku adalah 
bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dari ummat. 


(Hasan) (ha '-ba ) Abdullah bin Al-Harits 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
1589. 


CAN BN pl SEN Aver-or.a 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 603 





5309-1722. Jika aku tidak khawatir bahwa barang tersebut adalah 
bagian dari sedekah (zakat) maka aku akan memakannya. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf, dal dan nun) dari Anas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1821. 


g ? (P or . . £ Ns oi 8 9 : Tr 
el TM 3G eat ea LI 2 Ang VP ver —eri 
et) JA Coaly IU Gs at, 
5310-1723. Jika tidak ada Hijrah, maka aku tetap menjadi bagian dari 


orang Anshar. Jika manusia mengarungi satu lembah, maka aku akan 
mengikuti lembah yang dilalui oleh masyarakat Anshar. 


(Shahih) (ga!) dari Anas (ha '-mim dan kha) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1768: ha '-mim-Anas. ha '-ba “Abu Hurairah. ha '-mim 
dan gafAbdullah bin Zaid bin Ashim. ba '-mim, ta" dan kaf- Ubai bin 
Ka'ab. ha '-mim-Abu @atadah. 


3 PRP or . - Sy. otr 1 Sh 

PAI Bk Ip AAN La ega SS inai VP Avre—OrAA 
MAN SSI Ga Y ar 

5311-1724. Jika tidak ada hijrah, maka aku akan menjadi bagian dari 


orang Anshar. Jika manusia menyebrangi satu lembah, niscaya aku akan 
bersama masyarakat Anshar. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan kai) dari Abi 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Hadits Ash- 
Shahihah, no. 1868 dan lihat hadits yang sebelumnya. 


604 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Bsd pat AA Ginga Je Gal of YP avro-orin 
- » 4 1 
X0 JS Lis Mpu) 
5312-1725. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan orang-orang 
yang beriman, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk 


mengakhirkan shalat Isya" dan aku perintahkan mereka bersiwak setiap 
kali hendak melaksanakan shalat. 


(Shahih) (dal dan nun) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
36: Abu Awanah. 


SI Aa Yap ol #9 AI “af of Ys Avi —oYir 

aka Ja al 
5313-1726. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan orang- orang 
yang beriman, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk 


mengakhirkan shalat Isya" hingga sepertiga malam atau pertengahan 
malam. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan ha "dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
36 dan At-Thahawi dan kaf 


.. 2 07 ge s -, 0g. 7 
HR AKA Ur yag Ol AN A Gatot Yg avrv—ori 4 
LAN Likas #lall 
5314-1727. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan orang-orang 


yang beriman, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk mengerjakan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 605 





shalat dengan cara seperti ini: maksudnya mengerjakan shalat Isya 
dipertengahan malam. 

(Shahih) (ha "-mim, kha " dan nun) dari Ibnu Abbas. (mim) dari 
Ibnu Umar dan Aisyah 


- » 4 - o 2... 

Io JS Kn NAS AI Al da Gel ol YP Lori o 
5315. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, maka akan 
aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali melaksanakan shalat. 

(Shahih) (Malik, ha "-mim, gaf, ta" dan ha") dari Abu Hurairah 
(ha '-mim, dal, nun) dari Zaid bin Khalid Al Juhani 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
270, Silsilah Al Ahadits Adh-Dhaifah, no. 402, Shahih Abu Daud, no. 
37, Irwa ' Al Ghalil, no. 70 dan Shahih Targhib, no. 200 


P3 4 - . 2... 

Iko JS Ate MAS HPN AI de Gal ol Vj oran 

" 5 5 ii g s 33 ... o 2 5 
JAN SL JI elsa 23, 

5316. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya 

aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali melaksanakan shalat 


dan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan shalat isya hingga 
sepertiga malam. 


(Shahih) (ba "-mim, ta" dan Adh-Dhiya”) dari Zaid bin Khalid 
Al Juhani 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 390 dan 
Shahih Abu Daud, no. 37. 


213 IS OS AN Ae Yg ora 


606 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















5317. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya 
akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu. 

(Shahih) (Malik, dan Asy-Syafi'i dan ha'-gah dari Abu 
Hurairah. (tha “-sin) dari Ali 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Targhib, no. 
201, Al Irwa', no. 70 dan Shahih Abu Daud, no. 36 


Fa Ta, 2 JS 13 Hp A kb Sat of yi .OYYA 

Nama £ Apa 
5318. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya 
akan aku perintahkan mereka berwudhu setiap hendak melaksanakan 
shalat dan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu. 


(Hasan) (ha "-mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Targhib no. 200 
dan Shahih Abu Daud, no. 36. 


CB AAN ade LA AA del ot Vj Lorya 
Ja s Aa SAN 


5319. Jika aku tidak khawatir akan memberatkan ummatku, niscaya 
akan aku wajibkan mereka bersiwak ketika wudhu dan aku perintahkan 
mereka mengakhirkan shalat Isya ' hingga pertengahan malam. 


(Shahih) (kaf. ha-ga!j dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 1/101. 


SE ed PEN YO NN sory. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 607 





5320. Kalau bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, maka akan aku 
penggal leher kalian berdua. 


(Shahih) (ba "-mim, tha '-ba ') dari Nua'im bin Mas'ud Al Asyja'i 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 3982 dan 3984. 


Ab AS Gl SAI ASI Ga ET LIS OP vra—ora 
IS alan up LA YS Opa 3 oi Jl Ipa ng et SPA IS 
EASY op AS Pale US LGS (3 

5321-1728. Jika saja anjing tidak termasuk salah satu bagian dari umat, 
maka akan aku perintahkan untuk membunuhnya. Maka bunuhlah 
setiap anjing yang berwama hitam pekat. Dan tidaklah penghuni rumah 
memelihara anjing kecuali setiap hari amalnya berkurang sebanyak satu 
girath: kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, anjing penjaga dan 
anjing penjaga ternak. 

(Shahih) (ha -mim, ta', nun dan ha” dari Abdullah bin 
Maghifal. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1402 


2g - .» SA 1 ef 2 & 3g 23 0 kete na 
ba IJEG GIS Gt SAI ASI Uh ET LIS Of YY Larry 
HDI 
5322. Jika saja anjing bukan suatu ummat di antara ummat-ummat 


yang ada, niscaya akan aku perintahkan kalian untuk membunuh 
semuanya. Bunuhlah sebagian anjing yang berwarna hitam pekat. 


(Shahih) (dal dan ta "/ dari Abdullah bin Maghfal. 


608 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 


148. 


Pa . —0r- 213 . Se donk Tenan MT jai. 

ya Ga ud AS (Pa Ld PO Y avra-oyyr 

sik Ama AM & na 3 Ag RF, Be Sya z Para 
F3 Haa Hrg an jan LL Li Lin , 

5323-1729. Kalau bukan karena manusia baru saja keluar dari 

kekufuran dan aku memiliki dana untuk membangunnya, niscaya akan 

aku masukkan bagian hajarul aswad sebanyak lima dzira" ke dalam 

bangungan Ka'bah dan aku buat sebuah pintu untuk masuk dan satu 

pintu lagi untuk keluar dari ka'bah. 

(Shahih) (mim dan nun) dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
771 dan Silsilah Al Ahadits As-Shahihah, no. 43. 


SBI IT SEP io Ami ol Y .orye 

.—5 pe Tn ks ali 3 gia santa, fe aa 
5324. Kalau saja Shafiyyah (saudari Hamzah) tidak sedih, maka akan 
aku biarkan binatang buas memakannya (jasad Hamzah) agar kelak ia 
dibangkitkan —dengan kondisi— keluar dari perut binatang buas 
tersebut. 


(Hasan) (ha "-mim, dal dan ta "dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, h. 
60: Ibnu Sa'id (kaf dan ha-gaf. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 609 





Kari! CASE Seatag Of AI Sya Ia y TAN oYYo 
5325. Jika tidak khawatir kalian akan saling menguburkan, maka aku 


akan berdoa kepada Allah SWT agar Dia memperdengarkan suara 
adzab kubur kepada kalian. 


(Shahih) (ba -mim, dal, mim dan nun) dari Anas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam mim 161/8: Zaid bin Tsabit. 


KASI AKG lala ALS Ejaa Op of Y AVr—0YYI 
Ga Ha, 
5326-1730. Kalau bukan karena kaummu baru keluar dari kehidupan 


Jahiliyyah, maka akan aku memugar Ka'bah dan aku jadikan ia memiliki 
dua pintu. 


(Shahih) (ta” dan nun) dari Aisyah ra. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 43 dan Raf'u Al-Astar, no. 138 


SI na Ff Y lalu Iga Ea of - AVT-OYYV 


5327-1731. Kalau bukan karena kaummu baru keluar dari ae 
jahiliyyah, maka akan aku gunakan harta simpanan Ka'bah untuk 
perjuangan di jalan Allah dan akan aku jadikan ia memiliki dua pintu dan 
aku masukkan Hijir Ismail ke dalamnya. 

(Shahih) (mim) dari Aisyah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 43. 


610 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















BS Ia Ion UTY Lver—opYA 
5328-1732. Kalau bukan karena kamu adalah seorang utusan, maka 
akan aku tebas lehermu. 
(Shahih) (ba "-mim, dal dan ka!) dari Ibnu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 3982 dan 3984. 


HA AAS OA le AI Gal Oya KAV orya 


5329. Jika kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah SWT. akan 
menciptakan makhluk yang akan berbuat dosa, kemudian Allah SWT 
akan mengampuni mereka. 


(Shahih) (ha -mim, mim dan ta ') dari Abu Ayyub105 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1963. 


ala YG ai) S3 d3 Aan en d) oral AVY ory. 
We Ed 
5330. Jika bukan karena Bani Israil, maka makanan tidak akan pernah 


menjadi basi dan roti tidak akan menjadi busuk. Dan, jika bukan karena 
Hawa, niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya. 


(Shahih) (ha -mim, ga dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
846. 





105 Lihat hadits-hadits di no. 5243, 5253 dan 5301. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 611 


gn 


1 Igo oA, 3 0 Ta 0. Th 0 PA ari 
Ae tai Ka ena Sa: Ha A5 Alam Y) vrr—orri 
akh HI GET Un Op Wal AA MI Gatal 
5331-1733. Kalau bukan karena kaummu baru keluar dari kehidupan 
Jahiliyyah, maka akan aku hancurkan bangunan kabah dan aku dirikan 
bangunan baru beradasarkan pondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan 


aku jadikan ia memiliki pintu dibelakang. Sesungguhnya saat 
membangun Kab 'ah, masyarakat @uraisy menguranginya. 


(Shahih) (ba "-mim dan nun) dari Aisyah 


GHadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits 
Ash-Shahihah, no. 43. 


KE SK SAI peka Aka) Cinta Tino Vj LOYYY 
5332. Jika bukan karena adanya orang yang kondisinya lemah dan 
orang yang sakit, niscaya akan aku akhirkan pelaksanaan shalat isya. 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud no. 
448: ha '-mim, dal, nun, ha" dan ha-gaf Abu Sai'd.106 


33, Ags CU Pe 8 AS Tenan BB 
OA JOS AI HS ya aah UNY roy 


5333-1734. Jika Al @ur'an tidak memberikan hukuman atas pelaku 
lian, maka aku akan tetap memberikan hukuman kepadanya. 


(Shahih) (dal, ta" dan ha') dari Ibnu Abbas (nun) dari Anas 
(kha ') tafsir Ionu Abbas 


108 Dalam haditsnya ada tambahan kalimat: Dipertengahan malam. 


612 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








VE 3 LA GA ata Un AI 3 UNY ora 
3.0, .a Pee aa - .. Ni AA AA, 
pb Tm Ca sg JONI Je Ui Gek 

5334. Kalau bukan karena kotoran zaman jahiliyyah yang menyentuh 

hajarul aswad, niscaya tidak seorangpun yang memiliki penyakit kecuali 

akan sembuh dengan menyentuhnya. Dan tidak ada satupun benda 
dibumi yang berasal dari surga kecuali hajarul aswad! 

(Shahih) (ha-gaf dari Ibnu Umar. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib no. 123/2. 











MISA Jln) slas LAS SY AGS, LAS Ula! J Loro 
AI FAN Je uni CSI, 
5335. Jika saja setiap orang yang mengklaim dipenuhi apa yang 
menjadi dakwaannya, maka orang-orang akan menuntut darah Jak-laki 
di antara mereka dan harta mereka. Sesungguhnya orang yang dituntut 
wajib melakukan sumpah. 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan ha "dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1053 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 2654, 2686 


BEE alah HL 3G Ah OI dag Pora 
5336. Jika saja orang yang minum sambil berdiri mengetahui apa yang 
ada di dalam perutnya, niscaya ia akan berusaha untuk 
memuntahkannya. 
(Shahih) (ha "-gaf) dari Abu Hurairah 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 176, 2175: ain-ba'-Ath-Thahawi. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 613 





....A . Pa Se AAN Ye: ng 23 € #2 0 Pa Tae 
Jai hh Ol OST Ae BL rasi SA ba .OYYV 


e PE RLA RATA Na ARA 
Ab Ga 3 Oa 0 


5337. Jika saja seorang yang lewat dihadapan orang yang sedang shalat 
mengetahui dosa akibat perbuatannya yang demikian, maka berdiri 
selama empat puluh tahun lebih baik dari pada lewat dihadapan orang 
yang sedang melaksanakan shalat: 

(Shahih) (Malik, gaf dan 4) dari Abu Jahmi 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifat Ash-Shalah, h. 
65, Mukhtashar Muslim, no. 337 dan Shahih Abu Daud, no. 698. 


KR 9 SBU ajal LA Ie GIA AJ LoA 


AE ya R3 CL Ga At ate GA aa 

5338. Jika seorang yang beriman mengetahui siksaan yang ada di sisi 
Allah SWT, maka tidak seorangpun yang tamak untuk memperoleh 
surga. Dan jika saja orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi 
Allah SWT, niscaya tidak seorangpun yang putus asa memperoleh 
surga. 

(Shahih) (ta ') dari Abu Hurairah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
192 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1634: gaf dan ha '-ba '. 


. . . PJ Pd . 
Ol Ka Ai II Tata, SAI 3 LAI aj orra 
P3 AN EN AI GC OA Th EN Ie put 


« 


Ka aah, cg LO jala 


614 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5339. Jika manusia mengetahui keutamaan adzan dan keutamaan 
berada di shaf pertama dalam shalat berjama'ah, kemudian mereka tidak 
menemukan cara mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, 
niscaya mereka akan melakukan undian. Jika mereka mengetahui 
keutamaan dan besarnya pahala menyegerakan shalat Zhuhur, niscaya 
mereka akan melaksanakan shalat tersebut dengan segera. Dan jika 
mereka mengetahui besarnya pahala melaksanakan shalat Isya dan 
Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya, meski dengan cara 
merangkak. 

(Shahih) (Malik, ha '-mim, gaf dan nun) dari Abu Hurairah 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 268 


KAI Fail 03 ola! K0 GULAI Alag YA vre—ore. 
Ka 
5340-1735. Jika saja manusia mengetahui keutamaan shalat Isya dan 
shalat Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya meski dengan cara 
merangkak. 
(Shahih) (ha ") dari Aisyah diperkuat oleh hadits sebelumnya. 


20 Jala LSN, Yee Bei Lana Ia ABI GP oren 
5341. Jika saja setiap orang mengetahui seperti pengetahuanku tentang 
bahayanya bepergian sendirian, niscaya tidak seorangpun pengendara 
yang menunggang kendaraannya sendirian melakukan perjalanan di 
waktu malam. 


(Shahih) (ba "-mim, kha, ta" dan ha "dari Ibnu Umar 


. Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Hadits As- 
Shahihah, no. 61 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 615 


ee 


sda wat lo pls J .ovtI 
5342. Jika saja seseorang mengetahui madharat dari apa yang 
dimintanya, tentu ia tidak akan meminta. 
(Shahih) (tha "-ba " dan Adh-Dhiya”) dari Ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
792 


AN JS pi Ta Ab UC aa. ory 
LX Pi GA Ia pan yi SEA Jia di Ol 
bh, dia dn LO ML ajan, 


5343. Akan san menimpa ummatku sesuatu yang pernah menimpa 
Bani Israil persis satu sandal yang sejajar dengan sandal pasangannya... 
Sesungguhnya bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan 
dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, 
semuanya masuk neraka kecuali satu golongan: yaitu mereka yang 
mengikuti apa yang aku dan sahabatku ikuti. 

(Hasan) (ta ') dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 171 dan 
Syarh Ath-Thahawiyah, no. 263 


St SO Sat GI IE IS BI la Ld ore 
BA ya JS 


5344. Akan datang mengunjungi manusia, suatu zaman dimana 
seseorang tidak peduli dengan harta yang ia ambil- apakah harta 
' tersebut halal atau haram. 


616 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















(Shahih) (ha -mim dan kha ') dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib no. 14/3: 
nun, kha “-tha ". 


PAN Haa 2. TAU anna UAA ar A3 kaul 
Se nan Pen dn Ma ada aan aa ta 


aus Laosafsana 1 2. - PAN Pe SL PN nana Ya 
OA AN OA AS II JAS ea Ka Uni Maa dng Y S 
EA JP AS La 
5345. Akan datang pada manusia satu zaman di mana seseorang 
berkeliling untuk bersedekah dengan emas, namun ia tidak menemukan 
seorangpun yang menerima sedekahnya dan terlihat seorang laki-laki 
diikuti oleh empat puluh wanita yang berlindung kepadanya dikarenakan 
sedikitnya jumlah laki-laki dan banyaknya jumlah wanita. 
(Shahih) (gaf) dari Abu Musa. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagir, no. 130. 


Gb OLS Una Ira JL TM A3 Kdi ia LI —open 
”- 3s ta . Tt 3... 
5346. Hajar aswad ini akan datang di hari kiamat dengan kondisi 
memiliki dua mata yang digunakan untuk melihat dan memiliki lisan 
untuk berbicara dan menjadi saksi bagi orang-orang yang pernah 
menyentuhnya. 
(Shahih) (ha ', ha "-ba') dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib, 122/2. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 617 








2, ac sg -- Nag # “ rs 2 £ . 2 3 2: #' 
A3 UAS JD Op elo) Gala Ja JS ASI arra—oytv 
Ola 
5347-1336. Hendaknya setiap kalian memegang kepala hewannya, 
sebab tempat ini adalah tempat syetan mendatangi kita. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


SUN Dp alah IE ang Ing 3S ing SAE ISI Lopta 


3 ... 


Ma ata Kan Lajang dlata DT) Alta JT 


.. . 


5348. Hendaknya salah seorang di antara kalian makan dengan tangan 
kanannya, minum dengan tangan kanannya, mengambil dan memberi 
dengan tangan kanannya. Sesungguhnya syetan makan dengan tangan 
kirinya, minum dengan tangan kirinya, mengambil dan memberi dengan 
menggunakan tangan kirinya. 


(Shahih) (ha ") dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 1336. 


Spa PP ore 


5349. Hendaknya setiap orang yang berkurban memakan sebagian dari 
daging hewan kurbannya. 


(Shahih) (ha '-ba ' dan ha "Jam) dari Ibnu Abbas. 


ora 213 TI Sa .oyo. 


618 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


| 


5350. Hendaknya yang menjadi imam shalat di antara kalian adalah 
orang yang paling banyak hafalan Ak-dur'an-nya. 

(Shahih) (nun) dari Umar bin Salmah 
| Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa " A/ Ghali/no. 210, 
384. 





AN se HAL NAS SI SS GA Fa SI Ika ah rol 
Pend .. Pelan 

PA pe 3 adi: Ja La 

| 5351. Sesungguhnya ada sekelompok tentara yang akan menyerbu 
Ka'bah. Ketika mereka tiba disebuah daerah yang kosong, bagian 
tengah mereka ditenggelamkan. Tentara yang ada di barisan depan 
akan memanggil tentara yang ada di barisan belakang: kemudian 
mereka ditenggelamkan hingga tidak ada yang tersisa kecuali 


sekelompok kecil yang melarikan diri yang mengabarkan tentang kondisi 
mereka. 


(Shahih) (ba -mim, mim, nun dan ha "dari Hafshah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 1924: ta '-kha ' dan kaf. 


CAS Anil Al oroy 
5352. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada mereka 
yang tidak hadir. 
(Shahih) (tha "ba dari Wabishah 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam gak ha-jim, Abu Syuraih.107 
17 Telah disebutkan pada no. 2197. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 619 





niatan Y Pa OA SE SM Ad Loroy 


5353. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada mereka 
yang tidak hadir di antara kalian. Janganlah kalian melaksanakan shalat 
setelah fajar kecuali dua raka'at. 


(Shahih) (dal dan ha "dari Ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud no. 
1159 dan Al Irwa' no. 478. 


Bp Samad Bah Ah IT Se Au GT LAI .orot 


25 


5354. Sungguh suatu kaum dari ummatku ada yang begadang malam 
hari yang diiringi dengan acara makan-makan, bersenang-senang dan 
permainan yang tidak berguna, kemudian di pagi harinya mereka 
menjadi kera dan babi. 


(Hasan) (tha "-ba ) dari Abi Umamah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 1604. 


. 5 , . .. Pj (3 
Je Ea Kap 733 VM UC) SU UG SAS ini) Loyo 
Ea TI 
5355. Hendaklah salah seorang di antara kalian memiliki hati yang 


bersyukur, lisan yang selalu berdzikir, istri yang beriman yang 
membantunya untuk kehidupan akhiratnya. 


(Shahih) (ha '-mim, ta" dan ha ') dari tsauban. 


620 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


aa 


| Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib no. 68/3, 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah no. 2176: ha '-lam dan kaf. Ibnu 
Abbas. ha '-ba “Ali. 


5 Ai le w Ga 0, eh pe aa Jah daa SJ .oyot 
5356. Tan seseorang bersedekah sebanyak satu sha” dari 
gandummya dan bersedekah sebanyak satu sha? dari kurmanya. 
(Shahih) (tha '-sin) dari Abi Jahifah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam mim, no. 86/3-87: Jarir. 


S3 Gea Ag JI 3 Ya Tg 4 sad 9 .orov 
5357. Hendaknya salah seorang di antara kalian menjaga wajahnya dari 
sentuhan api neraka, meski dengan sebelah kurma. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Ionu Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Targhib, no. 
858: ha '-lam- Tamam- "Adi. 


ai ng . “ 3 3 0 .. ng . 2 Ic . " Pad 

PI TE Op Sal UJAN ya SAE SIKU Lo koA 

38. 5 hapa 2, z 

Nada g Un Pas 

5358. Hendaknya salah seorang diantara kalian beramal shalih sesuai 

dengan kesanggupannya. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan bosan 

hingga kalian sendiri yang akan merasa bosan. Hendaklah kalian 

berusaha mendekatkan diri dan berusaha untuk selalu istigomah beramal 
shalih. 

(Shahih) (ha "-lam) dari Aisyah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 621 








Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1338. 


35 


Y “ 


A1 IN Gia AI 2 Aan .oro4 


5359. Sungguh dahulu ada beberapa kaum yang On melakukan 
banyak kesalahan: yaitu orang-orang yang Allah Azza Ya Gala ganti 
kesalahan mereka dengan kebaikan. 


(Hasan) (kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2177. 


Dina pe gm Ne ai Ana Al oa 
Kau: GA aa AP RI aa II) Al Ona Yi 


(4 
Maa 


5360. Sungguh kaum-kaum yang menguasai urusan ini akan berharap 
seandainya mereka jatuh tertelungkup dari bintang Tsuraya, sedang 
mereka tidak menguasai sesuatu. 


(Hasan) (ba "-mim) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 361: kaf108 


Pd st ... .. ae ot aa a1 
CP TP Bani BI aa Saka Tya 
art 
108 Akan disebutkan pada no. 5486. 


— Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





P0 


5361. Sungguh akan ada kegiatan haji, dan sungguh akan ada ibadah 
umnrah setelah keluarnya Ya 'juj dan Ma 'juj. . 


(Shahih) (ba '-mim dan kha ') dari Abi Sa'id 
L Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2430: “ain. 





DAA DA FE JD ya GA G3 SAI LAN 
5362. Akan keluar dari neraka sekelompok orang dari ummatku dengan 
sebab syafa atku, mereka dikenal dengan sebutan Al-Jahannamiyyin. 

(Shahih) (ta” dan ha ')dari Imran bin Hashin. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim no. 434/4: kha 
Rigag. 
2. de t.0. og NUN Ie 01 In na pa TANPA NG NI 
any Ang Sudi Jan Ea dar aslity dimedia .OYY 

33 " - 3 0. 3 PJ 
Jt sostud 

5363. Akan ada yang masuk surga dengan sebab syafaat seseorang 


) yang bukan Nabi seperti dua perkampungan ini: Rabi'ah dan Mudhar: 
Aku hanya mengatakan apa yang diberitakan kepadaku. 

(Shahih) (ba "-mim dan tha '-ba ) dari Abu Umamah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2178 Abdullah dalam (Az-Zahid) Al Hasan dengan derajat 
mursal. 


tai ap EA ja Keling Eli SENI opa 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 623 





5364. Akan masuk surga dengan sebab syafaat seseorang dari ummatku 
sekelompok orang yang jumlahnya lebih besar dari Bani Tamim. 

(Shahih) (ha "-mim, ha ', ha "-ba ' dan kaf) dari Abdullah bin Abi 
Al Jad'a” 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5601 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah no. 2178: ta “-kha', tsa, Ad- 
Damiri, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Asakir. 


3 Sa alan jua, A Na Km “ind Loyo 
MU Oya 


0313033 


ana 2 Jang S— Tar Jang y P3 ag ata - de 

A3 ngan ip 
5365. Akan masuk surga tujuh puluh ribu orang dari ummatku atau 
tujuh ratus ribu orang dengan kondisi saling berpegangan. Yang awal di 


antara mereka tidak akan masuk hingga yang lain masuk dan wajah 
mereka bagaikan bulan di malam purnama. 


(Shahih) (gaf dari Sahl bin Sa'id. 


AAS He 2 Hao Yao At La Hem JAN Lor 
AA 5 O yaaa 3. 2n ia” 
5366. Sungguh akan masuk surga tujuh puluh ribu orang dari ummatku 


tanpa hisab dan adzab. Setiap seribu orang bersama tujuh puluh ribu 
orang. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Tsauban. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2179 


6?4 — Shahih Al Iami' Ash-Shaghir 








op Gelas PP 3 AE Kali 3 Uaaon (aer LAVTV—OYY 
WA Ta ls get 3 Ta ab gih gi 3 
ana 


5367-1737. Hendaklah kamu ruju' (kembali) kepada istrimu dan 
tahanlah hingga ia berada dalam kondisi suci (tidak haidh). Kemudian ia 
akan haidh dan setelah itu suci. Jika telah jelas kondisinya seperti itu, 
maka jika kamu ingin menceraikannya, maka kamu boleh 
menceraikannya dalam keadaan suci, sebelum kamu menyentuhnya 
(melakukan hubungan badan). Itulah masa iddah sebagaimana yang 
diperintahkan Allah SWT disaat seorang wanita hendak diceraikan oleh 
suaminya. 

(Shahih) (gaf, dal, nun dan ha "dari Ibnu Umar. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa'" A/ Ghalil, no. 
2059. 


03 


HP yaa BS LAI Konek H3 Lo YIA 


2... ox 


Dami Ip uga 


5368. Para sahabatku sungguh akan mendatangiku di telaga, kemudian 
ketika aku melihat dan mengenali mereka, mereka ditarik ke 
belakangku. Kemudian aku berkata, “Ya Allah, mereka adalah sahabt- 
sahabatku.” Kemudian pernyataanku dijawab, “Sesungguhnya kamu 
tidak tahu apa yang telah mereka ada-adakan sepeninggalmu.” 


(Shahih) lha -mim dan gafj dari Anas dan dari Khuzaifah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarh Ath-Thahawiyah, 
no. 193. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 625 


PS Ear 


Aa ata TT SY, MI La cai Ba dat Gas Lori 


.& 


5369. Tidak satupun yang lebih senang dipuji dibandingkan Allah SWT 
dan tidak ada satupun yang lebih toleran dibandingkan dengan Allah. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari Aswad bin Syari" 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab silsilah Al Hadits As- 
Shahihah no. 2180: mim dan Ad-Damiri — Al Mughirah bin Syu'bah. 


L 0520 AI IE II ya Kana II Ie II Lorv. 

nia Aa UI aa ya Set AO Obama IA, 
5370. Sesungguhnya tidak ada satupun yang lebih sabar dalam 
mendengar sesuatu tentang dirinya dibandingkan Allah SWT. 
Sesungguhnya mereka mengklaim bahwa Allah SWT memiliki anak dan 


mereka menjadikan sekutu bagi-Nya, meski demikian Allah SWT tetap 
menjaga mereka dan memberi rizki kepada mereka. 


(Shahih) (gaf dari Abu Musa. 


oa NY SR AP PN ie Jia Io ad Loka 


“dh 3 Fr SA 2 - AN 33 


5371. Tidak ada seorangpun yang lebih utama di sisi Allah SWT 
melebihi seorang yang beriman yang memiliki usia panjang dalam Islam 
karena takbir-nya, tahmid-nye, tasbih-nya dan tahlik-nya. 


(Shahih) (ha "-mimj dari Thalhah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Hadits Ash- 
Shahihah, no. 654. 


626 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


Se pa CE 2. Pa eat Ng d3 A ya "2 ea) .OYVY 
3, ,. 3g ai 6 er 
JA pe 3 Yah 
L 5372. Tidak seorangpun dari ummatku yang memiliki tanggung jawab 
terhadap tiga orang anak wanita atau tiga orang saudara perempuan 
kemudian ia bersikap baik terhadapnya kecuali hal yang demikian akan 
menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka. 
(Shahih) (ha "-ba ) dari Aisyah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab silsilah Al-Hadits (ha “- 
mim) 33.6, 88, 166, 243, (kha”): adab, (mim) Al Bir.109 





KIE SS Oi or vr 
5373. Kabar tidaklah seperti melihat secara langsung. 
(Shahih) (tha "-sin) dari Anas (kha "-tha ) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarh Ath-Thahawiyah, 
no. 401 


Po EP Teu PA EN BUSI  Lorvt 
SSI AI AN ito 2 Ge UB RM gb 3 Jaa 

5374. Kabar tidaklah seperti melihat secara langsung. Sesungguhnya 
Allah SWT telah mengabarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang 
diperbuat oleh kaumnya tentang anak sapi: maka ia tidak membuang 
papan-papan yang berisikan wahyu. Setelah Nabi Musa melihat secara 
langsung dan jelas apa yang telah mereka perbuat, maka ia membuang 
papan-papan tersebut dan papan-papan itupun pecah. 


19 Saya katakan, redaksi hadits yang mereka kemukakan adalah: Man 
ibtalaa minal banaat....dan akan kami paparkan dalam hadits no. 5931 — 5932. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 627 





(Shahih) (ba "-mim, tha '-sin dan kaf) dari ibnu Abbas 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5738. 
Ate Kai SANG SI MAS CN Ela, Tual Tn Love 
yk 23 AI 


” 


5375. Orang yang kuat bukanlah orang hebat dalam bertempur, namun 


orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya diwaktu 
marah. 


(Shahih) (ba '-mim dan gaf dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5105 . 


LING GAN Ia AA CA) AR JO Ga AA 2 Lorva 

B7 . SAT Harga Ya bae MT 

He Ae AJB Ute jer Pauu og 
5376. Berpuasa bukanlah hanya menahan diri tidak makan dan tidak 
minum, sesungguhnya berpuasa adalah menahan diri dari sesuatu yang 
tidak berguna dan dari kelakuan yang buruk. Jika ada seseorang yang 
mencacimu atau berbuat tidak senonoh kepadamu, maka katakanlah, 


“Sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang 
berpuasa.” 


(Shahih) (kaf dan ha '-gaf dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
1075: Ibnu Khuzaimah dan ha '-ba'. 


ii GA PANAS PA ud -OYVV 


628 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5377. Sesungguhnya kekayaan bukan karena banyak harta, namun 
kekayaan adalah kekayaan jiwa. 


(Shahih) (ba -mim, gaf, ta" dan ha "dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
563 dan Takrij Musykilah Al Fagir. no. 16. 


AI AT, GS 3 Jah padu Pd Li Lo VA 
ag Ad 
5378. Sesungguhnya fajar yang sebenarnya bukanlah fajar yang 
membujur diufuk, namun ia berwarna merah yang melintang. 
(Shahih) (ba '-mim) dari Thalag bin Ali. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2002. 


#0. Nara #09. Lo 2 .. o Aa #2 ' Pd or 
Ape Pp S3 AI ba sal MISI md oya 

5379. Tidak termasuk berbohong orang yang berbohong untuk 
memdamaikan antara manusia, lalu menyampaikan kebaikan orang dan 
mengatakan kebaikan orang. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf dal dan ta ') dari Ummu Kaltsum binti 
Ugbah (tha '-ba ”) dari Syadad bin Aus. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
1810, Ar-Raudh An-Nadhir no. 1196 dan Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 545. 


A5 3 AN sad Lag 3 yah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 629 

















5380. Tidak termasuk orang yang beriman jika tetangganya tidak 
merasa aman dari keburukannya. 


(Shahih) (tha "ba ') dari Thalag bin Ali. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2/82: kha'-Abu Syuraih.110 


. .. , — . . td 
KST YG JA Yg OI Y) Ola “apel Gal .0YAN 
5381. Tidak termasuk beriman orang yang mencela, melaknat, berbuat 
cabul dan bermulut kotor. 


(Shahih) (ba "-mim, kha"-dal, ha '-ba" dan kaf) dari Ibnu 
Mas'ud. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 320: Ibnu Abu Syaibah. 


o- Pg D7 2. 2. P . ' . : 
AN Pel SAL Eyagadl dl .OYAY 
5382. Tidak termasuk orang yang beriman jika seseorang kenyang 
sementara tetangganya kelaparan disisinya. 
(Shahih) (kha "-dal, tha "-ba ', kaf. ha-ga'f dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah no. 149 dan A/ Misykat no. 4991. 


23 z2 . 3. Bs. 8 S7 0 NN 
Ih aa, SAI 33 Gea LK 2 .vra—OYAY 
Ea) AN Ia Yg Saga PI GAN (ema 
M0 Aku katakan, "Redaksi lafazhnya berbunyi: Demi Allah, tidak 
beriman..." dan akan dipaparkan pada hadits no. 7102. 


630 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5383-1738. Sesungguhnya orang yang miskin bukanlah orang yang 
meminta sesuap atau dua suap makanan, namun orang miskin adalah 
orang yang tidak memiliki kekayaan, malu, menyembunyikan serta tidak 
mengemis kepada orang lain secara mendesak. 

(Shahih) (kha dan nun) dari Abu Hurairah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagir, no. 77. 


Oei, Kah 333 PB Ie Ia SAI IK 5 Lorat 
D Uji Yg te AI Img Y sa GK Isi ran, SAN, 
AN 35 Pa VC 3 Ia 

5384. Orang miskin bukanlah orang yang mengemis kepada manusia 
untuk sesuap atau dua suap, sebiji atau dua biji kurma, sesungguhnya 
orang miskin (yang layak ditolong) adalah orang yang tidak memiliki 
kekayaan yang mencukupi, tidak membeberkan kesulitannya kepada 


orang lain untuk dikasihani dan diberi serta tidak berkeliling untuk 
meminta-minta kepada orang lain. 


(Shahih) (Malik, ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
562 dan Takhrij Musykilah Al Fagr, no. 77. 


Kn SARAN II GAN JA SI HIU JA Lal ras 


5385. Orang yang menyambungkan silaturrahmi bukanlah orang yang 
membalas kebaikan orang lain, namun yang disebut penyambung 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 631 


silaturrahmi adalah orang yang menyambungkan silaturrahmi kepada 
orang yang memutuskan silaturrahmi terhadap dirinya. 
(Shahih) lha '-mim, kha ', dal dan ta "dari ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
408. 


Site Laka cas Ol Olah de Opa Ok Id Lwra-OYAN 
Dp 3 ea La 3 Ng PS 
5386-1739. Kamu tidak boleh berlaku demikian kepada keluargamu. 
Jika kamu mau, aku akan menemanimu selama tujuh hari, dan akupun 
akan melakukan hal yang sama kepada istriistriku yang lain. Jika kamu 
mau, maka aku akan menemanimu selama tiga hari, kemudian aku akan 
(Shahih) (mim, dal dan ha "dari Ummu Salmah 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Siksilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah no. 1671. 


RN 30 LAN Aya fa Gal LO YAN 
5387. Tidak termasuk orang yang beriman, seseorang yang tetangganya 
tidak merasa aman dari gangguannya. 
(Hasan) (ka!) dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 2181: Tonu Nashir. 


Bat Aa USG Ia Da SG YLSA at 53 Cod -0YMN 


” 


632 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Li 
5388. Tidak ada pemisah antara seorang hamba dengan kemusyrikan 
kecuali meninggalkan shalat Jika seseorang meninggalkan shalat 
berarti ia telah berbuat kemusyrikan. 


(Shahih) (ha ')dari Anas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Targhib, no. 
567. 


2. 


Ar 1s dye &, ag: se Oa ea ai) NY .-0YAA 
ot Cui pala Ci IA PA pel Sah F3 Ka 
aa Ga (Ly Ie aa H3 « NT kasa Lai 3g “ ka F 


v Vit Jia 8 ai Ol Ka ia LAN Ka 


s3 


Aa Ine sai Pd LA ba KO Du 
OA Ale Kah 3 gan 


5389-1740. Tidak ada seorangpun nabi yang ada antara diriku dengan 
Nabi Isa. Sesungguhnya ia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka 
kalian akan mengenalnya. Beliau memiliki perawakan Yang sedang (tidak 
terlalu tinggi dan tidak pendek) dengan kulit kemerah-merahan putih, ia 
turun dengan mengenakan dua buah baju yang dilumuri minyak shufrah, 
memeiliki rupa yang elok dan rambut yang bersih. Beliau akan 
berperang membela islam, menghancurkan salib, membunuh babi, 
mempraktekkan jizyah dan pada zaman Isa tersebut, Allah SWT akan 
menghancurkan seluruh agama yang ada kecuali Islam, akan 
menghancurkan Dajjal. Kemudian Isa akan menetap di bumi selama 
empat puluh tahun, setelah itu beliau meninggal dunia dan kaum 
muslim-pun menshalatinya. 


(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 633 








| 
| 
| 
| 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2182 : ha "-mim. 


pi PES La Aga 9 Jl 3  LOYA 
5390. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan Allah SWT 
melebihi akhlak yang baik 111 
(Shahih) (ha "-mim) dari Abi Darda. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 876. 


. or £ . gen 00 .. AA, Pn) aa TP . or 

ah PA Ie 2 UP Jae ds BEM SA A  Loran 
MI PS Bpr pa PI ih AI Gp Ulas Jane ob 
5391. Tidak ada satupun ketaatan yang ganjarannya Allah SWT balas 
lebih cepat dibandingkan dengan silaturrahmi, dan tidak ada satupun 
yang balasan buruknya lebih cepat dibandingkan dengan kezhaliman, 
memutuskan silaturrahmi, sumpah palsu meninggalkan perkampungan 
yang sunyi dan gersang. 

(Shahih) (Ha "-gafi dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 978. 


MEI iya IE Je s3 und oran 


M1 Saya katakan, hadits ini sudah ada sebelumnya, yaitu pada no. 134-135. 


634 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5392. Tidak ada satupun yang lebih mulia di sisi Allah Ta'ala 
dibandingkan dengan doa. 
(Hasan) (ha '-mim, kha '-dal, ta" dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2232 
dan At-Targhib, no. 270/2 


1 Aa . & Pet ag Ye, pe “ag .orar 
5393. Tidak ada satupun kecuali ia lebih ta'at kepada Allah Ta'ala dari 
(Hasan) (Al Bazar) dari Baridah hadist ini dapat juga dilihat 

dalam kitab silsilah Al-Hadits Ar-Raudh An-Nadhir, no. 169. 


OI y ata iya A3 sb Im orak 
5394. Tidak ada satupun yang dapat lebih baik dari seribu Jenisnya 
kecuali manusia. 
(Hasan) (tha "-ba ' dan Adh-Dhiya " dari Salman. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2183: Tamam 


ag 3 3-1 Is y ca Y sai Ca ag Gal Aver-oyao 
5395-1741. Tidak ada satupun yang tersisa dari manusia kecuali satu 


tulang, yaitu tulang ekor. Dan dari tulang tersebutlah pada hari kiamat 
manusia disusun kembali. 


(Shahih) (ha ') dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 635 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kha " Tafsir dan mim: Fitan. 


AA B3 Kena P3 VI ad ip ep Sad oran 
5396. Tidak ada satupun anggota tubuh manusia melainkan 
mengeluhkan kecerobohan lisan. h 
(Shahih) Uain dan ha "-ba ') dari Abi Bakar. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 535: Ibnu Abu Dunya dan Ibnu As-Sani. 


ag DS unt de Lorav 
5397. Ayahmu setelah hari ini tidak akan merasa sedih lagi. 
(Shahih) (kha) dari Anas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5961. 
UV K3 3 Mn AG .0YAA 
5398. Seorang laki-laki tidak dapat menceraikan wanita yang bukan 


istrinya, tidak dapat memerdekakan budak yang bukan miliknya dan 
tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya. 


(Hasan) (ba "-mim dan nun) dari Ibnu Umar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2184. 


14 


Aek ad Je Loraa 


636 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5399. Tidak ada hukum jinabat atas air. 

(Shahih) (tha '-ba ') dari Maimunah 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2185: ha '-mim. 


5400. Orang yang mengambil dengan cara menipu tidak terkena 
hukuman potong tangan. 

(Shahih) (ha ') dari Abdul A-Rahman bin Autf. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
2403. 


at Aa HP Vj Ad Sma Jb md Lot 
5401. Seorang muslim tidak terkena kewajiban mengeluarkan zakat atas 
kepemilikan budak dan tidak pula pada kudanya. 
(Shahih) (ha '-mim, gaf dan 4) dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
504 dan Ad-Dhaifah no. 4014: gaftha ' dan ha '-gaf. 


Aa MEI Je Yg ee Je) ATI Ie ol oten 
5402. Tidak ada hukuman potong tangan atas orang yang merampas, 
menipu dan tidak pula pada orang yang berkhianat. 

(Shahih) (ba -mim, 4 dan ha “-ba ') dari Jabir 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil no. 
2403. : 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 637 





IA UD Se Ie Seal Lot 


5403. Kaum wanita tidak diwajibkan mencukur habis rambutnya, 
mereka hanya diperintahkan untuk memendekkannya. 


(Shahih) (dal) dari ibnu Abbas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 605. 


IA AE ya GA BLN USS P3 Ia tt 
9... -.. - ka PO .. ara e0.2 ng .. ge 
USS (0 YI So Ilag Halie ya 9 KAA aga d1 DAS 2 ba kemdi 

ME B3 Cap SAE LG SES H3 
5404. Seseorang tidak boleh menadzarkan sesuatu yang tidak ia miliki. 
Melaknat orang yang beriman seperti membunuhnya. Barangsiapa yang 
membunuh orang lain dengan sesuatu, maka pada hari kiamat nanti, 
sesuatu yang digunakan untuk membunuhnya akan dijadikan sebagai 
alat untuk mengadzabnya. Barangsiapa yang yang bersumpah dengan 
agama Islam secara dusta, maka ia seperti apa yang dikatakannya. 
Barangsiapa yang menuduh kafir seorang muslim, sikap yang demikian 
seperti membunuhnya. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Tsabit bin Dhahak. 


Hak MA Je In Avtr-0t 0 
5405-1742. Seorang musafir tidak wajib melaksanakan shalat jum at. 
(Shahih) (tha “-sin) dari Tonu Umar | 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghali/ no. 59. 


638 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3 - .- e . 2 kg Te. 01 
2 Aa SA ig oa NI) JS ea La 

5406. Seorang anak yang terlahir akibat hubungan seksual diluar nikah 
(zina) tidak menangung sedikitpun dosa akibat perbuatan kedua orang 
tuanya. 

(Hasan) (kai) dari Aisyah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2186: ha "-nim. 


PO Sp See Nvtr—ot.V 


5407-1743. Wanita tersebut tidak wajib mandi hingga ia keluar mani 
seperti seorang laki-laki yang tidak terkena kewajiban mandi hinga ia 
keluar mani. 

(Shahih) (ha ') dari Khaulah binti Hakim hadist ini dapat juga 
dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2187. 


S Sa 6 4 5 EA . 151) Jis o ee Ja P, o Sr SA & Fix A 
MA Tadi IKA um Ha 
5408. Kalian tidak wajib mandi setelah memandikan Jenazah (Jika kalian 


mandi, maka ketahuilah bahwa mayit kalian bukanlah najis, cukuplah 
kalian mencuci tangan-tangan kalian). 112 


(Shahih) (kaf) dari ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam AlJana 'iz, no. 
53-54. 





"2 Tambahan dalam redaksi ini diambil dari kitab Kaf. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 639 





Pee AI 8) Ka 04.4 
5409. Tidak ada kewajiban apapun pada penambahan antara lima 
sampai dua puluh. 
(Shahih) (tha "ba dari Mu'adz. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
795. 


MI YEN 3 En BI 9 Lot. 
5410. Tidak ada kesamaan antara sesuatu yang ada di surga dengan 
yang ada di dunia kecuali dalam hal penamaan saja. 
(Shahih) (Adh-Dhiya") dari ibnu Abbas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2188: Abu Nu'aim dan Al Baihagi!13 


8. . ed 
IS IAI dd ON 
5411. Tidak ada zakat atas tanaman sayuran. 


(Shahih) (ga£tha”) dari Anas dan Thalhah (ta", ha'/ dari 
Mu'adz. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa " A/ Ghalil, no. 801 


SIN IA YA sa JA H3 OA 
5412. Tidak ada kewajiban zakat atas kepemilikan kuda dan budak, 
kecuali hanya zakat fitrah atas kepemilikan budak. 


13 Hadits ini mauguf, disebutkannya hadits ini oleh imam Suyuthi 
bertentangan dengan kebiasaannya, sebab hadits ini berderajat marfu' . Wallahu 
a'lam. 


640 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Hadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4014 dan Ash-Shahihah, no. 2189: mim, gafktha" dan 
ha '-gaf. 


Lil Bio Ul Sato aa 5 7 Lo tar 
5413. Tidak ada kewajiban zakat pada budak kecuali zakat fitrah. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Hadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4014 dan Ash-Shahihah, no. 2189: dal, gaktha dan ha "- 
gaf, 


SERA go Lot 


5414. Tidak ada gishash pada luka hingga menembus batok otak. 
(Hasan) (ha '-gaf dari Thalhah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah no. 2190: ha ' dan ha-gafAl Abbas 


5 
a 


SA 3 jan S 
5415. Orang yang dalam kondisi tidur tidak dapat dianggap berbuat 
lalai. Orang yang diangap lalai adalah orang yang dalam kondisi terjaga 
kemudian ia mengahkhirkan pelaksanaan shalat hingga masuk waktu 
shalat yang lain. 


(Shahih) (ha "-mim dan ha "-ba ) dari Abi Gatadah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 641 





Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
467. 


. . Kd - Pd 
DAK Ii date AAN ya gn LAS op K3 ya LAN 
. kg Hg dc 2 3 
BP ap SP AS Op CS Gd) Sao PN Ge 2 YP 
: id PP 


hp 


5416. Kurma yang jumlahnya kurang dari lima wasag tidak terkena 
kewajiban zakat. Unta yang jumlahnya kurang dari lima ekor tidak 
terkena kewajiban zakat dan perak yang beratnya kurang dari lima awag 
tidak terkena kewajiban zakat. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf dan 4) dari Abu Sa'id. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
800, Malik, At-Thayalisi, Ibnu Abu Syaibah, Ad-Darimi, Abu Abid, At- 
Thahawi, Ibnu Al Jarud, gaftha ' dan ha “gaf. 


sc . Pd - 

Jika YA aa ha Op Kas Oed WOL 
5417-1744. Kurma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasag tidak 
terkena kewajiban zakat. 

(Shahih) (mim dan nun) dari Abu Sa'id. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil 800/1: 
Ibnu Al Jarud dan ha '-gaf. 


Kp TI gb Fita JAN ip 3 B3 BA LN 


Gi Tn ik Bp ak dal Ie ga LS ak Gp 


642 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








dea SE GI AS Gala 5 Ah Gp Gaes ol Joo 
KD Uh at po Ui bin La Gp dana ya aro 
AS Tepat Ui Bie Ui sk Bp Gap Ul 
ai Gi 23 UP 3 OA IU Pe KS 35 
Ad an Ga Gaia DP ah US da Jd 
op Kant La GAN Tol Ga Tai op ala 


Pa Gi S3 op (ata Aa $) os Ea Oh 3 
Ia Ti pin Yg da Saja d3 oi 

sana 
5418. Tidak ada kewajiban zakat atas unta yang jumlahnya kurang dari 
lima ekor. Unta yang jumlahnya empat ekor tidak dikenai kewajiban 
zakat. Jika telah mencapai lima ekor hingga sembilan, maka zakatnya 
adalah satu kambing (syaat). Jika mencapai jumlah 10 hingga jumlah 
14, maka zakatnya adalah dua ekor kambing. Jika mencapai jumlah 15 
hingga jumlah 19, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika mencapai 
jumlah 20 hingga jumlah 24 zakatnya adalah 4 ekor kambing. Jika telah 
mencapai jumlah 25 hingga jumlah 35, maka zakatnya adalah seekor 
unta bintu makhadh, Jika tidak ada bintu makhadh, boleh dengan ibnu 
labun. Jika jumlah unta bertambah mencapai 45, maka zakatnya adalah 
bintu labun. Jika jumlah unta bertambah dan mencapai 60, maka 
zakatnya adalah satu onta higgah. Jika jumlah unta bertambah hingga 
mencapai 75, maka zakatnya adalah satu unta Jaz'ah. Jika Jumlahnya 
bertambah dan mencapai 90, maka zakatnya adalah dua bintu labun. 
dika jumlah unta bertamba mencapai dan mencapai 120, maka zakatnya 
adalah dua higgah. Kemudian setiap bertambah 50 ekor, maka zakatnya 
adalah satu higgah dan setiap pertambahan 40 ekor, maka zakatanya 
bintu labun. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 643 


(Shahih) (ha "dari ibnu Sa'id. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2192 


Aa Je js Pi aa y ar at Pa 4 Tmd Lotya 

| Ha GI IG tab 3 Ya 
5419. Seseorang tidak memiliki keutaman atas orang Jain kecuali 
dengan agama dan amal shalihnya, cukuplah alasan seseorang dianggap 


buruk jika ia seorang yang tidak menjaga kebersihan, perkataannya 
kotor, kikir dan penakut. 


(Shahih) (ha "ba ) dari Ugbah bin Amir. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib no. 33/4 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1038. 


Na FU 0th. 
5420. Seseorang yang membunuh tidak berhak mendapatkan harta 
warisan. 
(Shahih) (ha ') dari Rijal. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1671. 


Aa va Sp OI TK V5 Kp Nae) 3 .0£YA 
Kes (ar) CE 4 

5421. Seorang yang membunuh tidak mendapatkan apa-apa dari orang 
yang dibunuhnya. Jika yang dibunuh tidak memiliki ahli warits, maka 


644 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















hartanya diberikan kepada kerabat terdekat dan orang yang membunuh 
sama sekali tidak mendapatkan warisan. 
(Hasan) (dal) dari ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1671. 


denga Ma ia JI 2 01 
5422. Seorang yang membunuh sama sekali tidak berhak mendapatkan 
apa-apa dari harta warisan —orang yang dibunuhnya—. 
(Shahih) (ha "-gaf dari ibnu Umar 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa" A/ Ghalil, no. 
1671. 


BA Ad Aver—o try 
5423-1746. Allah SWT tidak memiliki serikat. 
(Shahih) (dal) dari Walid Abi Al-Malih 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3397 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1522 


Ape Ooh NN GG up K3 aah oa Love 
5424. Seorang wanita tidak boleh menggunakan hartanya kecuali atas 
izin suaminya. | 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Watsilah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 775: ha "-mim, dal, nun, tamam, kafibnu Amr, ta "-kha 5. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 645 


ha', At-Thahawi, Ibnu Mundah-Ka'ab bin Malik, ba '-mim-Ubadah bin 
Ash-Shamit114 


HN bh UD 3 Lotyo 
5425. Kaum wanita tidak boleh berada di tengah jalan. 
(Hasan) (ha -ba') dari Abu Umar dan Ibnu Hamas dan dari 
Abu Hurairah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 856: ha '-ba ', AI Mukhlish, “ain-dal. 


os 0. 


S3 HIS &h P, ad £ ya! ja d3 avev-otya 


3 


5426-1747. Kita tidak memiliki contoh yang buruk. Orang yang menarik 
kembali pemberiannya seperti seekor anjing yang memakan kembali 
muntahnya. 


(Shahih) (ha -mim, kha ', ta" dan nun) dari ibnu Abbas. ('ain- 
dal, gaf-tha ") dari Abu Bakar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
1622. 


Bp GE getoat gi Lot 
5427. Aku tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar di dalamnya. 
. (Hasan) (ha -mim dan tha '-ba ') dari Safinah. 


14 Hadits Ibnu Umar dengan redaksi: Tidak boleh bagi seorang wanita ... 
akan disebutkan pada no. 7626. 


646 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3221. 


AN H Mea TA ya In .02YA 
5428. Tidak termasuk kebajikan, berpuasa dalam perjalanan. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Jabir (ha dari Ibnu 
Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 1130: Irwa " Al Ghalil. no. 925. 


BA aa KAB AI 3 CA La Led Avtn-04YA 
AW JSU SI ab 
5429-1748. Tidak termasuk kebajikan berpuasa saat dalam penganan 
Hendaknya kalian mengambil keringanan yang diberikan Allah SWT 
kepada kalian. Oleh karena itu, terimalah keringan yang diberikan-Nya. 


(Shahih) (nun dan ha '-ba )) dari Jabir 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-targhib no. 
1046. 


an Sah, 5 Yy Jt 2 ga y ak? - Maesa 
Ae ep an Ia Was ae Ka Wa 
dh PON ara Hg sling OX AA Ka 


5430-1749. Tidak satupun negara melainkan akan di datangi oleh Dajjal 
kecuali Makah dan Madinah karena setiap jalan dan lereng bukitnya 
dijagai oleh barisan Malaikat. Kemudian Dajjal berhenti di satu kawasan 
bernama Sibikhah dan kota Madinah mengalami goncangan sebanyak 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 647 


tiga kali dan semua para Kuffar (orang kafir) dan para Munafig keluar 
dari Madinah menemui Dajjal. 
(Shahih) (gaf dan nun) dari Anas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2055 


ba P3 yah AW ph al AI Ia ie OLYi 
DE ASN sa ya ya kata bah ab II 
Yg gak Ie) Ja PR Na ) OT arur ai As 
aa Pa KY BAN 


5431. Tidaklah seseorang mengaku bernasab kepada seseorang yang 
bukan ayahnya dan ia mengetahui hal tersebut, kecuali ia telah kufur. 
Barangsiapa yang mengklaim sesuatu yang bukan miliknya, maka ia 
tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan 
tempat duduknya di neraka. Barangsiapa yang menuduh seseorang 
kufur atau mengatakan, “Wahai musuh Allah” padahal ia tidak 
demikian, maka atribut yang diberikan kepada orang lain akan kembali 
mengenai dirinya. Dan, tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan 
tuduhan fasik dan tidak dengan kekufuran, maka tuduhan tersebut akan 
kembali kepadanya jika orang yang disebut kondisinya tidak demikian. 


(Shahih) (ha "-mim dan ga dari Abi Dzar. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
50. 


648 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


























. 


LG Gea Lap da (ai Pen Jen Lot 
Je Bp Tang DA Ia EP na Gu SAI 


Da ane 13 


5432. Tidak ada satupun amal dalam satu hari kecuali ia diberi cap. 
Jika seorang yang beriman menderita sakit, maka malaikat berkata, “Ya 
Allah, hamba-Mu si fulan telah engkau tahan dari aktifitasnya” 
Kemudian Allah SWT menjawab, “Tulislah untuknya amal kebaikan 
yang biasa ia lakukan hingga ia sembuh atau meninggal dunia.” 

(Shahih) (ba -mim, tha '-ba " dan kaf) dari Ugbah bin Amir. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2193: Ibnu Abu Ad-Dunya. 


Ga AG KS LA YG SUS Ga a JL RS LA Ca ol 011 


5433. Tidak termasuk golongan kami seorang wanita yang menyerupai 
laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. 


(Shahih) (ha -mim) dari Ionu Umar. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Hijab A/ Mar'ah, h. 
66/67. 


OP SILAT Yg SAB 13 PER EU Lotrt 
Ai SBY SL pala M3 AYI Aa pan 


5434. Tidak termasuk golonganku orang yang menyerupai kelompok 
selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang yahudi dan 
jangan pula kalian menyerupai orang nashrani: Sesungguhnya salam 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 649 


orang-orang yahudi adalah memberikan isyarat dengan telunjuk dan 
salamnya orang-orang nashrani adalah berisyarat dengan telapak 
tangan. 

(Hasan) (ta "dari Ibnu Umar. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 2194: tha '-sin. 


8 


TEA AE Ita Ed otr 
Ne 


5435. Tidak termasuk golongan kami orang yang mengundi 
peruntungan nasibnya dengan melempar seekor burung atau. orang 
meminta orang lain melakukan pengundian nasib untuknya dengan cara 
melempar sekor burung, melakukan perdukunan, menjadikan orang lain 
melakukan perdukunan untuknya dan melakukan sihir atau orang yang 
meminta orang lain melakukan sihir untuknya. 

(Shahih) (tha '-ba ') dari Imran bin Hashin. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab At-targhib no. 4/52, 
kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah no. 2195: Al-Bazzar, tha "sin 
darinya dan dari ibnu Abbas, tha-sin dan pa "Jam dari Ali 


Nag BA IP 3 Lah MN Ula 5 Boa Letra 
Oa tas 


5436. Tidak termasuk golongan kami orang yang bersumpah dengan 
suatu amanat. Dan, orang yang merusak hubungan seseorang dengan 
istrinya atau seorang budak tidak termasuk golongan kami. 


(Shahih) (ba '-mim, ha '-ba ', kaf) dari Baridah. 


650 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 325 


daa SES Yah Sekali 0 1YV 
5437. Tidak termasuk golongan kami orang yang merusak hubungan 
seorang wanita dengan suaminya atau seorang budak dengan tuannya. 

(Shahih) (dal dan ka!) dari Abu Hurairah.1!5 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 324. 


Pa Ld 0 s5 » . ss P3 .. & 4 er | 
HIP og Se ay Ela Sya La ad LOLYA 


5438. Tidak termasuk golongan kami orang yang meraung-raung, yang 
membotaki kepala dan janggut dan orang yang merobek-robek bajunya 
saat terjadi musibah. 


(Shahih) (dal, nun) dari Abi Musa. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa' Al Ghalil, no. 
711. 


CP La Jab Ip Ea ad LOLA 
5439. Tidak termasuk golongan kami orang yang mengamalkan 
kebiasaan golongan selain kami. 
(Hasan) (fa "-ra") dari Ibnu Abbas. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2194: tha "-ba ' 


118 Akan dipaparkan juga hadits lain dengan redaksi: Man khabbab, no. 
6223. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 651 


SA Ea md Lot 
5440. Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu. 
(Shahih) (ha "-mim, dal, ha ' dan kaf) dari Abu Hurairah 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab /Irwa' A/ Ghalil, no. 
1319. 


Sh 1253 Ta soni 339 3 Aa AT cya a PA 0861 


5441. Tidak termasuk golongan kami orang yang menampari pipi, 
merobek baju dan berseru dengan kalimat-kalimat yang biasa dilakukan 
oleh orang jahiliyyah. 
(Shahih) (ba "-mim, gaf, ta', nun dan ha dari ibnu Mas'ud. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa " A/ Ghalil no. 770 
dan Ahkam Al Jana 'iz, 29: Ibnu Al Jarud dan ha -gaf 


TA, CAS dua Ea ad Lot 
5442. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memperindah 
bacan Al @ur 'an. 

(Shahih) (kha) dari Abu Hurairah. (ba '-mim, dal, ha '-ba" dan 
kaf) dari Sa'id. (dal) dari Abu Lubabah bin Abdu Al Mandzur. (ka? dari 
Ibnu Abbas dan Aisyah. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shifat As-Shalah, h. 
106, At-Targhib 2/216, Shahih Abu Daud, no. 1321, 1323: Ad- 
Darimi, Ibnu Nashr. 


652 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














UI BN Wako HI UAS GP Sp bini Lot 


.... 


38. 


5443. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan 
orang yang lebih tua dan tidak mengasihi orang yang lebih muda serta 
tidak mengakui hak ulama di antara kita. 

(Hasan) (ba "-mim dan kaf) dari Ubadah bin Ash-Shamit 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
96. 

MAS BB OA Ui bi da Lal ot 

5444. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang 
lebih muda dan tidak mengakui kemulisan orang yang lebih tua. 

(Shahih) (ha -mim, ta" dan kaf) dari Ionu Umar 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib no. 
98: kha "dal, dal dan Al Hamidi. 


PA ox ee Se aoLora. 5 or 
CS Pay Urioo ba dp ad Lotto 

5445. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi yang 
lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. 

(Shahih) Ita”) dari Anas. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2196: kha "-dalibnu Amr. ha -mim: ta', tha "-ba “Ibnu 
Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 653 


Pa DL Yap de ya AS 01 
In PS 
5446. Penduduk surga tidak akan merasa rugi kecuali dalam hal 


berlalunya waktu dimana mereka tidak berdzikir kepada Allah Azza wa 
Jalla. 


(Lebih dekat ke dha'if)!16 (tha -ba', ha "-ba) dari Mu'adz 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2197: Ibnu As-Suni dan Al Ashfahani 


beban Senar of at S Ba at 4 RI LI Lot4v 
Ka AN ct #Y, 4 
5447. Tahun paceklik bukanlah tahun dimana kalian tidak diturunkan 
hujan, melainkan tahun dimana kalian dihujani dan dihujani, namun 
bumi tidak menumbuhkan sesuatu. 
(Shahih) (As-Syafi'i, ha '-mim, mim) 


— Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim no. 
2034 dan pa '-ba ', no. 607. 


“G5 .. .., . & NA "2 Pai PP 0... 
PAN Ca 3 Lp SA pe LA 

Haa 
5448. Hendaknya setiap kalian ber-istirja” (mengucapkan kalimat Innaa 
lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun) dalam segala hal meski dalam hal tali 
sandal, sebab yang demikian juga termasuk musibah. 


HS Guru kami ragu tentang keshshaihan hadits ini, nampaknya lebih dekat 
ke dha'if. 


654 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Dha'if)!17 (Ibnu As-Suni dalam Amal A/ Yaum wa Alk-Lailah) 
dari Abu Hurairah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayub, 
no. 140.118 


Va S7 el Ss SA En AV0.-0444 
5449-1750. Hendaknya salah seorang di antara kalian tidak bertumpu 
kepada orang lain dalam masalah sebatang siwak. 
(Shahih) (ha "-ba )) dari Maimun bin Abu Syaib Mursal 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 2198: Ibnu Abu Hatim-Ibnu Abbas. 


Xx - “2 s 4 ng (4 3 Ban 3 
Hp Anti Se Ja madiy JA SE LSN LI oto. 
Ap Aan Oi Baal Ra jab 
5450. Hendaknya orang yang naik kendaraan memberi salam kepada 
orang yang berjalan kaki dan yang berjalan kaki memberi salam kepada 
yang duduk, yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. 
Barangsiapa yang menjawab salam, maka ia mendapatkan ganjaran 
pahala dan barangsiapa yang tidak menjawab, ia tidak mendapatkan 
apa-apa. 
(Shahih) (ha -mim, kha "dal dari Abdurr-Rahman bin Syabil. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2199: 'ain-ba'. 





M7 Guru kami mengklaim hadits ini sebagai hadits dha'if dan beliau 
meminta hadits ini tidak dimuat dalam kitab Al Kalim Ath-Thayyib. 

"8 Guru kami berkesimpulan dha'if.nya hadits ini dan beliau mengusulkan 
hadits tersebut tidak dimuat dalam kitab Al Kalim Ath-Thayyib. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 655 


Lau | PAN Da JA AI . o£o1 
5451. Hendaknya seorang laki-laki dari @ahthan benar-benar 
menggiring manusia dengan tongkat. 
(Shahih) (tha '-ba ) dari Ionu Umar. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam ga£ fatan- Abu Hurairah.119 


KEA & 3 Sd otoy 
5452. Hendaknya sekelompok orang bersekutu dalam hadyu 
(menyemblih hewan untuk ibadah haji). 
(Shahih) (kai) dari Jabir 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam mmim 88/4. 


A3 ah ya og pan BE AN AA ad rd oto 
5453. Sungguh Ba orang dari ummatku akan meminum khamer 
dan mereka menamakannya dengan nama selain khamer. 
(Shahih) (ha -mim, dal) dari Abi Malik Al- 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah no. 90,91 dan 414. 


8... X . .1 B3 oi 220 
DH yag 9 beat ya Lg yamg pi Ai Ad aa .OLot 
Sa Jd LEAN Li ST Sa bei da 


7. . 


3 33 


119 Akan dipaparkan haditsnya dengan redaksi: Tidak akan datang hari 
kiamat hingga keluar seorang laki-laki... . No. 7425. 


656 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5454. Sungguh beberapa orang dari ummatku akan meminum khamer 
dan mereka menamakannya dengan nama selain khamer, mereka 
diiringi oleh tetabuhan dan para penyayi. Semoga Allah SWT membuat 
mereka tertelan bumi dan mengubah sebagian dari mereka menjadi kera 
dan babi. 


(Shahih) (ha ', ha “-ba', tha '"-ba' dan ha '-ba') dari Abu Malik 
Al Asy'ari. 

Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 90,91. 


Serat “2 Sy Gp bensin (kal .otoo 


5455. Mona: Sah menang Ol “ahlais lalai mesbokokan salt 
dengan bersemangat. Jika malas atau lelah, hendaklah ia melakukannya 
dengan duduk. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal, nun dan ha "/dari Anas 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1185 


AA aa Y, ch sa amen) P, Jai Tai Lo £o1 
5456. Hendaklah seorang laki-laki shalat dimasjid dekat rumahnya dan 
Janganlah ia berpindah-pindah ke masjid-masjid. 
(Shahih) (tha '-ba ') dari ibnu Umar 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2200: tamam dan 'ain-gaf. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 657 


Fe Pr K3 8 aa - Papa 2 £ 2. 3 

5 Vegas Hak Upie JI Ga dika LAU Gymad Avo1-00Y 
an Ia Pn kena ... Gn TT 0... AN Pe SA 
Oyong 2d JUS MEA Jia Td AN melo 

5457-1751. Sekelompok orang pasti akan menyisakan bekas hitam 

karena terbakar neraka sebagai akibat dari dosa yang dikerjakannya. 

Kemudian Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam surga 

dengan anugerah rahmat-Nya. Mereka dikenal dengan sebutan 'AI 

Jahannamiyyun'. 

(Shahih) (ba "-mim dan kha”) dari Anas 


SA AG Hah Yg JAN TAN Jie Ai Gi (SAI Lotoh 


“0 » 


Mba 


5458. Hendaklah salah seorang di antara kalian meletakkan sesuatu 
seperti kayu pelana kendaraan —ketika melaksanakan shalat— agar 
tidak mengapa jika ada sesuatu yang melintas dihadapan pembatas 
tersebut. 


(Shahih) (At-thiyalisi dan ha "-ba ') dari Thalhah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Shiffah Ash-Shalat, no. 
23 dan Shahih Abu Daud 686: ha '-mim, mim, dal, ta', ha ' dan ha-gaf. 


Ag Tema edan 3 Cpalinal! jad 20404 
5459. Dengan sebab musibah yang menimpaku, maka musibah- 
musibah yang dialami oleh orang-orang islam akan menjadi ringan. 
(Shahih) ibnu (Al Mubarak) dari @asim Al Mursal 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 1106. 


658 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














ag 3 » 3 va o? NN Ne o-. sa EU hd 

JAM Tabai BAN JAN alat 1 AR La AN LSN Lt 
Ta ya pe Ha AAS mg Laga 3 

5460. Sungguh fitnah-fitnah akan menerpa dan menutupi ummatku 

sepeninggalku seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang 

laki-laki beriman, namun sore harinya menjadi kafir. Ada suatu kaum 

yang menjual agama mereka dengan kekayaan dunia yang sedikit. 


(Shahih) (kaf) dari Tonu Umar. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. no. 1267. 


Jadi & Jera £ an au aya .0LUN 
5461. Hendaklah orang-orang lari menjauh dari Dajjal ke arah gunung- 
gunung. 
(Shahih) (ba '-mim, mim dan ta ')dari Ummu syarik. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2057. 


» Ah Jadi Ap yag NY 
5462. Sungguh putra Maryam akan membunuh Dajjal di gerbang kota 
Lud. 
(Shahih) (ha -mim) dari Majmu' bin Jariah. 
Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab mim 198/8 An- 
Nawas120. 


120 Saya katakan: Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits yang panjang 
dengan redaksi kalimatnya, “Selain Dajjal ada yang lebih aku khawatirkan........ 
no. 4166. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 659 





BA AS SLY p OPI Aa on ed MY 


5463. Segolongan orang dari ummatku akan membaca Al @ur'an, 


namun mereka lepas dari Islam seperti lepasnya anak panah dari 
busurnya. 


(Shahih) lha -mim dan ha ') dari Ibnu Abbas. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2201: ain-mim dan ain. 


Et EA ia SAM SI Lot 
5464. Hendaklah salah seorang di antara kalian merasa cukup dalam 
masalah dunia dengan adanya pembantu dan kendaraan. 
(Hasan) (ha '-mim, nun dan Adh-Dhiya”) dari Buraidah. 


Hadist ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shaihah, no. 2202: Ad-Darimi. 


SIN NS Sl JR SSI Lotto 
5465. Hendaklah seorang laki-laki merasa cukup —jika ia memiliki 
bekal— seperti bekal orang yang naik kendaraan. 


(Shahih) (ha dan ha "ba ') Hadits ini dapat juga dilihat dalam 
kitab At-Targhib, no. 4/99. 


Tan apn Te AA 1Voy—0£11 


660 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





—- 








Lah 133 APA A 


BA Ne 


5466-1752. Akan ada sekelompok orang dari ummatku yang 
menghalalkan al khaz (kain yang terbuat dari woll dan sutra) sutera, 
khamer dan nyanyian. Dan beberapa kaum turun menuju ke sisi suatu 
tempat dimana hewan dan perbekalannya datang pada sore hari, 
kemudian datang suatu kelompok mengadukan kebutuhannya, lalu 
mereka berkata kepadanya, "Datanglah kepada kami esok hari" 
kemudian Allah mengirim utusan-Nya dan menetapkannya pada tempat 
mereka, lalu Dia mengganti bentuk mereka menjadi moyet dan babi 
hingga hari kiamat. | 

(Shahih) (kha" dan dal) dari Abu Amir dan Abu Malik Al- 
Asy'ari. 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 91. 


Ie SI 2 Gama S3, ba an 21 oa Tj Tn .O£1V 


3 3 ul, Pena. ur | sia, Feet 


5467. Sungguh akan terjadi dalam ummat ini penenggelaman dalam 
bumi, lemparan batu dan perubahan rupa. Kondisi yang demikin akan 
terjadi jika mereka telah meminum khamer, mengokohkan penyanyi- 
peyanyi dan memukul tetabuhan. 

(Shahih) Ibnu Abu Dunya dalam A/ Malah) dari Anas. 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2203: ta ', Ibnu Abi Dunya-lmran. Ha-mim, Ibnu Abu 
Dunya-Abu Umamah. ta ', Ibnu Abu Dunya-Ali, dan dari Abu Hurairah. 
Ha-mim-Sa'id bin Al Musayyab dan Ibrahim An-Nakha 'i dengan derajat 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 661 


pa 


mursal. Ibnu Abu Dunya-Abdurrahman bin Sabith dengan derajat 
mursal, 


2. 


SS Laga Ja Pl da ah gap AI AVor-0t1n 
Agan yA ber ya 


ra Ia HA AS alan Jan yh Sp ora 
...3 sia 


ag oa Al Uh, AKI 


... 


2 no s? 
II dB P3 AI 9 3 Kal 3 an AG 
oa Ul ajaa GL: Hd Ja Bas Pi bin ui SA Yo Rp 
KO ig Fa ad mia 
5468-1753. Di malam aku di-isra "-kan, aku melihat Musa, ia adalah 
lelaki yang tidak terlalu tinggi dan tidak gemuk, ia seperti lelaki yang 
berasal dari Syanu'ah. 

Dan aku melihat Isa, ia adalah lelaki yang tidak tinggi dan tidak 
pendek dan kemerah-merahan seakan-akan baru keluar dari Dimas. 

Dan, aku melihat Ibrahim dan diantara keturunannya, akulah 
yang paling mirip dengannya. 

Kemudian aku diberi pilihan dua tempat minum: yang salah 
satunya berisi susu dan satunya berisi khamer. Dikatakan kepadaku, 
“Minumlah, mana di antara keduanya yang kamu kehendaki” Kemudian 
aku memilih susu dan meminumnya. Setelah itu dikatakan kepadaku, 
“Kamu telah mengambil yang sesuai dengan fitrah. Jika kamu 
mengambil khamer, maka ummatmu akan tersesat”. 

(Shahih) (gaf dan nun) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab A/ Misykat. no. 5716. 


662 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











BAN ST Ip IU ie Dp P Tak ad 0414 
BP PARA 


5469. Di malam aku dkisra -kan, aku tidak pernah melewati para 
malaikat kecuali mereka berpesan kepadaku agar melakukan bekam. 


(Shahih) (tha "ba ) dari Ibnu Abbas. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab A/ Misykat.no « 4544. 


3, . 2 -: 4 “ te ud “5, Par 
GRAN lol yah Clan JS de je HAN AI vot-0tV- 
BP AS Dp BN 35 Ie Ip ata 


5470-1754... Menjamu tamu menjadi kewajiban setiap muslim. Jika 
seseorang menjadi tamu, berarti pemilik rumah memiliki utang kepada si - 
tamu. Si tamu boleh managihnya dan boleh tidak menagihnya. 


(Shahih) (ba -mim, dal dan ha "/dari Abu Karimah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2204: kha "-dal, At-Thahawi, tamam dan Ibnu Asakir. 


GE 9 AI AN gai dd ova 
5471. Lailatul gadar ada di malam-malam sepuluh terakhir: di malam ke 
lima atau ke tiga —dari sepuluh terakhir bulan Ramadhan—. 
(Shahih) (ba "-mim) dari Mw'adz. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1471. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 663 





SB AR YG 0 006 V3 3 Yap AI aa AI oevy 
PP - ag 8 05 PAN Pa rn - 
5472. Malam lailatul gadr adalah malam yang tenang, tidak panas dan 


tidak dingin... dan tidak ada bintang yang jatuh, di antara tanda siangnya 
adalah matahari terbit dengan sinar yang lembut. 


(Hasan) (tha '-ba ) dari Watsilah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha'ifah, no. 4404: Abu Musa Al Madini. ha-mim, Ibnu Nashar- 
Ubadah. 


da 2s KAI D1 203 aa Pam AI Ab Lor 
LN .... 32 .. 2 
5473. Lailatul gadr adalah malam ke dua puluh tujuh atau malam ke 


dua puluh sembilan. Sesungguhnya pada malam itu, jumlah malaikat di 
bumi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah bilangan kerikil bumi. 


(Hasan) (ha "-mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2205: At-Thayalisi, Ibnu Khuzaimah. 


pa gan ad Aa ad Love 
5474. Laitaul gadar adalah malam ke dua puluh tujuh. 
(Shahih) (dal) dari Muawiyyah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1254 dan kitab Silsilah AJ Ahadits Ash-Shahihah, no. 1471: pa '-ba'. 


664 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3 A5 yg TAN » 5 Pan Td nita Br .”? ata 
east 236 VI dn wa .oVo 


sa 2 Naina .. 


5475. Lailatul gadr adalah malam yang tenang dan cerah, tidak panas 
dan tidak juga dingin, matahari di pagi harinya bersorot merah dan tidak 
panas. 

(Shahih) (At-Thayalisi dan ha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Adh- 
Dha'ifah ..Ibnu Nashr, Ibnu Khuzaimah, Al Bazzar, ain-gaf, Abu 
Nu'aim, Abul Gasim Al Ashbahani dan Adh-Dhiya '. 


... Gs : J3. -. 
BAN 3 ah BE 3 AN Jia 2 va 
SI Ay uh Ss 3 pa Yg Hi 
5476. Akan datang kepadaku di antara kalian orang-orang yang sangat 
berhati-hati dan berketapan hati dalam segala sesuatu serta orang yang 
selalu berfikir benar, kemudian kelompok setelah mereka, setelah itu 
datang sekelompok setelah mereka. Janganlah kalian berselisih, sebab 
hal yang demikian akan menjadikan hati kalian menjadi bersebrangan. 
Berhati-hatilah terhadap perselisihan dan jauhilah kebisingan pasar. 


(Shahih) (mim dan 4) dari Abu Mas'ud ra. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
678. 


... - 
ban 5. Pp WAS aan) JS La aa) NVoo—0LYVY 


5477-1755. Setiap dua laki-laki hendaknya mengutus salah satu dari 
keduanya dan pahalanya tetap untuk keduanya. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Abu Sa'id. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 665 





AA SY Chal) .0 VA 
5478. Sungguh Islam akan terurai sesimpul demi sesimpul. 
(Shahih) (ba "-mim) dari Fairuz Ad-Dailami. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Shahihi targhib, no. 
571: ha -mim, ha '-ba ', kaf, ha "-ba ' —Abu Umamah. 


Pn) 3. 


IKAN Gd AEAN Sie AL Ha 33 .otva 
ea Kau 


5479. Hendaklah kaum-kaum mengehentikan kebiasaan mereka 
melihat ke langit saat berdoa dalam shalat atau penglihatan mereka 
akan disambar. 


(Shahih) (mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Muktashar muslim, no. 
336 dan kitab Shahih At-Targhib, no. 550: ba -mim. 


H3 Ie F3 Pi MI 433 25 ne n LA. 
GAB ya ipa: 
5480. Hendaklah kaum-kaum berhenti dari sikap mereka yang 


meninggalkan shalat jum'at atau Allah SWT akan menjadikan hati 
mereka tertutup, kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai. 


(Shahih) (ha "-mim, mim, nun dan ha") dari Ibnu Abbas dan 
Ibnu Umar. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam Mukhtasahar Muslim, no. 
426. | 


666 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











VI GA Anta Oi Tek AI LAN 
ehikat SN 


5481. Hendaknya kaum-kaum berhenti menengadahkan pandangan 
mata mereka ke atas ketika melaksanakan shalat atau mata mereka 
akan menjadi buta 
(Shahih) (ha -mim, mim, dal dan ha "dari Jabir bin Samrah. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
846 dan kitab shahih targhib, no. 552: Ad-Darimi dan jha "-ba 


s0» Io 00 


- PPU ai Hb Oya Apt 5033 . WWo1-2 AT 
cakil, Spa Sa Ki Ja 52 1 Ia Kak Tikar 


.... 


Ol 
5 
. 
5 3 1 3 03 -3 9 


SEA #UY Kar, Bai Te an sa 2 


5482-1756. asa kaum-kaum mengehentikan kebiasaan mereka 
berbangga diri dengan orang-orang tua mereka yang telah meningal 
dunia. Karena sesungguhnya mereka adalah arang neraka jahannam 
atau mereka di sisi Allah SWT menjadi lebih hina dibandingkan dengan 
hewan kecil pemakan kotoran yang menggelincir ke tempat kotoran 
dengan hidungnya. Sesungguhnya Allah SWT telah menghilangkan dari 
diri kalian semua kesombongan jahiliyyah dan rasa bangga terhadap 
para leluhur. Sesungguhnya yang ada hanyalah mukmin yang bertagwa 
atau orang jahat yang celaka. Manusia semuanya adalah anak cucu 
Adam dan Adam diciptakan dari tanah. 


(Shahih) (ta "dari Abu Hurairah ra. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4899: 
ha '-mim dan dal. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 667 


S3 G5 UE SS o ujub tel JKN Opa .0tAY 
Pan ia Tan os op 2 Al 

5483. Hendaknya seorang laki-laki menolong saudaranya baik yang 
berbuat zhalim atau dizhalimi. Jika saudaranya berbuat zhalim, cara 


menolongnya adalah dengan menghentikan kazhalimannya dan jika ia 
dizhalimi, hendaknya ia memberikan pertolongan. 


(Shahih) (ba "-mim dan gal) dari Jabir. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab /rwa" A/ Ghalil, no. 
2449. 


. P3 3,” 0 5 . 
si 5 Ay ad uh Fi aa) Ja 0853 Lotat 
PW Lyat Ap Ka Os Ca 
5484. Di hari kiamat nanti orang-orang yang sewaktu didunia sehat 
benar-benar ingin kulitkulit mereka dipotong-potong dengan alat 


pemotong karena mereka melihat pahala orang-orang yang terkena 
cobaan —sewaktu di dunia—. 


(Hasan) (ta ' dan Adh-Dhiya”) dari Jabir. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah 2206: kha '-tha ', Ibnu Asakir, tha "-ba " dan Ibnu Abbas. 


. P) 
AA jd an P3 Yen O35J .otAo 


Aam 


5485. Seorang lelaki benar-benar ingin ia terjungkir dari planet Tsuraya 
sedang ia tidak menguasai satu urusan manusia pun. 


(Hasan) (Al Harits dan ka!) dari Abu Hurairah. 


668 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 361: ha "-mim. 


- 3 5 PANDAN AT “ec NI 3 PP 
Adi An BN AS Ja IKI avov—e MN 
'o., s 
KE pi 

5486-1757. Hampir saja seorang laki-laki mengharapkan jatuh dari 
bintang tsuraya sementara ia tidak pernah menguasai satupun 
permasalahan manusia. 

(Hasan) (kaf) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 361: ha '-mim. 


3 3 5 Pi ( . 
“Ei63 Cop Jan Jr UI 0 AV 
5487. Orang yang memiliki kecukupan membayar utang namun tidak 
bersegera membayarnya halal dicerca dan layak diberikan hukuman. 


(Hasan) (ha -mim, dal, nun, ha" dan kaf) dari Asy-Syarid bin 
As-Suwaid. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2919, 
kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 1434. 


PASAL TENTANG HADITS YANG DIAWALI DENGAN 
HURUF “LAM” DAN DIMULAI DENGAN “LAIF LAM” 


Tas MEI HL 0 AA 
5488. Mimpi minum susu saat tidur adalah tanda fitrah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 669 





(Hasan) (Al Bazzar) dari Abu Hurairah.121 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2207. 


Ui Lan, WI AbIN 0 yAA 
5489. Liang lahat adalah untuk kami dan syaggu (kuburan di dalam 
lubang) untuk selain kami. 
(Shahih) 4) dari Ionu Abbas. 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
144. 


SM ya ha CA, Tami. oa. 
5490. Liang lahat untuk kita dan syaggu untuk selain kita dari golongan 
ahlul kitab. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Jarir, 
Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Ahkam AJ Jana 'iz, no. 
144. 


Kie al 25 IE jadi Ke A 2 sadl —0ta 
5491. Orang yang Pena shalat Ashar adalah seperti orang yang 
kehilangan keluarga dan hartanya. 
(Shahih) (gaf dan 4) dari Ibnu Umar. 
.. Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
216 dan kitab Shahih Abu Daud, no. 441. 


2! Aku katakan: Riwayat Al Bazar darinya bersifat mauguf sebagaimana 
telah aku jelaskan dalam sumber yang disebutkan sebelumnya. 


670 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3 Bb Ja 03 paman PET An 2 ?Y sa . YYoA—OLAY 
5 Es Ola y op) AI 


5492-1758. Orang yang tidak menyempumakan rukunya dan tidak 
menempelkan dahinya ke tempat sujud seperti seorang yang lapar 
makan sebutir atau dua butir kurma, ia tidak berpengaruh sama sekali. 


(Hasan) (ta "-kha ') dari Abu Abdillah Al-Asy'ari. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih targhib, no. 529 
dan Sifat Ash-Shalat, no. 122: ain, tha "-ba ' dan Ibnu Khuzaimah. 


GEN SL EV Lotar 
5493. Orang yang melaksanakan shalat witir sebelum tidur termasuk 
orang yang berhati-hati. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Sa'ad. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2208. 


Uganda Winda Sal, nu & alay Ka Tai Gg . Wvo4-044£ 
Ka nu) 8 
5494-1759. Orang yang bunuh diri dengan mencekik dirinya, maka di 
neraka nanti ia akan mencekik dirinya. Orang yang menikam dirinya, 
dineraka juga akan menikam dirinya. 
(Shahih) (kha ") dari Abu Hurairah. 


AN Jai sih JAS SS Ea dls gali AVI --—0140 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 671 





5495-1760. Orang yang mengemis padahal ia tidak dalam kondisi 
membutuhkan seperti seorang yang memungut bara api. 


(Shahih) (ha "-ba ') dari Habasy bin Junadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih targhib 796: 
ha "-mim, Ibnu Khuzaimah dan tha '-ba ”.122 


56 aa & Pra Us) Lai as s CD aa SAN AYU -0 441 


» bec 


5496-1761. Orang yang minum dengan menggunakan wadah yang 
terbuat dari perak, sungguh ia sedang memasukkan api neraka 
jahannam ke dalam perutnya. 

(Shahih) (gal) dari Ummu salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1389. 


» . ud Ab AI 30 ., .. 
BII ASI anik ATA A3 UT Fa SI .var—0 AV 
DA AS la ja Aa al, 
5497-1762. Orang yang membaca Al gur 'an dan ia mahir dalam hal itu 


akan berada bersama kiramim bararah dan mereka yang membaca Al 
gur 'an dengan terbata-bata mendapatkan dua pahala. 


(Shahih) (ha -mim, ta "dari Sayyidah "Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1307: gaf, dal-At-Thayalisi, Ad-darimi. 





12 Dengan redaksi: Barangsiapa yang meminta... akan disebutkan pada 
hadits no. 6281. 


672 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ie) Bagas Ul) Ula cet 1056 3 GM LotAA 


alat 


5498. Permainan ada pada tiga hal: Melatih kudamu: Memanah dengan 
busurmu, Bercanda dengan istrimu. 


(Shahih) (Al-Gurab fi fadhlir ramyi) 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 315. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 673 





HURUF “MIM” 
Ce 3) 


Sy A9 se .02144 
5499. Air laut itu suci. 
(Shahih) (ka!) dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghali, no. 9, 
2501. | 


PN 2 IS KS Be saath. Av pa RN NN 
.& SSL ET Ja SA A2 IE BIA oh OSN YAN 

5500. Air mani laki-laki berwarna putih, air mani perempuan berwarna 
kuning. Jika keduanya bertemu, lalu mani laki-laki mengungguli mani 
perempuan, maka yang tercipta dengan izin Allah SWT adalah anak 
laki-laki. Jika mani perempuan mengungguli mani laki-laki, maka 
dengan izin Allah SWT yang tercipta adalah anak perempuan. 

(Shahih) (mim dan nun) dari Tsauban. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1963 dan Silsilah Al Ahadits Adh-Dha'ifah, no. 4689: Ath-Thahawi. 


Kb dh KA Gan Ka son Gaal BAE JAN ee 00.1 
SG Ga 


674 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5501. Air mani laki-laki adalah kental dan berwama putih, mani 
perempuan encer dan berwarna kuning, mana yang mengungguli maka 
anak yang lahir mirip dengannnya. 


(Shahih) (ba -mim, mim, ha" dan kal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1342: Abu Awanah dan nun. 


. 3 
“ ya UI pa ella 100.7 
5502. Air zam-zaman berguna untuk apa saja sesuai dengan niat orang 
yang meminumnya. 


(Shahih) (Syin, ha "-mim, ha', ha “ga dari Jabir. (ha -ba 
dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa " A/ Ghaf/ 1123 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 883. 


Pad 0... ak 0. ' . “? oto 4 . . 
AS SI Y, db Ai Ola Jah al IT L 0. 
39x 


Sp 


5503. Apa yang diberikan Allah SWT kepadamu berupa harta dari 
penguasa tanpa kamu minta dan berlebihan, maka makanlah atau kamu 
simpan untuk dijadikan modal. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Ad-Darda. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2209. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 675 











Aan Aa) Y, Ia 3 ip Ji lia La 3 IT ML co. 


PA, 


PE LA TAN RDA KA 


5504. Apa yang diberikan Allah SWT kepadamu berupa harta ini tanpa 
kamu minta dan berlebihan, maka ambillah, lalu simpanlah untuk kamu 
jadikan modal atau kamu bersedekah dengannya. Jika tidak demikian, 


maka janganlah kamu mengikuti nafsumu. 

(Shahih) (nun) dari Umar). 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2209: gaf. Ad-Darimi. 


Hi Ag DE An) On Hp AL 0010 
5505. AN dna ban Kaban Un Dang Bae dalan 
kondisi kenyang sementara tetangganya laper, padahal ia 
mengetahuinya. 

(Shahih) Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al 
Ahadits Ash-Shahihah, no. 149. 


Ae 2 X & PPPA bj 0001 
ar oa PN) dh Se Ie 


5506. Tidak berkumpul suatu kaum, kemudian mereka berpisah tanpa 
menyebut nama Allah SWT dan shalawat kepada Nabi SAW melainkan 
mereka berpisah dalam kondisi lebih busuk dibandingkan bangkai. 


(Shahih) (At-Thayalisi, ha "-ba ' dan Adh-Dhiya”) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 80. 


676 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














» '.. Pa an Pria Se Sia “5 On 
Gak Ia (JSI ALIAS S3 IE 3 KU ..0.y 


& 


5507. Tidak suatu suatu kaum berkumpul untuk berdzikir kemudian 
mereka berpisah, kecuali dikatakan kepada mereka, “Berdirilah kalian 
semua dalam kondisi dosa kalian telah diampuni”. 


(Shahih) (Al Hasan bin Sufyan) dari Sahal Ibnu Hanzhalah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2210, tha '-ba ', ha "-mim dan tha "-sin-Anas. 


PE ENYA S3 BAN P3 KSM Loh 

G3 Le ah Dg pasak 
5508. Tidak suatu kaum kaum berkumpul, lalu mereka berpisah tanpa 
dzikir kepada Allah SWT, melainkan mereka seakan-akan berpisah dari 


bangkai keledai dan perkumpulan tersebut membawa kerugian atas diri 
mereka. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 77. 


. $ . . .- . ne £ ... . 
| O ga & —a cm $ 20 na L .00.4 

YON Has 020, C | 1 . gala Ng: y 2 Aya AS 
Into Ia naa, KA 


at 


5509. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dengan membaca kitab 
Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 677 





ketenangan akan turun kepada mereka, diliputi oleh rahmat, dilingkari 
oleh para malaikat dan Allah SWT menyebut mereka di sisi makhluk 
yang ada di sisi-Nya. 

(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Nagdul kattaani, no. 36, 
kitab Shahih Abu Daud, no. 1308: ha "-mim, mim, ta' dan ha ' 


Te Uma Ai PS an 0 BTA Kb Ma ea 

SE Ialkarg Al ISA Sp IA selena H3 AL 00, 
AE ale 33 pal In DS Yap ada At lo 3) 

5510. Tidak suatu kaum berkumpul kemudian berpisah tanpa berdzikir 


kepada Allah SWT dan tidak bershalawat atas Nabi SAW melainkan 


perkumpulan mereka yang demikian mengakibatkan penyesalan di hari 
kiamat. 


(Shahih) (ha -mim dan ha “-ba ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 77. 


omU3 Y! 2 LAI & Oia Pena & 3 ae Lo .yv1r—0011 
s- . 

TE pangi SA 

5511-1763. Aku tidak menemukanya mendapatkan hasil dari perang 


ini: baik di dunia ataupun di akhirat kecuali beberpa dinar yang telah ia 
sebutkan. 


(Shahih) (dal dan kaf) dari Ya'la bin Maniyyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab silsilah Al-Ahadits As- 
Shahihah, no. 2211: ha "-nim. 


678 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Bp Ep La eno UKG G3 Jp af coy 


NA 33 YO 
5512. Aku tidak suka gunung uhud berubah menjadi emas untukku 


pada hal tersisa di sisiku sebanyak satu dinar selama lebih dari tiga hari 
kecuali satu dinar yang akan aku gunakan untuk membayar utang. 


(Shahih) (kha ') dari Abu Dzar. 


(SAS ae Se Pi Kas Gis taat of SA) Lo .iyas—001Y 

“33 sai & soil -.. Yi -.. Tn 

5513-1764. Aku tidak suka gunung uhud di sisiku berubah menjadi 

emas kemudian didatangkan lagi gunung emas yang ke tiga disamping 

itu aku memiliki sesuatu, kecuali yang aku sukai hanyalah sesuatu itu 

yang dapat aku gunakan untuk membayar utang. | 

(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah ra 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab silsilah Al-Ahadits As- 

Shahihah, no. 2211: pa "-mim, gaf dan kha '-tha " —Abu Dzar. 


D3 Ula Ao Ag ba sa SE Is AR of CA 0014 


5514. Aku tidak suka mengucapkan salam kepada seseorang yang 
sedang shalat, namun jika ada seseorang yang mengucapkan salam 
kepadaku, maka aku tentu akan menjawab salamnya. 


(Shahih) (At-Thahawi) dari Jabir. 2 





13 Hadits darinya berderajat mauguf, oleh karena itu perlu ditegaskan di 
sini, bahkan sebaiknya tidak disebutkan sebab tidak masuk dalam persyaratan yang 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 679 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2212. 


Neta Ia S oh, Han TAM P3) 8 AG.coi0 
(Shahih) (dal dan ta ") dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4857. 


ang saya es es Ui LL c#0#ya 
5516. Tidaklah seorang hamba mencintai hamba lain karena Allah SWT 
melainkan ia akan dimuliakan oleh Tuhannya. 
(Hasan) (ha "-mim) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 5022 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1256. 


IA dia JA Ig Ip Ma abs Sat Goo 
5517. Tidak ada seorangunpun yang menurutku paling dermawan 


melebihi Abu Bakar RA, ia melindungiku dengan jiwanya, hartanya dan 
menikahkanku dengan putrinya. -: 





beliad gunakan. Jika Nabi SAW tidak suka memberi salam kepada orang yang 
sedang shalat, tentu beliau akan menjelaskannya kepada para sahabat ketika mereka 
meberi salam kepada beliau saat Nabi SAW sedang melaksanakan shalat di masjid 
guba dan masjid yang lain, sebaliknya Nabi SAW malah mentagrir perilaku mereka 
yang demikian. 


680 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Hasan) (tha '-ba ) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2214: 'ain-dal dan Ibnu Asakir. 


35 ak Ser) WI gesta. 001A 
5518. Tidak seorangpun yang menjadi kaya dengan sebab riba kecuali 
pada akhirnya ia akan hidup dalam kemiskinan. 
(Shahih) (ha) dari Ibnu Mas'ud ra 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/52: kaf 


Aa ea 
5519-1765. Tidak seorangpun yang masuk surga ingin kembali ke alam 
dunia kecuali orang yang meninggal dunia sebagai syahid: Ia berharap 
dapat kembali ke dunia untuk berjuang dijalan Allah SWT dan terbunuh 
sebagai syahid sebanyak sepuluh kali, karena ia melihat kemuliaan yang 
sangat besar dari kematian dengan cara demikian. 


(Shahih) (gaf dan ta ')dari Anas. 


OS Ia Ta 3 Ap TENGAH .oor. 


5520. Apa yang dikumpulkan (dijaga) oleh anak atau orang tua akan 
diberikan kepada ashabahnya. 


(Hasan) (ha "-mim, dal dan ha "dari Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 681 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2213. 


AL An Ah Hi Nasa SEN G.c0yi 
5521. Tidaklah bergerak urat dan mata kecuali potensi berdosa dan apa 
yang Allah SWT tolak darinya adalah lebih banyak. 

(Shahih) (tha "-sin dan Adh-Dhiya”) dari Al Bara '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh, no. 160 dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2215. 


$ ab Ipul IL SN TAN 22 GAN Dial G.cory 
Lp AI 
5522. Tidaklah dunia mengambil sesuatu dari akhirat kecuali seperti 
jarum yang dicelupkan ke dalam laut dan jarum tersebut mengambil air 
darinya.” 
(Shahih) (tha "-ba ) dari A-Mustaurid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam pa '-mim 4/229 dan mim 
8/156.124 


Pat 


St og PO SS pet ISI, sa SLS as Lor 
Tn al Ko tab ia 


5523. Bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, namun yang 
aku takutkan atas kalian adalah sikap menumpuk-numpuk harta. Dan 





1 Hadits dari keduanya akan dipaparkan dalam pasal tentang hadits yang 
diawali dengan huruf wawu no. 5547, dengan lafazh kaf.. 


682 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 



































bukanlah kesalahan yang aku takutkan atas kalian, namun sikap sengaja 
melakukan kesalahan yang aku takutkan atas kalian. 


(Shahih) (kaf dan ha "ba ') dari Abu Hurairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2216: ha "-ba ' dan ha "-mim. 


nj AI 15 sat ng $Yy af os ui Pj sa Lo.yivin—0014 

NI ga anus 3d safa, Kas 
5524-1766. Aku tidak tahu apakah Tubba' seorang nabi? atau bukan, 
aku juga tidak tahu apakah Dzulgumain seorang nabi atau bukan. Dan 


aku juga tidak tahu akan hukuman hudud adalah penghapus dosa bagi 
pelaku yang dihukum atau tidak. 


(Shahih) (kaf dan ha "-gaf dari Abu Hurairah. 


Hadits ini juga dapat dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2217: Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Asakir. 


Ab IU S3 Ska aja al Ur AM bal G.coyo 


“4 


.. 


5525. Allah SWT tidak mendengar sesuatu seperti Dia mendengarkan 
seorang nabi membaca AI Gur 'an dan suara yang indah dan keras. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2111 dan Sifat Ash-shalat, no. 108. 





12 Demikian tertera dalam riwayat Hakim, namun Al Baihagi dan yang 
lainnya tidak meriwayatkan dengan redaksi yang demikian. Riwayat ini menururt 
mereka dengan redaksi: “Al-Ya'na, dan inilah yang banyak digunakan dalam 
kebanyakan jalur periwayatan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 683 


Bp JAN AN ai Lori 
5526. Aku tidak melihat urusan mati kecuali ia lebih cepat dari itu. 
(Shahih) (ta dan ha) dari Ibnu Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5275. 
KE AI di SY Kas 3 JI LA SEL Goo 
5527. Tidak termasuk sombong orang yang makan bersama 


pembantunya, naik keledai di pasar, mengikat domba kemudian 
memerah susunya. 


(Hasan) (kha “-dal dan ha "-ba ) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2218: Ad-dailami. 


AN act un aah Sial Ce AVV —00YA 


5528-1767. Mengapa kalian tidak melaksanakan shalat shubuh pada 
saat mentari mulai menguning, sesungguhnya melaksanakannya dengan 
cara demikian lebih besar pahalanya. 


(Shahih) (nun) dari beberapa orang laki-laki dari kalangan 
Anshar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud 
3/110 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 258. 


JII ip SAS Jie LV .coya 


684 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


















































5529. Bagian kain yang diturunkan melebih mata kaki adalah bagian api 
neraka. 

(Shahih) (kha dan nun) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2037: ba-mim. 


Ma ra KU Loop. 
5530. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga 
haram. 


(Shahih) (ha -mim, dal, 4" dan ha “ba ) dari Jabir ra. (ha '- 
mim, nun, ha dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 
58 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 2375. 


AS US jas GBI Ea KU oo 
5531. Apa yang dengan kadar se-farag (ukuran tiga sha') memabukkan, 
maka seukuran tapak tangan juga haram. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irua ' Al Ghalil, no. 
2376 dan kitab Ghayah Al Maram, no. 59. 


PAN ta Ni AG ME AE Dn YA .C0YY 
Cc” 2 


5532. Apa yang diperoleh tukang bekam, maka jadikanlah oleh kalian 
sebagai makanan binatang yang dipekerjakan untuk menyiram. 
(Shahih) (ba -mimj dari Rafi bin Khadij. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 685 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1400. 


i3, Z6 Jas dana MA 3 IS Oa LC van —001y 
5533-1768. Binatang yang terkena bagian yang tajam, maka kalian 
boleh memakannya. Jika terkena oleh bagian yang tidak tajam 


kemudian binatang tersebut mati, maka ia adalah hewan yang mati 
karena terkena beban yang berat, maka janganlah kalian memakannya. 


(Shahih) (gaf dan nun) dari Adi bin Hatim. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Irwa ' Al Ghalil, no. 
2546. 


2 CT H4 - o... ” DB Ip . -. - 

BA EL G3 TN DAA Y IS 32 IL Lot 
5534. Setiap datang waktu pagi, aku selalu memohon ampun kepada 
Allah Ta'ala sebanyak seratus kali. 

(Shahih) (tha '-ba ) dari Abu Musa. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1600. 


. . . . Bs . . e 
Ob 3 By TAN GL sa UI 3 UR LALU .ooye 
. . . . 8. . . . De 
DS ap Wa SAR G3 So Dl ya Deo LSI CG) X0 
5 Sc 


686 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 















































5535. Makanan yang kamu berikan untuk istrimu adalah sedekah, apa 
yang kamu berikan kepada anak-anakmu adalah sedekah dan apa yang 
kamu berikan kepada pembantumu juga sedekah. 


(Shahih) lha -mim dan tha "-ba') dari Al Migdam bin Ma'di 
Kariba. | 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 452. 


GA 3 ay, Dut, Aha SB Ara 0071 

| HIS Ii IL LK Luh 
5536-1769. Tidak ada satupun negeri yang lebih baik dibandingkan 
denganmu (Makkah) dan tidak ada satupun negeri yang lebih aku cintai. 


Jika bukan karena kaumku mengusirku, maka aku tidak akan tinggal di 
tempat lain. 


(Shahih) (ta ', ha ' -ba " dan kaf) dari Ibnu Abbas ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2724. 


Ga KA Tn (33 La NA Ai Y, anti SIB GL oopv 


3 si 


5537. Langit tidak menanungi dan bumi tidak memuat makhluk yang 
memiliki bahasa lebih benar dibandingkan dengan Abu Dzar RA. 


(Shahih) (ha -mim, ta', ha" dan kaf) dari Ibnu Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 6229. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 687 


And S3 0 Ap st Yp rasi AE G .avv.—00YA 
MEA me kap de SIG BA 
5538-1770. Langit tidak menaungi dan bumi tidak memuat makhluk 
yang memiliki bahasa yang lebih benar dan lebih sempurna 
dibandingkan dengan Abu Dzar: seperti Isa bin Maryam AS. 


(Hasan) (ta ', ha '-ba" dan kaff dari Abu Dzar 
" Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 6230. 


Ae Ud ya O8xg US6, USG “5i Li vvy —00ya 
5539-1771. Aku tidak menduga si fulan dan si fulan mengetahui urusan 
agama kami. 
(Shahih) (kha ') dari Aisyah. 


bokap JA G cet. 
5540. Apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya adalah sedekah. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Umar bin Umayyah Adh-Dhami. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1024. 


HA Yi BI Ja das ee 001 


5541. Tidaklah anugerah kelembutan diberikan dalam suatu keluarga 
kecuali hal yang demikian pasti membawa manfaat dalam kehidupan 
mereka. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Umar. 


688 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 942 


3 


3 . - 3. “ : NP AP ot. 
DA es Asu Kay, J1 UC Avvr—o04y 


5542-1772. Aku tidak pernah memberi atau melarang kalian, 
sesungguhnya aku hanya sosok Jang membagi sesuai yang 
diperintahkan. 

(Shahih) (kha ') dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Misykat no. 3745. 


” or A, 5... Hg Ng .. » Oo ..X 9 Pa ? 
IA “ls ai - YO Jas HK Ll pa Lo .ivyr—oo4r 


5543-1773. Tidaklah debu menempel di kaki seorang yang berjuang 
di jalan Alah SWT kecuali Allah SWT mengharamkan neraka 
atasnya. 

(Shahih) (4) dari Malik bin Abdullah Al Khan'ami!26 (As-Syirazi 
dalam kitab A/ Algab) dari Utsman. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2219: kha , fa', nun, ha "-mim-Abdur Rahman bin 
Jabir-ha "-mim, Ad-Darimi-Malik bin Abdullah, At-Thayalisi dan pa '- 
mimbJabir. 


3 -. 
dea ata Tatu .0044 





28 Takhrij ini agak anch, sebab ke empat penyusun kitab hadits tidak 
pernah meriwayatkan hadits ini dan hadits yang lain dari riwayat malik dari Al- 
Khan'ami sebagaimana telah aku jelaskan dalam sumber yang disebutkan 
sebelumnya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 689 


5544. Tidak akan kosong dari lauk pauk rumah yang didalamnya ada 
cuka. 

(Hasan) (tha "-ba" dan ha Jam) dari Ummu Hani (Al Hakim) 
dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2220: Ibnu Majah -Aisyah. ha '-mim-Jabir. 


. . 8.9 “ 9 
Ma 2G VI Jas Ver der “AN .9o0r0 

5545. Tidaklah seseorang mengkafirkan orang lain kecuali predikat 
kekafiran tersebut akan mengenai salah satu dari keduanya (jika tidak 
yang menuduh, maka yang dituduhlah yang kafir) 

(Shahih) (ha "ba ') dari Abu Sa'id. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 2/18, 44, 47, 60, 
113 dan 142-kha': Adab, mim: Iman-lbnu Umar. Kha' -Abu hurairah 
dan Abu Dzar. 


. 2.4 . 8 - Pd .. 
OS Ol oi Jab uya JS Oya Lt Jas UCI NU 0011 
og Jab La JG OS 535 AI 
5546. Tidak ada satupun makanan yang lebih utama dimakan oleh 
seseorang melebihi makanan yang dihasilkan dari tangannya sendiri. 
Sesungguhnya Nabi Daud AS memakan makanan dari hasil kerja 
(Shahih) Uha "-mim dan kha "dari Al Migdam. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayah A/ Maram, no. 
163. 


690 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















Task 3 .. Pe 8 2 5 2: » - 

Ne Da ar) CE US YAN HEM CL .ootv 
Pe pra Tn Ai alah 

5547. Nilai dunia di akhirat seperti salah seorang di antara kalian 


berjalan ke laut, kemudian ia memasukkan jarinya ke dalamnya. Saat 
ditarik, maka yang menetes dari jari tangan itulah nilai dunia. 


(Shahih) (kaf) dari Al Mustaurid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kaf4/319: mim.127 


Yg di S3 A3 ja Fail Ad SJ avve-ootA 
Ai HA Dt aa ISU ILY Kei 
ga V3 


5548-1774. Tidak ada amal perbuatan pada hari apapun yang lebih 
utama dari pada hari kesepuluh dulhijjah, tidak juga jihad f sabilillah, 
kecuali seseorang yang berjuang dengan harta dan jiwanya dan gugur di 
medan perang.” 


(Shahih) (kha ', dal dan ta Ibnu Abbas ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil no. 
880. 


Na del ea 3) Yi Ape Le .iyvo—0044 
- dala La BIS G3 2 La, 5 aa 58 Wat 
aa Ja IN deg Ia BIS CAN Sega Bb Aa HA 


N 


. 





127 1 ihat hadits No. 5522. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 691 


On II HA oa ama 2S MET 3 Ai 
Au ABS Us oke DI 


5549-1775. Yang ditanya (yakni tentang kiamat) tidak lebih tahu 
dibandingkan dengan yang bertanya. Namun aku akan beritahukan 
fanda-tandanya, Jika seorang budak telah melahirkan tuannya, hal yang 
demikian termasuk salah satu tanda-tandanya. Jika orang-orang 
kampung yang jelata telah mulai menjadi pemimpin, hal yang demikian 
termasuk salah satu tanda-tandanya. Jika orang-orang yang miskin telah 
berlomba-lomba membangun megah rumahnya, hal yang demikian 
termasuk salah satu tanda-tandanya. Tanda yang kelimanya tidak ada 
yang mengetahui kecuali Allah SWT: Sesungguhnya hanya di sisi Allah 
SWT pengetahuan tentang hari kiamat. 


(Shahih) (ha) dari Abu Hurairah. (mim, dal dan nun) dari 
Umar. (nun) dari Abu Hurairah dan Abu Dzar. 


Aa dawn Sa KL .co0. 
5550. Aku tidak pernah diperintahkan untuk meninggikan bangunan 
masjid. 

(Shahih) (dal) dari Tonu Abbas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
474 dan kitab A/ Misykat, no. 718. 


AS HB Fo oat us SG co 


5551. Aku tidak pernah diperintah untuk berwudhu setelah selesai 
buang air kecil. Jika aku melakukannya, tentu hal yang demikian 
menjadi sunnah. 


(Hasan) (ha "-mim, dal dan ha dari Aisyah. 


692 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 368 dan 
Shahih Abu Daud, no. 32. 


NABI Ep SEE Cp pisa 4 SA avva—000y 
5552-1776. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah1?8 dan apa 
(Shahih) (ha) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iwa" AI Ghakil no. 
155, 314. | 


, js uda au AVYY —000Y 


5553-1777. Apa yang ditangkap untukmu, maka makanlah. 

(Shahih) (ta "dari Adi bin Hatim. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa" A/ Ghalil no. 
2546: gaf. 


BA OA IG SES SG, Sena ad  avwa-o001 
AI gai IP DS Gin CS AGE 3G tai Je ant Y 
asa : S As hd Pa 0 
PP SI 


5554-1778. Bukan aku yang menanggung kalian, namun Allah-lah yang 
menanggung kalian. Sesungguhya aku, demi Allah, tidak bersumpah 





"28 Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan: Kerjakanlah sesuai dengan 
kemampuan kalian. Dan telah disebutkan juga hadits yang sejenis: 
Tinggalkanlah......”, no. 3430. : 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 693 


kemudian melihat ada sesuatu yang lebih baik darinya niscaya aku akan 
mengkafarat sumpahku dan melaksanakan yang lebih baik tersebut. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Abu Musa. 


Bay tu Ga, du La vva-0000 
5555-1779. Aku tidak ada urusan dengan dunia dan aku tidak ada 
urusan dengan ukiran dan lukisan. 
(Shahih) (ha -mim) dari Ionu Umar ra129 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah dan ha "Jam 2412: dal! 


of Ogadetag YA PP ab Jd ah Ef va. 0001 
Ne AN 
5556-1780. Kalian tidaklah lebih mendengar tentang apa yang aku 


ucapkan dari mereka, namun sesungguhnya mereka sama sekali tidak 
dapat membalasku. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf dan nun) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 250. 
PA Ie 39 La sar ala Op pu 3 L .xyay —000Y 
5557-1781. Kalian bukan termasuk satu bagian dari seratus ribu orang 
yang melewati telagaku. 


1 Aslinya adalah: Abu Hurairah, koreksi berdasarkan kitab Az-Ziyadah 
dan yang lainnya dan akan disebutkan redaksi yang benar dengan lafazh Wamaa 
anaa..... dengan penambahan huruf wawu di awalnya dan inilah yang benar. Lihat 
hadits no. 7123. 


694 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Shahih) (ba "-mim, dal dan kaf) dari Zaid bin Argam 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 123: Ibnu Abu Ashim. 


syal d jaga Y Ar 3 J3 Tu NYAY —000A 
5558-1782. Allah SWT tidak menurunkan satu penyakit kecuali 
menurunkan pula obatnya. 
(Shahih) (ha ') dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 518 dan Ghayat Al Maram, no. 292: kha". 


cas AA y 2 Si dsn NYAY —0004 
5559-1783. Allah SWT tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan 
pula penyembuhnya. 
(Shahih) (ha "dari Ionu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
292. 


2. ea 0 @ Lia aan .A Cr o - 
oral Aya dy SY, BNYa EU Jai Le .ivas—001. 
At - Onge Oo . 0-- NN an - A1 3 0G ..... 
5560-1784. Allah tidak pernah menurunkan didalam taurat, tidak juga 
didalam injil sesuatu yang seperti ummul guran (Surah AI Fatihah) Ia 


adalah sab'ul matsani. Ia memuat bagian-Ku dan juga bagian hamba-Ku 
dan hamba-Ku akan mendapatkan apa yang ia minta. 


(Shahih) (ta " dan nun) dari Ubai. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 695 


Lan 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/216: ha "- 


- 80 ? . ” 2 Tap 5 - - 4 Cia - 

PP are VI S8 up 2d ) Ja Le yi vAo 011 
ea ena . 4 AN RU Ad sat, 2 SE NA . 
NIS NAS SU 033 LN J3 HPS Ca 

5561-1785. Tidak ada satupun keberkahan yang Allah SWT turunkan 

dari langit kecuali ada saja segolongan manusia yang kafir 


(mengingkarinya). Allah SWT menurunkan hujan, namun sebagian 
orang berkata, “Kami dihujani dengan sebab bintang ini... bintang ini...” 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4597. 


. 1 Ng 2 -... , 2 . 9 " oc Pn Ta A, 7.9 . 

UU OS VI We AI LS Tn ap Ie MI atu 001 
2 KAN al 2 Fail Ai 

5562. Tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seseorang, kemudian 

orang tersebut mengucapkan “Al-hamdulilah” (memuji Allah SWT atas 

nikmat yang diberikan-Nya) kecuali pujian tersebut lebih utama 


dibandingkan dengan nikmat yang ia dapatkan, meski nikmat tersebut 
sangat besar. 


(Hasan) (tha "-ba ) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 2011, Ibnu Sunni, Al Khara 'ith dan Adh-Dhiya' -Anas. 


Sa HE YSS JUS TA ae Je IWAN ANC .oo1r 
ate asi baal 


696 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5563. Tidaklah Allah SWT memberikan nikmat kepada seseorang, 
kemudian orang tersebut mengucapkan “Al-hamdulilah” kecuali yang ia 
berikan lebih utama dibandingkan dengan apa yang ia ambil. 

(Shahih) (ha) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A-Ahadits Adh- 
Dha ifah, no. 2011: Ibnu Sunni, Al Khara''ith dan Adh-Dhiya . 

4533 Our “si L.co4 

5564. Apa yang diingkari oleh hatimu, maka tinggalkanlah. 

(Shahih) Ibnu Asakir) dari Abdurrahman bin Muawiyyah bin 
Khadij. 130 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2230. 


. 33 rd N A 5 Sa Ps Pa Be 
Spm mod 2G Ala Si al S5 UI AU var —0010 
0 2 03 ... . 3 .3 
Tap san Aa Uh ass 2 Ef BUS 3 SEA AB, 
5565-1786. Hewan yang disemblih dengan menyebut nama Allah, maka 
makanlah kecuali yang disemblih dengan menggunakan gigi atau kuku. 


Aku akan menjelaskannnya kepada kalian. Gigi adalah tulang sementara 
kuku adalah cara penyembelihan orang kafir. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Rafi bin Khadij. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
125 dan kitab Irwa ' A/ Ghalil, no. 2529. | 





40 Menurutku, Sosok ini termasuk generasi Tabi'in, maka sebaiknya 
disebutkan juga derajat hadits ini sebagai hadits mursal. Hadits ini lebih ditujukan 
dalam permasalahan yang diragukan oleh hati dan tidak terdapat dalil dalam 
permasalahan tersebut. Jika ada dalilnya, maka apa yang ditunjukkan oleh dalil 
tersebutlah yang harus diikuti. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 697 





3 Oje Wa LAS Yg ega La SAN 0011 

S3 
5566. Apa yang aku berikan kepada kalian atau apapun yang aku 
cegah dari kalian tidak lain karena aku hanyalah seorang yang bertugas 


sebagai penjaga: Aku meletakkan sesuai dengan perintah —yang aku 
dapatkan—. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2221. 


desi uas oo 
5567. Tidak seorangpun disakiti sebagaimana aku disakiti. 
(Hasan) (Adi dan Ibnu Asakir) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2222: ha “Ham - Anas. Ad-Dailami - Buraidah. 


Mg tut u oorn 
5568. Tidak seorangpun disakiti sebagaimana aku disakiti dijalan Allah 
SWT. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2222. 


698 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


ee D3 BB JJ 
5569. Tidaklah bertalbiyyah orang yang bertalbiyyah dan tidaklah 
bertakbir orang yang bertakbir kecuali ia diberikan kabar gembira 
dengan surga. 

(Hasan) (tha “-sin) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1621. 





ana 2 eat 3 rei 43 Jaa 2 Art "Saat Ju Us. yav—00Y. 


.... dateng Papa | Pa Ba -“- 
SN jp SS SAAT 3 Op Sah HR YA DI 
P A3 3 LISA Jia Dong Ad OB li LN 
5570-1787. Mengapa salah seorang di antara kalian berdiri menghadap 
Tuhanya sambil membuang dahak ke arah depan?! Apakah ia senang 
Jika ada seseorang yang menghadapnya dan membuang dahak ke 
hadapannya? Jika salah seorang hendak melakukan hal yang demikian, 
maka buanglah ke sebelah kiri dirinya atau ke arah telapak kakinya. Jika 
ia tidak bisa, dengan cara seperti ini. —Beliau mencontohkan ke arah 
bajunya—. 

(Shahih) (ba -mim, mim dan ha "/dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
344 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 184. 


RA IS Sa ja » Hi 5S UN JUL .hvaa—00yI 
FYI 39 Mash ia aY 
BG Ye L OA Se dig Wajah Je Up Pali 


“3 9 


Na en 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 699 








5571-1788. Mengapa suatu kaum masih melakukan pembunuhan 
hingga mereka membunuh keturunan? Bukankah orang-orang yang 
terbaik di antara kalian adalah anak-anak orang musyrik? Janganlah 
kalian membunuh anak-anak kalian, janganlah kalian membunuh anak- 
anak kalian. Sesungguhnya setiap jiwa lahir dalam kondisi suci dan terus 
dalam kondisi yang demikian hingga lisannya dapat berbicara. Maka 
kedua orang tuanyalah yang menjadikannya sebagai yahudi atau 
nashrani. 

(Shahih) (ha "-mim, nun, ha'-ba" dan kaf) dari Al Aswad bin 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 401 dan Irwa ' Al Ghali/ 122. 


Ao, 2, Ti rig, IS JGA Ju van —00vy 


8.0 3 0... .. sad st 


Legi Ca ii GP TE) Gps MS GIA ai 


5572-1789. Mengapa ada orang yang berkata seperti itu... 
Sesungguhnya aku melaksanakan shalat namun aku juga tidur, Aku 
berpuasa namun juga berbuka dan aku menikah dengan wanita. Barang 
siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak termasuk 
ummatku. 


(Shahih) (ha '-mim, gaf dan nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
795 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1782. 


Ia Ge 


2 A53 5 Irta 2 ca S OS ci Je ML .iyay —00Yy 
2 4 L nleY 


La. ST 035. £ 
KS d SAN 


NX tu 


700 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Po PER --ASA 5 


5573-1791. Hendaknya mereka segera menghentikan apa yang mereka 
perbuat?! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling 
| mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya. 
| (Shahih) (ba "-mim dan gai dari Sayyidah Aisyah RA. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 328. 





. 


IA Jl pantai £ Oa UNA War —00V£ 
kat ai as: 3 us 2 43 


5574-1791. Mengapa mereka mengarahkan pandangan mata mereka 
ke arah atas ketika sedang melaksanakan shalat?! Hendaknya mereka 
menghentikan perilaku yang demikian atau mata mereka akan disambar. 


(Shahih) (ha "-mim dan gafi dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
328. 


Lai Gb na Haul OA Gill JUL .var—ooyo 
Ka aa ola Pagar Sa aa Ka aa Yi Somad JA 


Sae 8) “isa 
5575-1792. Mengapa mereka menggerak-gerakkan tangannya saat 
melaksanakan shalat seperti ekor kuda yang kepanasan. Bukankan 
cukup mereka meletakkan tangannya di pahanya, kemudian 
memberikan salam ke arah kanan dan kirinya? 


(Shahih) (ha "-mim, daldan nun) dari Jabir bin Sarnrah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 701 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
916. 


er pn .K . 2 Ad . 2 2. 

Yg Uh Udan ES SI ISO jle gi dl JUL ayar evi 
2 2: h .. .. 30 . 
skin We LI HI IK 

5576-1793. Mengapa mereka melakukan puasa wishal?! Sesungguhnya 

kondisi kalian tidak seperti diriku. Jika bulan ini diperpanjang, maka aku 


T— 


akan melakukan wishal yang ditinggalkan oleh orang-orang yang 
bersikap berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Anas. 


C3 Pa Je 2 saia Y & an AN « Lag La var —00VV 
: Cah Pata Ia in aa SEA si Oa 
rara IA pa BA Gel Oa Of ale is 
da bayu Agra AS hat Kn pa aU dab 
(06) Agt Ra AG ja YM dia SR sen s 

maki Dj (Kaki Lojiag Yus Sai aa LAN Kasi 


5577-1793. Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi kecuali 
memberikan peringatan kepada ummatnya tentang Dajjal. Nuh dan 
nabi-nabi setelahnya juga telah memperingatkan: Sesungguhnya ia akan 
keluar di antara kalian dan kondisinya tidak asing bagi kalian. Kalian 
tentu tahu sesungguhnya Tuhan kalian tidaklah picak, sesungguhnya 
mata kanan Dajjal picak sebelah kanan, seakan-akan matanya seperti 
anggur yang keluar menonjol. Ingatlah, sesungguhnya Allah SWT telah 
mengharamkan darah kalian, harta kalian seperti keharaman hari ini, di 


702 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














negeri ini dan di bulan ini: Perhatikanlah, bukankah aku telah 
menyampaikannya kepada kalian: Ya Allah, saksikanlah (beliau 
.mengucapkannnya sebanyak tiga kali) Hendaknya kalian berhati-hati! 
Lihatlah, jangan sampai setelah ketiadaanku nanti kalian kembali kepada 
kekuturan, saling membunuh di antara kalian. 

(Shahih) (kha ') dari Ibnu Umar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2457. 


Ye. 


AA JL 15 Las KK Yi ' v RTA Lag Lo Nva0o—00YA 
BS Ea ay GA oo Ii Ir Bagi av Pita 
wap SA 
5578-1795. Tidaklah Allah SWT mengutus seorang nabi kecuali nabi 
tersebut memberikan peringatan kepada ummatnya tentang Dajjal yang 
picak dan pembohong. Sesungguhnya ia memiliki mata yang picak, 
sesungguhnya kalian mengetahui bahwa Tuhan kalian tidaklah demikian. 
Tertulis di antara dua mata Dajjal kaliamt. “ r” yang terbaca oleh 
orang-orang yang beriman. 
(Shahih) (ba "-mim, ga. dal dan ta dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2457. 


. 


SY Kala Ga Gala YG Lp II LG Avan-ooya 
Lan FN SA Aida Ie Cai SAI PA ba Et 


A 2... oo 
Ana PA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 703 


5579-1796. Allah SWT tidak mengutus seorang nabi dan tidak 
memberikan penggantinya kecuali ia diiringi oleh dua pengiring: Satu 
pengiring memerintahkan kepada kebaikan dan mengajak 
melakukannya, sementara satu pengiring memerintahkan keburukan dan 
mengajak melakukannya. Orang yang terpelihara adalah orang yang 
dijaga oleh Allah SWT. 

(Shahih) (ha "-mim, kha " dan nun) dari Abu Sa'id ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1641: Ath-Thahawi. 


1 os 1 gp AA OI Ge MU NVav —00A: 
Ye ME Bt SES 5531) Sya sat aa 20 
(3D Za aa 

5580-1797. Allah SWT tidak mengutus seorang nabi dan yang 
setelahnya seorangpun pengganti, kecuali diiringi oleh dua pengiring: 
Satu pengiring memerintahkan hal yang baik dan melarang hal yang 
munkar, sementara satu pengiring lagi mengabaikannya dan 
barangsiapa yang terjaga dari pengiring yang buruk, maka ia menjadi 
orang yang terpelihara. 

(Shahih) (mun) dari Abu Ayub. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1641: kha'" muallag, Ath-Thahawi. 


Joe hj EU avan—o0AN 
ANA SS 


704 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5581-1798. Allah SWT tidak mengutus seorang nabi melainkan seorang 
yang pernah menjadi pengembala ternak. Aku sendiri sebelumnya 
adalah pengembala ternak penduduk Makkah dengan bayaran. 


(Shahih) (kha dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 70 
dan Ghayat Al Maram, no. 161. 


A3 S3 Bola Uc 
5582. Apa saja yang telah mencapai nishab kemudian dizakatkan maka 


harta yang demikian tidak termasuk harta yang ditimbun yang diancam 
dengan hukuman. 


(Hasan) (dal) dari Ummu Salamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 559. 


na SN, 2d LC .00.r 
5583. Bagian tubuh yang ada di antara pusar dan lutut adalah aurat. 


(Hasan) (kal) dari Abdullah bin Ja'far. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 377 dan Irwa ' Al Ghali/ 271. 


ge . . 
3 DA, Lp) Ka L .c0o.$ 


5584. Apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat 
(Shahih) (ta ', mim dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 705 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 715 dan 
Irwa " Al Ghalil, no. 292. 


Pa bar Tan 7 Pd A4 ? .. Ie asn .." PN Le Kai 
KS OA el ella Ia Al J3 3 Oral KAI GL 0010 
ma GA) Ia) BEI Ia YO Go 2) JI 
AA 3 S3 8 Ka SAI 

5585. Jarak waktu antara dua tiupan sangkakala adalah empat puluh, 
kemudian Allah SWT menurunkan air dari langit dan merekapun 
tumbuh sebagaimana tumbuhnya sayuran. Dan, tidak ada satupun 
bagian tubuh manusia melainkan akan mengalami kerusakan kecuali 
bagian tulang ekor: darinya ia diciptakan dan darinya juga ia disusun 
kembali di hari kiamat. 

(Shahih) (ga!) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2066. 


ml AA Iya C0) SEA HI Da VOA 
5586. Bagian yang ada di antara rumahku dan Raudhah adalah bagian 
dari taman surga. 
(Shahih) (ba -mim, gaf dan nun) dari Abdullah bin Zaid Al 
Muzani. (ta dari Ali dan Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 1125. 


706 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















In EN PA) Tya CE) RA HI SG Awan —o0AY 
5587-1799. Antara rumah dan mimbarku adalah bagian dari taman 
surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku. 

(Shahih) (ba "-mim, gaf dan ta dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 731: 
Malik, Ibnu Abi Ashim dan Mukhtashar Muslim, no. 787. 


SEN ia ET II AG NI ST Gie LT Lo ohn 
5588. Tidak ada satupun penciptaan antara Nabi Adam dan hari kiamat 
yang lebih besar dibandingkan dengan penciptaan Dajjal. 
(Shahih) (ba "-mim dan mim) dari Hisyam bin Amir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2058 dan Silsilah AI Ahadits Ash-Shahihah, no. 2457: kaf 


MEA AN IFC LoohA 
5589. Daerah yang ada di antara dua batas Madinah adalah tanah 
haram. 
(Shahih) (gaf dan ta dari Abu Hurairah. 


3 


APN Prona ga ten) Cnkah La pl jan IL .004. 


LSI Rip ey ale 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 707 





5590. Jarak antara dua pintu dengan pintu-pintu surga yang lain sejauh 
perjalanan empat puluh tahun, dan sungguh akan datang suatu hari 
dimana ia dalam kondisi penuh sesak. 

(Shahih) (ha "-mim) dari Muawiyyah bin Hayidah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1698: ha '-ba ', ha "-lam —Muawiyyah. Ha '-mim-Atabah 
bin Ghazwan. tha '-ba ', Adh-Dhiya' — Abdullah bin Salam. 


MP LE ia BG AI SEL oa 
5591. Jarak antara dua pundak orang kafir di hari kiamat nanti sejauh 
perjalanan tiga hari dengan kendaraan yang berjalan cepat. 
(Shahih) (ga!) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1983. 


1... 


CS Pagal Ae ES ge FEE LA —00AN 


st 


5592-1800. Jarak antara tepi telagaku seperti jarak antara Shan'a 
dengan Madinah atau jarak antara Madinah dengan Amman, Terlihat di 
dalamnya ada kendi-kendi tempat air minum yang terbuat dari emas dan 
perak: jumlahnya seperti bilangan bintang-bintang atau bahkan lebih 
banyak. 

(Shahih) (ha "-mim, mim dan ha ')dari Anas. 


. 


AAL GP SAS Lai) dy HI BL 3 FE Ba LI 


708 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





| 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah karya Ibnu 
Abi Ashim, no. 714: ta”. 


“19, . deco . 2 303 8. 33 z 33 z Pa 
Us Tun Mon." of oa! al Pa Lag Lo MA y—004Y 
Fi PP & aro 0 To Pa 3 33 HP # PEN anap 
MEA 5 Wan & VL SNI Jaa eni LS Uganda 


5593-1801. Apa yang kamu perintahkan kepadaku? Kamu 
memerintahkanku agar memerintahkannya untuk meninggalkan 
tangannya di mulutmu dan kamu menggigitnya seperti seekor unta 
Jantan? Tariklah tanganmu agar ia mengigitnya dan setelah itu 
lepaskanlah. 

(Shahih) (mim) dari Umran bin Hashin. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 





1029. 
EL Kaaat Kelas ELg Yi di Si & IE ML 0014 


Pd . 


5594. Tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah Ta'ala 
kecuali yang paling utama di antara keduanya adalah Yang paling besar 
cintanya para sahabatnya. 

(Shahih) (kha "dal, ha '-ba ' dan kaf) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 450. 








3 BY AI Ca Le Ay —0090 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 709 


5595-1802. Kain yang menjulur melewati mata kaki, maka ia dalam 
neraka. | 


(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. (ba "-mim dan tha '-ba' dari 
Samrah. (ha 'mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2037: ha '-mim dan kha ". 


. . 


“4 ta en 3 0. La 
dd iba em Si .0041 
An aa dat Pn na is Up 
5596. Tidaklah unta yang digunakan oleh yang berhaji mengangkat satu 
kakinya dan meletakkan satu tangannya melainkan Allah SWT mencatat 
hal yang demikian sebagai satu kebaikan untuknya, sebagai penghapus 


dosanya dan Dia akan mengangkat derajatnya satu tingkat dengan 
sebab hal tersebut. 


(Hasan) kba '"-ba ') dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/129-130: 
Al-Bazzar dan ha '-ba '. 


CAN Aa IE Je Fat 3 sang LS Loc 
5597. Tidaklah aku meninggalkan ujian dan cobaan setelahku yang 
lebih berat bagi kaum laki-laki melebihi ujian dalam hal wanita. 
(Shahih) (ha -mim, gaf, ta', nun dan ha '/dari Usamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2067. 


710 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Ie OP KIE Lp Up U LE Ip OPU AL MA. r—00AA 


- 8 “S3. Je 
aa gap JS da ag ta Ul Ja le Fa 

5598-1803. Apa yang kalian inginkan dari Ali, apa yang kalian inginkan 
dari Ali, apa yang kalian inginkan dari Ali. Sesungguhnya Ali adalah 
bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Dan setelahku, Ali 
adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman. 

(Shahih) (ta ' dan kat) dari Umran bin Hashin. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2223: Nun: Khasha-ish. ha "-ba '. 


- # 4 2 o La To 0 & 2 AN... 
Okay AD Taman VI AN G Aya SB AB Ie ESC 0014 
(OT Haa GA La DLL 
5599. Tidaklah matahari meninggi namun segala ciptaan Allah 


bertasbih memuji-Nya kecuali syetan dan orang-orang yang bodoh dari 
keturunan Adam. 


(Hasan) (Ibnu Sunni dan pa '-lam) dari Umar bin Abasah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2224. 


TAN AI JA Yy Hb bata Katas Tel BAG Mata 
Span SE Gp aS Iin ea AI set 

Alenas jaga AS Panam 
5600-1804. Tidaklah seseorang bersedekah dengan hartanya yang baik, 
dan Allah SWT tidak menerima kecuali hal yang baik, kecuali Allah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 711 





SWT akan mengambil sedekahnya dengan tangan kanannya. dika 
sedekah tersebut berupa kurma, maka kurma tersebut akan tumbuh 
ditangan Allah hingga membesar dan ukurannya lebih besar dari 
gunung, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak 
kudanya atau memelihara anak untanya yang baru dipisah dari 
induknya. 

(Shahih) (ta ', nun dan ha ')dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
849, ha '-mim dengan redaksi yang sejenis. 


PAN ol 9 Sis SB “ro Ol $5' 95 Lo. YAsA OT 
5601-1808. Apa yang kalian katakan? Jika permasalahannya adalah 
permasalahan dunia kalian, maka kalian lebih memahaminya. Dan jika 
permasalahannya adalah permasalahan agama, maka kepada-Kulah 
kalian kembali. 

(Shahih) (ha -mim) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sikilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2225. 


Y .. La 031 asa . 8 LI im 

Ol Jaa JA NG SS MN GH OF CL A01. 
29 Kab KAI Jaa HIS TA Jai Os AA Mg Ol: JG 
BA An Doi Se Doa Da Ya JL De 


» 


IS 


712 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 











5602-1806. "Menurut kalian, siapakah orang mati yang di anggap 
syahid di antara kalian” Mereka menjawab, “Yang terbunuh di jalan 
Allah.” Rasulullah SAW bersabda, “Jika demikian orang yang meninggal 
dunia dengan status syahid pada umatku adalah sedikit. Barangsiapa 
yang dibunuh karena peperangan di jalan Allah, berarti ia syahid. 
Barangsiapa yang meninggal dunia di jalan Allah, berarti ia syahid, 
orang yang meniggal dunia karena terserang sakit perut adalah syahid, 
yang meningal karena wabah penyakit adalah syahid dan yang meningal 
dunia dengan sebab tenggelam juga syahid." 

(Shahih) (ha ") dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, h. 
36: ha "-mim, mim. 


Na - 2 3.63 5 


Kana Gang Hy V4 GA : 9 AC 01 


5603. Tidaklah dua orang saling mengasihi dan menyayangi karena 
Allah SWT kemudian keduanya dipisahkan kecuali karena dosa yang 
diperbuat oleh salah seorang di antara keduanya. 


(Shahih) (kha "dal dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Sikilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 637. 


TA PE SS, La Serta LA J3 Bb C1. 


(ale ts ISI Hita AS Ja PA US ya TAI GP Up 


2 ... 0 


5604. Tidaklah seseorang berdiam di masjid untuk shalat dan berdzikir 
kepada Allah SWT kecuali Allah SWT menyambutnya dengan gembira' 
sejak ia keluar dari rumahnya: seperti seorang yang menyambut 
kedatangan keluarganya yang lama tidak bersamnya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 713 


(Hasan) (ha " dan kaf) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
301, 325: At-Thayalisi, ba '-nim, ha ', Ibnu Khuzaimah dan ha '-ba '. 


33 01 4 


2 take 3 YS CN FU. YA v—0 1.0 
5605-1807. Tidak seorangpun nabi meningal dunia kecuali ia 
dimakamkan ditempat dimana ia meninggal dunia. 

(Shahih) Ibnu Sa'd) dari Ibnu Abu Mulaikah dengan derajat 
mursal, 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'z 137. 


Tg TE PL ate TA Jan AAA ON 


5606-1808. Allah SWT tidak mentakdirkan seseorang berada di suatu 
daerah kecuali Dia menjadikannya memiliki keperluan di daerah 
tersebut. 


(Shahih) (tha "ba ' dan Adh-Dhiya”) dari Usamah bin Zaid. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1222. 


Jai S3 3 IE NS Un P3 la U LV 
BA Op Hai MG Ob H3 3 al DI es z 


5607. Tidaklah duduk suatu kaum dalam satu majelis tanpa berdzikir 
kepada Allah Ta'ala dan tanpa bershalawat kepada Nabi mereka kecuali 
kondisi yang demikian akan mengakibatkan penyesalan. Jika 


714 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















berkehendak, maka Dia akan menyiskanya dan jika tidak, maka Dia 
akan mengampuni mereka. 

(Shahih) (ta ' dan ha ')dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 74. 


H3 SA at Y) An ISA 33 AAL. YAA OA 
AA Lah IN KS) ESA ale SG) CI 


5608-1809. Tidaklah duduk suatu kaum yang berdzikir kepada Allah 
SWT kecuali para malaikat akan mengelilinginya, rahmat akan turun 
kepada mereka, ketenangan akan meliputi mereka, dan Allah menyebut 
mereka di hadapan makhluk yang ada disisi-Nya. 


(Shahih) (ha “-ba) dari Abu sa'id dan Abu Hurairah ra 
bersamaan. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/71.131 


Sekat Ga SA PAU y BEA OS 3 Oa C 
& an 

5609. Tidaklah duduk suatu kaum untuk berdzikir kepada Allah Ta'ala 
kecuali ada yang menyeru dari langit, “Bangunlah kalian semua dalam 
kondisi diampuni.” 

(Shahih) (ha "-mim dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2210. 


33! Akan dipaparkan dengan redaksi, “...Tidak ada satupun jiwa yang 
beriman....” Hadits no. 6577. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 715 


302... 12 sA 2 K2 LA Ios mel Te 

ya Ia JW eka Tana maa 
.. .. 8 3 5 XL 4, Pin @. 
Hb SA LA Sip SI J5 

5610. Tidaklah duduk suatu kaum dengan berdzikir kepada Allah SWT, 

lalu mereka berdiri kecuali dikatakan kepada mereka, “Berdirilah kalian, 


sungguh dosa-dosa kalian telah diampuni dan keburukan-keburukan 
kalian telah diganti dengan kebaikan.” 


(Shahih) (tha '-ba', ha "-ba" dan Adh-Dhiya") dari Sahal bin 
Hanzhalah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2210. 


R3 D0 GILA 
5611. Apa yang tidak berkenan di hatimu, maka tinggalkanlah. 
(Shahih) (tha '-ba ) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2230. 


. 
- 


Dn 


— . AI ie 3 0 5, BI 3 Wan o 1 N Y 
5612. Matahari tidak pernah diperlambat perjalanannya kecuali 
terhadap Yusya" bin Nun disaat ia berjalan menuju Baitul magdis 
beberapa malam. 

(Shahih) (kha '-tha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2226: ha '-mim. Ibnu Asakir. 


- -.3 ., 9. 3 
SU Sh PN) 


. 


716 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 
































3 
. - 2 


aa CG .Oo11Y 


IE Je San CA 


ar 
5613. Orang yahudi tidak pernah merasa iri kepada kalian sebagaimana 
mereka iri dengan ucapan salam dan ucapan amin. 
(Shahih) (ha "-mim dan ha ') dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
515. 


VI 3 gen di BI ala SA GE Lon 
se Ep C3 
5614. Tidak dibenarkan seorang muslim yang memiliki sesuatu ingin 
diwasiatkan menginap selama dua malam kecuali wasiatnya tertulis di 
(Shahih) (Malik, ha "-mim, gaf dan 4) dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" Al Ghalil, no. 
1652. 


JB LM LG A3 po se A Pln EA GE GAM 0110 
" Pan i ai Oi 3 Po 300 3... 8 
“0 OLS AP 99 Yi 
5615-1810. Tidak benar sikap seorang muslim yang memiliki sesuatu 
yang ia akan wasiatkan namun ia inapkan selama tiga malam kecuali 
Wasiatnya tertulis di sisinya. 
(Shahih) (mim, nun) dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 717 


Aa, “9. , 2 2... . A4 . BN Tn ada . 
Ping YA ye Gn (ek) SA A3 IL .1i1 
IS le 


5616. Tidaklah hati seorang (muslimj3? yang berjuang di jalan Allah 
SWT bercampur dengan debu melainkan Allah SWT haramkan neraka 
atasnya. 

(Shahih) (ba -mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2227. 


5617. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk tujuan menuntut 
ilmu kecuali Allah SWT akan mempermudah baginya jalan menuju 
surga. 

(Shahih) (tha “-sin) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/71-Abu Hurairah!28 
dan Shahih At-Targhib, no. 67: dal, ha 'dan ha '-ba - Abu Ad-Darda'. 


IIA yA HC NAN OA 


5618-1811. Bagian kain yang melewati batas mata kaki akan berada di 
neraka. 


132 Talam naskah aslinya tidak tertera kalimat ini: terhapus mengikuti 
redaksi kitab aslinya. Dan telah aku lengkapi dengan mengambil dari Musnad Imam 
Ahmad. 

333 ni adalah penggalan hadits yang selengkapnya akan dipaparkan dalam 
hadits no. 6577. 


718 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (tha ba) dari Ibnu Umar 
Shahihah, no. 2037. 


2.300, 0 .. 3G. “33 


Maan EL YA US 2 L.oy4 
5619. Ammar tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali ia akan 
memilih yang paling memberi mashlahat. 
(Hasan) (ta ' dan ka!) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2236, 
kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 833: ha '-mim dan ha '. 


Se Pn B Kah 3 Ka Ol OM G1. 
Aa SANG JI 


5620. Dua srigala yang dalam kondisi lapar dilepas ditengah-tengah 
kawanan domba tidak lebih merusak dibandingkan dengan keserakahan 
seseorang atas harta dan kemuliaan agamanya. 


(Shahih) (ha "-mim dan ta '/ dari Ka'ab bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 5—7. 


'.. en ae UE ant . - 2. pe .. 

JG Ed He 3S AN, Adi AL Loan 
IM 13 Kh 

5621. Aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti pada 


hari ini. Sesungguhnya telah diperlihatkan gambaran surga dan neraka, 
hingga aku melihat keduanya dibelakang tembok. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 719 


(Shahih) (kha ") dari Anas. ah 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Juz A/ Kusuf 


ML GE Ji V7 WAE Ja ih ur 
5622. Aku tidak pernah melihat seperti neraka, namun orang yang lari 
darinya justru tidur dan aku tidak pernah melihat sesuatu seperti surga, 
namun orang yang mencarinya juga tidur. 
(Hasan) (ta "dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 953. 


30 st daa 0 Ne nana ot. 
Aa adil PAN Y Jas V5 Li Gonyy 
5623. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih buruk 
dibandingkan dengan kuburan. 
(Hasan) (ta ', ha" dan kaf) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 132. 


Ssi AE pp V3 Jis Slash GL AM one 


PJ - 


SAN Oak Cp J5 3Slgta yA 30433 Jadi OLak Cl KL 


Ne NN oa Le oo Ii LIA. 8 - 

sa Y Knpesy Ola) jaw “Sal Ob 

5624-1812. Aku tidak melihat sosok yang kurang dari sisi akal dan 
agama melebihi kalian (kaum wanita). Kekurangan akal: persaksian dua 
orang wanita yang sebanding dengan kesaksian seorang laki-laki, dan 
berkenaan dengan kurangnya agama: kalian (kaum wanita) tidak 


720 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Po 


berpuasa dibulan Ramadhan dan tidak melaksanakan shalat dalam 
beberapa hari. 


(Shahih) (dal) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha -mim 2/66-67 dan mim 
1/61, dak Sunnah. 





AIA 


yen Ii ara Or 5 Ia GBU MA ar—o1yo 

5625-1813. Kami tidak melihat sesuatu yang mengejutkan (musuh), 

yang kami lihat tidak lain hanya seekor kuda yang berjalan sangat cepat. 
(Shahih) (dal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" Al Ghalil, no. 
1512: Kha'. 








0. No 


PA ae YA Op AE 3G. o1YA 
5626. Tidak seorangpun diberi rezeki yang lebih baik dan lebih luas 


dibandingkan dengan kesabaran. | 

(Shahih)(kaf dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' Al Ghalil, no. 
1512: kha'. 
dl alas Sain ya ah ed SG IG GAM —o1YN 


Kaanaa Ubi, SK 
KS SEN Yi gp SAI Ao Yati £ 


op 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 721 








5627-1814. Aku melihat kalian terus melakukan apa yang kalian 
lakukan hingga aku khawatir hal tersebut akan diwajibkan atas kalian. 
Jika diwajibkan atas kalian, maka kalian tidak mengerjakannya. Wahai 
manusia, shalatlah di rumah-rumah kalian, sesungguhnya sebaik-baik 
shalat seseorang adalah shalat yang dilakukan dirumahnya kecuali shalat 
fardhu. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf dan nun) dari Zaid bin Tsabit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Musim, no. 
374 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 443. 


stan Fu 


SA ga A3 LP al Sp dar ds L .O1YA 


5628. Jibril AS tidak henti-hentinya berwasiat kepadaku dalam hal 
tetanga hinga aku menyangka bahwa ia akan mewarisinya. 

(Shahih) (ba -mim, gaf, dal dan ta”) dari Ibnu Umar. (ha '- 
mim, gaf dan 4) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
170 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 891. 


Ja ol ks 05 ae ae js SE aa ai LK .o1ya 
87 ki 


1), 


5629. Tidak henti-hentinya makanan khaibar setiap tahun kembali 
kepadaku hingga sampai batas ini atau putus urat nadiku. 


(Shahih) (Ibnu Sunni dan Abu Na'im dalam kitab At-Thib) dari 
Abu Hurairah. Kha' : Al Wafat-Sayyidah Aisyah. 


722 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








dl A3 VI Si Sl Pl Ja TE G Lari 


Ao AA 


BY S3 | IA IR JS Y3 Gaal dasi ali 


Sea at ah anu 
5630-1810. Tidak seorang muslimpun yang memohon surga kepada 
Allah sebanyak tigakali kecuali surga akan berkata, “Ya Allah, 
masukkanlah ia ke dalam surga”. Dan tidaklah seorang muslim 
memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari neraka, kecuali 
neraka berkata, “Ya Allah, selamatkanlah ia dariku.” 


(Shahih) (ha "-mim, ha ', ha '-ba " dan kaf) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 4/222. 


Sam Ja DE GE Sial Oa “5. Kara 
2 on aa as mala aa SE 


5631-1816. Mengapa kalian memberikan isyarat Pan tangan kalian 

seperti ekor kuda yang selalu bergerak. Jika salah seorang kalian hendak 

memberi salam, maka lakukanlah dengan cara menengok ke arah 

sahabatnya dan janganlah memberikan isyarat dengan tangannya. 
(Shahih) (mim dan nun) Dari Jabir bin Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
311 dan Shahih Abu Daud, no. 918. 


Sa AN G3 gaga oli Ji 1 KAI 


il PA Sak SA 2 GE Ac op aa 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 723 





5632-1817. Tidak ada satupun yang dalam timbangan amal seorang 
muslim di hari kiamat yang lebih berat dibandingkan dengan budi pekerti 
yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang 
mengerjakan pekerjaan yang keji.134 

(Shahih) (ta J dari Abu Ad-Darda '. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 876: tha '-ba '. 


MIS SM AN Ap Jo Lor 


#3 o »t? 
“JII IP Y 


| 


5633. Tidak ada satu kaum yang tersesat setelah mereka berada di atas 
petunjuk kecuali karena sebab perdebatan. 


(Hasan) (ha "-mim, ta', ha" dan kaf) dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 180, 
Shahih At-Targhib, no. 137. 


Ne nu 29 85 hd - o Lee 
LAI Da2 meki IE NI UJI UI 3d RB C1 
5634. Tidaklah merajalela riba dan zina disuatu kaum kecuali mereka 
telah membiarkan turunnya adzab Allah. 
(Hasan) (ba "-mim) dari Ibnu mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/51, ain 
dan kaf - Ibnu Abbas. 


134 Aslinya yang tertera adalah kalimat: Al-Fajir mengikuti kitab aslinya, 
dan koreksi ini berdasarkan kitab Ta' dan yang lainnya. 


724 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























ga , ENI 

5635. Tidak ada halangan bagi salah seorang di antara kalian yang 
memiliki kelapangan rizki untuk mengenakan dua pakaian di hari jumat 
selain pakaian kerjanya. 

(Shahih) (dal) dari Yusuf bin Abdullah bin Salam. (ha dari 
Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1389, 
Ghayat Al Maram 76 dan Shahih Abu Daud! no. 989. 


5636-1818. Tidak seorangpun dibumi mengucapkan kalimat “Tidak ada 
Tuhan kecuali Allah dan Allah Maha besar, tidak ada daya dan upaya 
melainkan dengan pertolongan Allah SWT”, kecuali kesalahannya 
dimaafkan, meski ia memiliki kesalahan sebanyak buih di lautan. 


(Hasan) (ha "-mim dan ta "dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/249. 


La 


KN 


BT 3,en Dn AG ala yA Je Ana TV 
Ha dea 3 Ih PN Jan a spad oa Eee 
Sen Isis 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 725 


5637-1819. Tidak seorang muslimpun yang berdoa kepada Allah 
kecuali Allah mengabulkan permintaannya atau Allah SWT akan 
hindarkan ia dari keburukan yang akan menimpanya yang nilainya sama 
dengan apa yang dimintanya: Selama doanya tidak berisi dosa, 
memutuskan silatur rahmi dan selama ia sabar dan tidak berkata, “Aku 
telah berdoa, Aku telah berdoa, namun tidak dikabulkan”. 


(Hasan) (ta "dari Ubadah bin Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2259, 
kitab At-Targhib 2/271. 


ya 


3 as Ld 3 Ly pi ya AN SE Aye NYA 
HB pl pb ola 2 It 
3 & NP aa SA SA JAS 


5638-1820. Tidaklah seseorang yang mati dibumi dan ia memiliki 
kebaikan di sisi Allah namun ia ingin kembali kepada kalian dengan 
kondisi seluruh kekayaan dunia diberikan kepadanya, kecuali seorang 
yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah. Ia (orang yang 
mati syahid) ingin kembali ke alam dunia untuk merasakan kematian 
lagi: karena melihat besarnya pahala di sisi Allah atas kematian dengan 
cara yang demikian. 


(Shahih) (ba '-mim dan nun) dari Ubadah bin Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2228: Ad-Darimi—Anas. 


Lala se ka sal ka gih Sar NI Pr Le yay — YA 


P4 rd 


726 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Ng 


5639-1821. Tidak ada seorangpun manusia yang ada (hari inif 38 yang 
masih hidup di seratus tahun ke dapan. 


(Shahih) (ta dari Jabir ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 7/188. 


C3 GP sb Wale Ha Gi PAI eU Mare —ont, 
TA Ya 


5640-1822. Tidak ada satupun sumpah yang aku lakukan di atas bumi, 
kemudian aku melihat ada yang lebih baik darinya kecuali aku akan 
| melakukan yang lebih baik dari sumpah tersebut 


(Shahih) (nun) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 5/398 dan gaf 
Aiman.136 








ME OS SI EBT, St SSI ES U ar Lna 


5641-1823. Mengapa kamu tidak mengajarkan disaat tidak tahu dan 
mengapa kamu tidak memberi makan disaat lapar.137 


(Shahih) (ba -mim, dal, nun, ha" dan kaf) dari Ibad bin Syarjil. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2229: Ibnu Sa'ad dan ha "-gaf. 


"88 Tambahan ini aku ambil dari ta' dan mim dan dijelaskan juga dalam 
hadits no. 871, dan akan dipaparan dalam riwayat Al Bukhari Muslim dengan 
1 redaksi: Tidak satupun jiwa.., no. 5795. 
| 8 Lafazh riwayat mereka lebih lengkap dan telah disebutkan pada hadits 
no. 2507. 

137 Ahmad dan yang lainnya menambah dengan kalimat Au Jaa-i'an. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 727 














pg Aa . Pd . 7 ot . 

Ai yan Ye Lelah LAI PE are SY 
5642-1824. Tidak mengapa jika ia memanfaatkan kulitnya, 
sesungguhnya Allah SWT hanya mengharamkan memakannya. 

(Shahih) (nun) dari Maimunah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 1/190. 


BE 3 IE PU Mop IS Ol KSU Lor 


5643. Tidak ada halangan bagi kalian untuk tidak melakukan azl, karena 
sesungguhnya Allah telah menentukan apa yang Dia ciptakan hingga 
hari kiamat. 


(Shahih) (nun) dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 4/158—Abu Sa'id. 


PN Ia -.. 1 


AI yA ie pd PNS gt AG. ot 


5644. Tidak ada satupun amalan manusia yang memiliki peluang paling 
besar untuk menjadi penyelamat bagi dirinya dari adzab Allah SWT 
melebihi dzikir kepada Allah SWT. 


(Shahih) (ha -mim) dari Mw'adz. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 236 dan At-Targhib 2/228, 229. 


AN 25 Ro 3 Mal sa ja Yan i ul Tea .o1Lo 


728 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Senen Ba Ea BE NI Bes 





i 


5645. Tidak ada satupun amal kebajikan manusia yang lebih utama 
dibandingkan dengan shalat, mendamaikan perselisihan dan budi pekerti 
yang baik. 

(Shahih) (ta "-kha "dan ha '-ba ') dari Abu hurairah ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1448. 


. ter IN 
te a35 Yale fa dita Hae LG J5 SU 0141 


Ia 0 30 3 


ab Jr Ann WEK mna ja Bu ks 


5646. Tidaklah seseorang membuka pintu pemberian dengan 
bersedekah dan menyambungkan silatur-rahmi kecuali Allah akan 
menambahkan rizekinya dengan tambahan yang banyak dan tidaklah 
seseorang membuka pintu permintaan dimana ia berharap dengan 
meminta akan mendapat kesejahteraan yang banyak kecuali Allah 
Ta 'ala akan menjadikannya semakin fagir. 

(Shahih) (ha '-ba ') dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2221: ha -mim 


B3 aa Ag VI AA HI HL — O1V 


5647. Tidak ada satupun pepohonan di surga kecuali batangnya terbuat 
dari emas. 


(Shahih) (ta) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 5631 
dan At-Targhib 4/257: ha '-ba ' dan Al Baihagi-Jarir. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 729 


NP 


s ar 2 5 o 3 8 - 4 - mol “. - 
Cipt ba Y Cakes IS MY Jp Y KS IBU oneA 
AK EU BA II Geni SAS 
5648. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat “Tidak ada Tuhan 
kecuali Allah' dengan penuh keikhlasan kecuali pintu-pintu langit hingga 


N 


ke arsy akan dibuka untuknya selama ia menjauhi dosa-dosa besar. 
(Hasan) (ta dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2341 
dan At-Targhib 2/238. 


12 » 


3 Gan Ha al al GUE JG SU. 0144 
5649. Allah tidak akan mencabut nyawa seorang Nabi kecuali di tempat 
dimana nabi tersebut senang dikuburkan. 

(Shahih) (ta "dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
137. 


AS HN Gaga ai SU oto. 


5650. Tidak ada satupun jiwa yang ditagdirkan Allah SWT tercipta 
kecuali ia pasti akan terwujud. 
(Shahih) (ha -mim dan ha '-ba ') dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1333 dan As-Sunnah, no. 362. 


OK AU. o1e1 


730 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5651. Apa yang telah ditentukan didalam rahim pasti akan terjadi. 
(Shahih) (ha -mim dan tha '-ba ) dari Abu Sa'id Az-Zuragi. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah, no. 367: 
Ibnu Abu Ashim. 


Eh 3 9 Un Ia JB LO 
5652. Bagian tubuh binatang yang dipotong saat ia masih hidup adalah 
bangkai. 
(Shahih) (ha -mim, dal, ta" dan kaf) dari Abu Wagid. (ha " dan 
kai) dari Ionu Umar. (ka!) dari Abu sa'id. (tha '-ba ') dari Tamim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 
41. 


as Mae aU senar 


. 


5653. Sesuatu yang sedikit tapi mencukupi lebih baik dibandingkan 
dengan banyak namun membuatnya lalai. 


(Shahih) (ain, dan Adh-Dhiya") dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 945: Figh, no. 480. 


BEN MS AGS GBI OS K.oo£ 


5654. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan 
menghiasinya. Dan, tidaklah kelembutan tersebut dicabut kecuali akan 
membuat sesuatu menjadi tercela. 


(Shahih) (Abdun bin Humaid dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 731 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4854: 
ha -mim, mim-Aisyah. 


2S SE YY Is Dae, 5 Saba OS Lo too 
BG Ne 
5655. Tidaklah kata-kata kotor itu ada pada seseorang kecuali 


membuatnya tercela, dan tidaklah rasa malu ada pada sesuatu kecuali 
akan menghiasinya. 


(Shahih) (ba "-mim, kha-dal, ta" dan ha "dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4854: 
ha '-ba'. 


- P3 - ) 2... 
BHS Yp 0 LAS latah d3 Hb ja ISL .o1e1 
MY 


5656. Perjanjian persekutuan yang perah kalian lakukan di zaman 
Jahiliyyah hendaknya kalian pegang teguh dan tidak ada persekutuan 
dalam Islam. 


(Shahih) (ha -mim) dari Gis bin Ashim. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2262: ha “ba '. 


TS Ip ya TAU (pad Olga La OS U — NAYOo —o1OV 
MY IE SY Tai laa uya oo La 2 Lai 


5657-1825. Harta warisan yang didapat di zaman jahiliyyah dibagi 
menurut aturan zaman jahiliyyah dan harta warisan yang didapat setelah 


732 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











datangnya Islam dibagikan sesuai dengan pembagian dalam hukum 
Islam. 


(Shahih) (ha "dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1717. 


Uas Anna R3 LE Hb Sea OSK Aya OA 
SU uk ot dan bi Wi Le 
jan ED A3 Kead NAJI 
5658-1826. Barang temuan yang diketemukan di jalan yang tidak dilalui 
orang dan diperkampungan, hendaknya diberitakan selama satu tahun. 
Jika ada yang mengaku sebagai pemiliknya, hendaknya kamu 
menyerahkannya. Jika tidak ada yang mengaku setelah melewati batas 
waktu tersebut, maka harta tersebut untukmu. Jika barang tersebut 
ditemukan ditempat bekas reruntuhan, maka barang tersebut dan harta 
rikaz wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak seperlima. 
(Hasan) (dal dan nun) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3036, 
Risalah saya dalam masalah rikaz. 


IN Bg Hit SG Ob AN Ip of ch SU — oto 
5659. Apa yang kamu tidak suka dilihat oleh orang lain, maka 
janganlah kamu melakukan hal tersebut disaat kamu berada dalam 


kondisi sendirian. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 733 


A 


(Hasan) (ha '-ba "dan ta "58 dari Usamah bin Syarik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1055. 


TE 


GAN Gp ang Jab a I ES JELAS GAY AN, 

ka Aap Mnst oala Aly tni Ie Jar 
5660-1827. Tidak ada penghasilan seseorang yang lebih baik 
dibandingkan dengan hasil dari usaha tangannya sendiri dan apa yang 


diberikan oleh seorang laki-laki untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk 
anak-anaknya dan untuk pembantunya adalah sedekah. 


(Shahih) (ha "dari Al Migdam. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/2. 


: Pn ra 9 ar 


3 

HA CAS NU gas UG La Pa ae 
DSA Sus 3 At Pj Ju 

Ai jas Ke 
5661-1828. Tidak ada satupun pemberian kecuali telah kami balas 
dengan balasan yang sesuai kecuali pemberian Abu Bakar RA. Tidak 
ada satupun harta seseorang yang memberikan manfaat kepadaku 
melebihi hartanya Abu Bakar RA. Jika saja aku akan mengambil 
seseorang sebagai kekasih, maka aku akan mengambil Abu Bakar 


sebagai kekasih, namun sesungguhnya sahabat kalian (maksudnya 
adalah Rasulullah Saw sendiri) adalah kekasih Allah SWT.” 


os Kota ust BY & Uas IL ASN 


138 Penisbahan kepada ta” ini salah, sebagaimana yang telah aku tahgig 
pada sumber yang disebutkan sebelumnya 


734 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (t2”) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhriji Musykilah Al 
Fagr, no. 13: mim-Ibnu Mas'ud. | 


"II ia A3 AN MA NS NAS Saad Udara DY 
5662-1829. Apa yang membuat bayi kalian ini menangis? mengapa 
kalian tidak meruggyahnya dari penyakit jahatnya pandangan mata. 

(Hasan) (ba '-mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1048. 


r38 PI 


Hana One Ie Sina yel ) SI Ar AT 
Ajang Jml SAAlg (all 373 radi Cas Mais 196 Y UI 


an Pd 


II 


5663-1830. Mengapa kalian duduk-duduk di jalan. Jauhilah 
bergerombol dijalan, jika tidak, maka berikanlah haknya: yaitu menahan 
pandangan mata dari sesuatu yang diharamkan Allah, menjawab salam, 
memberi petunjuk kepada orang yang bertanya dan berbicara dengan 
baik. 

(Shahih) (ha "-mim, mim dan nun) dari Abu Thalhah ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 7/2. 


Ht — hu dat “na wa S3 db — AMA S1 
IA 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 735 


5664-1831. Mengapa aku menyaksikan kalian mengenakan perhiasan 
penduduk neraka, —maksudnya adalah cincin dari besi—. 


(Shahih) (3) dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 4396 
dan Adab Zafaf no. 127-128: ha “ba '. 


2 js Lai gk Kal 9 SU IL Arr 11 
Sah 
5665-1832. Mengapa aku melihat kalian mengangkat tangan kalian 


seperti ekor kuda yang tidak berhenti bergerak. Bersikap diamlah dalam 
shalat. 


(Shahih) (ha "-mim, mim, dal dan nun) dari Jabir bin Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
331 dan Shahih Abu Daud, no. 918. 


Gie SU Jb 111 
5666. Mengapa aku melihat kalian berkabmpok kebaya 
(Shahih) (ba '-mim, mim, dal dan nun) dari Jabir bin Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
332 dan Shahih Abu Daud, no. 918. 


Aaj jp 1 Ga SE SE, JL arena 


sena Gada UG AI ata Sp Ob ahh 


5667-1833. Mengapa aku melihat kalian bertepuk tangan. Barangsiapa 
yang ingin mengingatkan sesuatu dalam shalatnya, hendaknya ia 


736 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








bertasbih. Jika ia bertasbih, maka perhatian seseorang akan tertuju. 
Sesungguhnya perilaku bertepuk (dalam shalat) hanya berlaku bagi kaum 
wanita. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, dal dan nun) dari Sahal bin Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
868 dan Irwa " Al Ghalil 495. 


23 bla SY su Teng ANA KIN 
0... - 
RP Ana 
5668. Apa urusanku dengan dunia?! Sesungguhnya keberadaanku 
didunia seperti seorang pengendara yang sedang berteduh dibawah 
pohon. Setelah berteduh, sang pengendara pasti akan melanjutkan 
perjalan dan meninggalkannya. 
(Shahih) (ba -mim, ta', ha', kaf dan Adh-Dhiya") dari Ibnu 
Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 438 dan Figh As-Sirah, no. 478. 


La uk Li SA, ts ar) Lg TAM , db AArt—0114 


.. 


Ha Ld JA sat Fa d3 Eh Naa 
5669-1834. Aku tidak punya urusan dengan dunia. Demi Dzat yang 
Jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, Tidaklah sepertiku dan 
seperti dunia kecuali seperti seorang pengendara yang berpetualang 


pada hari yang panas, lalu ia berteduh sesaat di siang hari di bawah 
pohon, kemudian ia beristirahat dan meninggalkannya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 737 








(Shahih) (ha '-mim dan kaf) dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 478, 
kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 439. 


pa 3S DLL ory, 
5670. Tidaklah seorang nabi dimakamkan kecuali ditempat dimana ia 
meningal dunia. 
(Shahih) (ha "dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
337. 


5671. Dalam perjalanan Isra', tidaklah aku melewati para malaikat 
kecuali mereka berkata, “Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu 
berbekam”. 


(Shahih) (ha "dari Anas. (ta dari Ibnu Mas'ud ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4544. 


aa 3g Ia Sc PN Mar 0 - 
HS YI SUN co pe & Sya! ad Dp Lo YAro D1VY 
Kabah LAS G Ula: da 


5672-1835. Tidaklah aku melewati para malaikat saat melakukan 
perjalanan Isra', kecuali semuanya berpesan, kepadaku, “Wahai 
Muhammad, wajib atas kamu berbekam”. 


(Shahih) (ta " dan ha dari Ibnu Abbas. 


738 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 4544, 
kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2264. 


Mn an On EA aa 0, 0 NN 2... 
JS) ES ON 3 a JE NI AA LL O1VY 
5673. Tidaklah Allah SWT mengubah rupa sesuatu lalu ia memiliki 
penerus dan tidak pula keturunan. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ummu Salamah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 2264: ain, tha "-sinIbnu Umar. Ha "-mimibnu Umar. 
Ha '-mim dan mim-bnu Mas'ud. 


Pa ana TPP o 0 ..... Ba Lana 2 Ii 2 ina 
yk SD AT AN intan Alah ya TB lay LAST IL G Lo1vt 
-, “ Ka -. 2 Ia “ aa . 2 - : se 200 

Saad Edi de SY dala ES Ina Y OS Ob Ae 
5674. Tidak ada tempat dalam tubuh anak Adam yang lebih buruk 
dibandingkan dengan perut. Tegaknya tulang sulbi Ibnu Adam sesuai 
dengan makanan yang dimakanannya. Jika tidak, maka hendaknya ia 
mengatur sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum dan 
sepertiganya untuk nafas. 

(Shahih) (ha -mim, ta', ha' dan kaf) dari Al Migdam bin 
Ma'dikariba. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
1983, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2265: Ibnu Mubarak, 
Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. 


LAN Pa PENA 5 5 3,0 Hy cai 5 5: 3 

db ly Ia LULA ag Lem dal) SY P3 cp b .o1vo 
2. 5 “3 - E ne “an PP ? Lo ana o Ce 5 
Sm — Ml J3 ASI 1 am » SI OL 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 739 











5675. Tidak ada seorangpun manusia kecuali dikepalanya ada hikmah 
di tangan malaikat. Jika seseorang bersikap tawaddhu', maka dikatakan 
kepada malaikat, “Tinggikanlah hikmahnya”. Dan jika ia bersikap 
sombong, maka dikatakan kepada malaikat,  “Rendahkanlah 
hikmahnya”. 

(Hasan) (tha"-ba') dari Ibnu Abbas. (Al Bazzar) dari Abu 
Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 538. 


SG 33 #Y ai an Ca yap VI 
Has 3 LA ag £ Gi ea 
5676-1836. Tidak seorangpun yang tidak menunaikan zakat hartanya 


kecuali di hari kiamah nanti harta tersebut akan berwujud ular besar 
yang melilit lehernya. 


(Shahih) (ha "dari Ibnu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih targhib, no. 754: 
Ibnu Khuzaimah: Ibnu Khuzaimah. 


PA z0 


3S YI ec pel op M1 din Ai bai B5 Ok aa La Us yArv —1VY 


Jos kan 


AGAN PO, 


. 


5677-1837. Tidak seorangpun yang memiliki utang dan Allah SWT 
mengetahui bahwa orang tersebut berniat membayarnya kecuali Allah 
SWT berikan jalan kepadanya untuk membayarnya ketika ia masih 
hidup di dunia. 


(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha '-ba ' dari Maimunah. 


740 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib, no. 3/32. 


- 30. KT Pa .L - . 
puas abu MT eh Pn ai ih Ge .01VA 
PEN 2 2 4 0. 
(AE Pb Uap 


5678. Tidak seorang-pun yang berdoa kepada Allah SWT kecuali Allah 
akan mengabulkan permintaannya atau dan akan menghindarkannya 
dari keburukan yang setimpal dengan permintaannya, selama doanya 
tidak berisikan dosa atau memutuskan silatur rahmi. 


(Hasan) (ba "-mim dan ta dari Jabir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 2236. 


de PN A1 35 D NP an Na Le .o1ya 
HI 
5679. Tidak seorangpun yang mengucapkan salam kepadaku kecuali 
Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku menjawab salam. 
(Hasan) (dal) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Adh- 


Dhaifah, no. 201, Nagd Al Kuttaabi, no. 47, kitab Silsilah AI Ahadits 
Ash-Shahihah, no. 2266. 


PE Pad - 


Han) pd Oyiking gafa e Sa Lp Lara TA: 


e, 4 
A3 al 


2. 


5680-1838. Tidaklah empat puluh orang yang beriman memohonkan 
ampun bagi seorang mukmin kecuali Allah Ta 'ala mengizinkan mereka 
memberikan syafaat padanya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 741 








(Shahih) (ha ") dari Ionu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2267: mim.139 


GA AG AN Ga el 5, Vi pe pu L01AN 


12K 08 3 i € ha o » PN NP R OA 
B3 at A36 3 af 3 Eh edi DS 3 al 
TA Ep We 2 

5681. Tidak ada seorangpun Nabi kecuali ia diberikan bukti-bukti akan 
kenabiannya yang membuat orang-orang beriman kepadanya. 
Sesungguhnya yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu yang diberikan 
Allah. Dan, aku berharap di hari kiamat nanti menjadi Nabi yang 
memiliki pengikut paling banyak. 

(Shahih) (ha -mim dan gaf dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
19. 


PN HA ESA Tn ang bla Ip Ya ya G .OTAY 
Selat BI 5G daan ra BI ca 
5682. Tidak ada satupun hati manusia kecuali memiliki mega seperti 


mega yang ada dirembulan. Rembulan akan bercahaya jika mega 
menyingkir dan menjadi gelap jika mega tersebut menutupi bulan. 


(Hasan) (tha '-sin) dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2268: ha "lam dan Ad-Dailami. 





139 jafazh haditsnya akan disebutkan pada hadts no. 5708. 


742 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











ind LA J5 9 SP ba AS GC SAYA—OTAY 
KAU A5 Fak Ady 


5683-1839. Tidak seorangpun muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal dunia sebelum baligh kecuali Allah SWT dengan keutamaan 
rahmat-Nya kepada mereka akan memasukkan orang tersebut ke dalam 
surga. 

(Shahih) (kha, nun) dari Anas. (kha dari Abu Hurairah dan 
Abu Sa'id. 


Ona Wal Kah ii Ia PI ja At OMA 
bp SA ig Ai 5 CA Gd Oi $ Sa: 
Tan es. ola Kl C3 


5684-1840. Tidaklah satu jiwa seorang muslim dicabut oleh Tuhannya 
ingin kembali bersama kalian meski ia memiliki dunia dan isinya kecuali 
para syahid: karena aku terbunuh dalam perjuangan di jalan Allah SWT 
lebih aku sukai dibandingkan aku memiliki budak dari ahlul wabar 
(penduduk desa) dan ahlul madar (penduduk kota). 


(Hasan) (ba "-mim dan nun) dari Muhammad bin Abu Umairah 
bin Murrah dan ia tidak meriwayatkan hadits selain ini.140 


10 Demikian pernyataan penyusun, hal ini tidak benar ditinjau dari dua sisi, 

1. Ia menyebut nama Muhammad, padahal dalam dua sumber yang disebutkan 
sebelumnya nama Ibnu Abi Amirah tidak disebutkan, yang disebut adalah 
Abdul Rahman bin Abu Amirah, dan dalam penjelasan tentang sosoknya, Imam 
Ahmad menyebutkan dalam musnad-nya. Demikian pula dengan sikap Al 
Hafizh dalam kitab Al Ishabah. 

2. Penyebutan kalimat Wamaa lahu ghairahu. Nampaknya ini dihasilkan dari 
kesimpulan awal beliau yang tidak memiliki dasar. Jika yang dimaksud adalah 
Abdul Rahman, Imam Ahmad meriwayatkan darinya hadits yang lain dan Al 
Hafizh juga menambahkan hadits yang Jain darinya. Lihat kitab 4/ Ishabah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 743 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/190. 


IN AI Gg OP TU BI dp PU 3 CG orAo 
PPI Na 2... - Lo AA en aga opo 
ME) anon g dala 03 pama Ca aa Gel YI Kerap 
5685. Jika seorang pemimpin atau orang mengurusi sesuatu menutup 
pintunya bagi orang-orang yang memiliki keperluan, kebutuhan dan dari 
orang-orang miskin, maka Allah SWT akan menutup pintu-pintu langit 
dihadapan kebutuhan, keperluan dan kemiskinannya. 


(Shahih) (ha -mim dan ta ' dari Umar bin Murrah dan ia tidak 
memiliki hadits lain kecuali hadits ini.141 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 629. . 


- . 0 a 
. 023 3 0 A4, no ab 12 A93 0 03. o - 
Us po) orooed HO 5 o plat Cepat ga .O1AX 

Ht R3 


. 02 0 - 23 - - Tes - ap 29 o “- 2 Da Nada .. - 

OP Be LA Ie MS UI US CAS VI ee) lebat) 
10 0 Pia ea 5 
JS HAN SUS 9 0 


5686. Tidaklah seorang muslim mendatangi shalat wajib kemudian ia 
membaguskan wudhunya, khusyunya dan rukunya kecuali yang 


41 Demikian penjeleasannya. Hal ini tidak benar, dilihat dari dua sisi, 

1. Penyebutan nama Muhammad bin Abu Umairah tidak tepat, dalam dua sumber 
yang disebutkan, ha-mim, nun, tidak disebut nama asli Ibnu Abu Umairah. 
Nama yang sebenarnya adalah Abdul Rahman bin Abu Umairah. Penjelasan 
tentang sosoknya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab 
Musnad-nya, Demikian pula dengan penjelasan yang diberikan oleh Al Hafizh 
dalam kitabnya Al Ishabah. 

2. Pernyataan pengaranag, Ia tidak memiliki hadits lain kecuali hadits ini. 
Penjelasan ini nampaknya didasari oleh dugaan pengarang tentang sosok Ibnu 
Abi Umairah. Jika yang dimaksud adalah Abdul Rahman, ternyata Imam 
Ahmad bin Hanbal telah meriwayatkan hadits yang lain darinya. Dan Al Hafizh 
juga menambahkan hadits yang lain — lihat dalam kitab Al Ishabah. 


744 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














demikian akan menjadi pelebur dosa-dosa yang sebelumnya pernah ia 
lakukan selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan yang demikian 
berlaku selama satu tahun. 


(Shahih) (mim) dari Utsman. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 286. 


Panen None 3 P0 3 Jo. o Jd 0, 0 . 
. al Sal Y Celana gag pelan al Uya Le yag AV 
3 Pa “6 Sa 2 5 Nb 3 T- 4 
Si SA PUS II ol hd ae Un ala ii 
Ea KOS JIN Se 
5687-1841. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudara muslim lain 
Yang sakit, kecuali Allah SWT akan mengutus tujuh puluh ribu malaikat 
yang memintakan ampun untuknya dibagian siang hari manapun hingga 
terbenamnya matahari dan dibagian malam hari manapun hingga 
datang waktu shubuh. 
(Shahih) (ha '-ba ') dari Ali. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1367: ha "-mim. 


SR H 23 ai aah “4 “0 o 8 2 
T Ae AA Te mang Men ak 
5688. Tidaklah seorang muslim yang membersihkan syair untuk 


kudanya dan memberinya makan kecuali Allah SWT mencatat untuknya 
dari setiap biji tersebut sebagai satu kebaikan. 


(Shahih) (ba "-mim dan ha "-ba ') dari Tamim. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2269. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 745 





: Ea aa s2 o 3 3 ox Pa o - 
VI Heal ea den Land C2 SPA ya MAT NA 
Oo 3 Go Pa Led PAN TAS 
Aegbat sa Bian jang SPG Tah 


5689-1842. Tidaklah seseorang berwudhu, kemudian ia membaguskan 
wudhunya lalu ia melaksanakan shalat, kecuali dosanya antara shalat 
tersebut dengan shalat yang lain diampuni hingga ia melaksanakan 
shalat. 


(Shahih) (nun dan ha '-ba ') dari Utsman. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
177: Malik dan ha -mim. 


bapa LA oa Haha GA iba GA IG. 014. 


La bg bejah i ge PN TA ip ips UE 
AA -$ 
Sp 3 AN Hp Up La ge Aa ya Jml 


Iga 0 15 Pa 


5 aa Paya gt 


- 5690. Tidaklah seseorang membiarkan seorang muslim terhina di suatu 


tempat yang ia terkurangi harga dirinya dan terlangar kehormatannya, 
melainkan Allah SWT akan membiarkannya terhina disuatu tempat yang 
ia ingin mendapatkan pertolongan. Dan tidaklah seseorang menolong 
seorang muslim disuatu tempat yang ia terkurangi harga dirinya dan 
terlanggar kehormatannya, melainkan Allah SWT akan menolongnya di 
suatu tempat yang ia ingin mendapatkan pertolongan. 


(Hasan) (ha "-mim, dal dan Adh-Dhiya”) dari Jabir dan Abu 
Thalhah bin Sahal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1983: 
Tha "-sin-Jabir dan Abu Ayyub Al Anshari. 


746 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








SY 2 Gale aa JB SI OS SA uya WOMAN 
aa dl 0 Ta if d IE 
5691. Tidaklah seseorang berniat shalat di waktu malam, kemudian ia 


ketiduran kecuali Allah Ta'ala menuliskan untuknya pahala shalat malam 
dan tidurnya adalah sedekah atasnya. 


(Shahih) (dal dan nun) dari Sayyidah Aisyah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil. no. 454 
dan Shahih At-Targhib, no. 995: Malik, Ibnu Nashar. 


# ukeo 


(3 USA Gi 3 Pan Sa ga ba. YAtr SAY 


Al 


5692-1843. Tidaklah seorang wanita Aas bajunya di suatu rumah 
Yang bukan rumahnya, kecuali ia telah merusak antara dirinya dengan 
Allah. 


(Shahih) (dal dan ta "dari Sayyidah "Aisyah ra 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Adab Az-zafaf no. 60- 
61, Shahih At-Targhib, no. 165: At-Thayalisi, ha '-nim dan Ad-Darimi. 


Lu Pan Hd 


Lela A ME Gg Wang bg Gan Ya Ga LG otar 
TI gs 


5693. Tidak ada satupun umat kecuali sebagian dari mereka berada di 
neraka dan sebagiannya lagi di surga kecuali ummatku. Sesungguhnya 
seluruh ummatku akan masuk ke dalam surga. 


(Shahih) (kha “-tha ) dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 747 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-raudh An-Nadhir, no. 
551. 


saat, ya 3 o 
26 abu dal u Ha 3 Y d Ga GA Ak 
3 2.3 AAN Hg #3 r | PN TE Led .0 Z0. 
A3 G3 3 ya V2 0) PET iba, KI Ng) IYA 
Naga ale a: Ph ea PS 8 4 
5694-1844. Tidak seorangpun pemimpin kecuali ia memiliki dua 
pengiring dari keluarganya: Satu pengiring memerintahkan kepada 
kebaikan dan melarang dari yang munkar, sementara satu pengiring lagi 
selalu berbuat kerusakan. Orang yang terpelihara dari kejahatannya 
adalah orang yang dijaga dari semua bala '. Dan, ialah yang dipelihara 
dari kejahatan pengiring yang buruk dari keduanya. 


(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah ra 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 227: ha -mim dan ta '. 


de A 


Sis SL Yaa aa PI IE A9 AS al La 0140 
GAY eA HA! 


5695. Tidaklah seorang menjadi pemimpin dari kumpulan yang 
berjumlah sepuluh orang kecuali di hari kiamat nanti akan datang dalam 
kondisi terbelenggu hingga ia dilepaskan oleh keadilan atau dicelakakan 
oleh kezhaliman. 


(Shahih) (ha "-ga'fj dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3697 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 349. 


748 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














dis S Api Ng AW an Gp NL aan aa MK .orat 
5696. Tidaklah seorang menjadi pemimpin dari kumpulan yang 


berjumlah sepuluh orang kecuali di hari kiamat nanti ia akan datang 
dalam kondisi tangannya terikat ke lehernya. 


(Shahih) (ha "-gaf dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3697. 


4 A20 2 


ma KY Gala AAU AAto—01AV 


an 


AN paka JS) 


5697-1845. Tidaklah seorang pemimpin menangani perkara kaum 
muslimin, namun ia tidak berusaha keras untuk kemaslahatan mereka 
dan tidak memberikan nasehat, maka ia tidak akan masuk surga 
bersama mereka. 


(Shahih) (mim) dari Ma'gal bin Yasar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 1/88. 


AS NL OS ale AN oi Jala UNA 
5698. Tidaklah seorang penghuni rumah yang keluar dua ekor sapi 
bajak atas mereka kecuali mereka terhina. 
(Shahih) (tha "ba ') dari Abu Umamah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 1/14. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 749 





z Nae 33 AON an PENA 2 30 0... - 
kasi 3G LayaZS) dab Ola G3) AYI ag ya LV 01 
A Aa et 3 an 5 J1 -» 3. BAG Pe ata rr 
An J3 AB SRI BLN SA US SAP EA 
ds 
5699. Tidak ada seekor ontapun kecuali diatas punggunya ada syetan. 
Jika kamu menungganginya, maka ingatlah nikmat Allah SWT yang 
telah diberikan kepada kalian sebagaimana Allah telah memerintahkan 


kalian dan pergunakanlah ia untuk kalian, sesungguhnya yang 
mengangkat adalah Allah Ta 'ala. 


(Hasan) (ha "-mim, kal) dari Abul Aus Al-Khazza-'. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 227: Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mu'in, Al Harabi dan Ibnu 
Sa'ad. 


4 AL 33 9 2 Tg PI apa at. .. - - 

Ipin Wp ye Olasall damag NI OA SI au Ya. 
HD 0ge en 01, 3, 8... LN Ta 
M3 ap ab Ulat! ya ya Le 

5700. Tidaklah seorang manusia lahir kecuali terkena jamahan syetan 


ketika keluar dari rahim ibunya. Kemudian ia menjerit karena jamahan 
syetan kecuali Maryam dan putranya. 


(Shahih) (kha ') dari abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 69. 


peak » 2 g 3 6, ae HN KAA UAS PRA Lena BN - 

SnZal Y) Dial ea (BY yu V9 EP HN ap BL0VAA 
" 4 0 2 - Pa AG Pd 2.1 Neo Tg o ore 
Aa LAN IE AB BUSI, KAS UI le 


5701. Tidaklah ada tiga orang dalam satu satu desa atau satu kota 
didalamnya tidak dirikan shalat (berjamaah) kecuali syetan akan 


750 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















Pe AE TT 


menguasai mereka. Hendaknya kalian semua melakukan shalat secara 
berjamaah, sebab serigala hanya akan memakan kambing yang 
menyendiri dari kelompoknya. 
(Hasan) (ha '-mim, nun, ha '-ba' dan kaf) dari Abu Darda. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1067, 


kitab Shahih Abu Daud, no. 556 dan Shahih At-Targhib, no. 425-bnu 
Khuzaimah. 


SAY II lb BL AE HL oval 
SR Abah Ka Cah Ga KAI 
5702. Tidaklah seseorang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu 


kecuali para malaikat akan merentangkan sayapnya baginya karena 
senang dengan apa yang diperbuatnya hingga ia kembali. 


(Shahih) (ha -mim, ha', ha'-ba' dan kal) dari Shafwan bin 
Asal. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
81. 


Ho Ga? o Sen LEK o2t - 0. n.0. 0 - 
BI IA ia Jia KAN Yg PU 333 Ia Coy. 
TAG GAN 3 OA 
5703. Tidak ada doa seorang hamba yang lebih utama dibandingkan 


dengan: Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepada-Mu 
keselamatan di dunia dan di akhirat.” 


(Shahih) (ha ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1138: ha "Jam. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 751 








aa 


aa - Pa NX, - P3 Ta Is 9 e1 . 
AI 3 Tak All SE A Jak Ojak B3 ya UV 
4 “0 - 2. - -. 28 3 Sena Bae. 
me lah pa op BANI Gde 
5704. Tidak ada dosa yang hukumannya lebih layak disegerakan di 


dunia selain hukuman simpanan baginya di akhirat dibandingkan dengan 
dosa berbuat aniaya dan memutuskan silatur rahmi. 


(Shahih) (ha -mim, kha "dal, dal, ta', ha" 
dari Abu Bajrah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 918. 


ha '-ba" dan kaf) 


5, 


“ aa Ii . TON, “ ..? 3.9 oz. PJ 
CA 3 Tia Alah JD Jana, SA Per PE aa NK 
Ng AI Bah HI 3 PA GL Ph UB 
Pe aa £ nee Na - ena ang, 2 2 na a. To 0 
AS ESAI bi Ya ah 55 SI ak UP RI Jaa 
. . : . T Lo . 43 
AKA IL a36 3G, apn 

5705. Tidak ada dosa yang hukumannya lebih layak disegerakan di 
dunia, selain hukuman simpanan di akhirat, dibandingkan memutuskan 
silaturrahmi, berbuat khianat dan berbohong. Sesungguhnya kataatan 
yang paling cepat dibalas adalah menyambung silaturrahmi: bahkan 
penghuni suatu rumah yang suka berbuat maksiat juga akan bertambah 
banyak bilangannya dan bertambah banyak kekayaannya jika mereka 
bersilaturrahmi. 

(Shahih) (tha '-ba ') dari Abu Bakrah ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 915, 978. 


752 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















ab 83, sg Y: Oya pang Pa Y, 


5706. Tidaklah seorang penunggang kendaraan dengan kondisi 
mengingat Allah SWT dalam perjalanannya, kecuali yang mengiringinya 
adalah malaikat dan dan tidaklah ia melakukan perjalanan dengan 
melantunkan syair atau yang lainnya, kecuali yang mengeringinya adalah 
syetan. 


(Hasan) (tha “-ba ) dari Ugbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 4/67 dan 
Majma ' Az-Zawa'id 10/131. 


tp a Jaa VI dua 5 SY Jual S5 ye Ce .yata DV. V 
| Ki Ja Goa 20 Nan 

KN Ka & kab ja AAS 
5707-1846. Tidaklah seorang memiliki harta dan ia tidak menunaikan 
hak hartanya, kecuali —pada hari kiamat— harta tersebut akan berubah 
menjadi seekor ular yang sangat besar dan berbisa yang dikalungkan 
dilehernya. Ia berlari dan menghindar dari ular tersebut, namun sang 
ular selalu mengikutinya. 


(Shahih) (ha -mim dan nun) dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
754. 


Y 985 Dani ia Je Ia DL AA JS Ia CG LOVAA 
TN ia - 


o,A 
HA aa ES AL ON 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 753 








5708. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya 
dishalatkan oleh empat puluh orang yang tidak mensekutukan Allah 
dengan sesutupun, kecuali Allah akan menerima syafa'at mereka 
padanya. 

(Shahih) (ha "-mim, mim dan dal) dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab mukhtashar Muslim, no. 
483, Ahkam Al Jana 'iz, no. 99 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, 
no. 2267: ha '-gaf. 


ae £ 


sa ad La Al San, Ve kat v VA 
Hu) ang Pa My oi 


5709-1847. Tidaklah seorang muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal dunia sebelum baligh kecuali Allah SWT dengan keutamaan 
anugerah rahmat-Nya kepada mereka akan memasukkan orang tersebut 
ke dalam surga. 


(Shahih) (ba "-mim, kha ' dan nun) dari Anas. 


0 AD h9 


Ia AN SA CS RI Pai JP GAMAT 
aa AA 
5710-1848. Setiap orang yang bersuci di hari jumat sebagaimana yang 
diperintahkan, kemudian ia keluar dari rumahnya untuk shalat jumat, 
kemudian ia tidak berbicara hingga selesai melaksanakan shalat jum at, 


maka hal yang demikian dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa yang ia 
lakukan pada jumat sebelumnya. 


(Shahih) (nun) dari Salman. 


754 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
689: ha “-mim dan Ibnu Khuzaimah. 


A An 2, bae 0. PN NN Ao. 0 - 

BAY ata GB lea) dadi SU Jr) ya Le L0YAA 
Orab Alba, JK 

5711. Tidaklah seorang laki-laki berbangga dengan dirinya dan berjalan 


dengan penuh kesombongan, kecuali ia akan bertemu dengan Allah 
SWT dalam kondisi dimurkai. 


(Shahih) (ha "-mim, kha "-dal dan kaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2272. 


Pa 2 Tb Tm 2. 5 .0 A4 3. 0 - 
Al AS) Uap TKA Apr okaar GD TP JP Iya LG OVAN 
5712. Tidak seorang muslimpun yang dilukai tubuhnya kemudian ia 


bersedekah dengan sebab itu, kecuali Allah SWT akan ampuni dosanya 
sesuai dengan sedekah yang ia keluarkan. 


(Shahih) tba -mim, Adh-Dhiya ) dari Ubadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2273. 


RI A9 AN SG Ule bibi J3 Ia Uta LVAY 
J6 oa leh Catala 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 755 








5713-1849. Tidaklah seorang menghafal suatu ilmu dan ia 
menyembunyikan pengetahuannya, kecuali di hari kiamat nanti diikat 
dengan tali kekang yang terbuat dari api. 

(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
116. 


Fat BBI Yo PG J3 ip Ane VM 
ala db EN du... TA de ag 
Hd AE 3 V3 Ia Jelas 


5714-1850. Tidak seorangpun yang berdoa kecuali doanya pasti 
dijawab: terkadang dipercepat untuknya di dunia atau dijadikan sebagai 
simpanan pahala di hari kiamat... selama isi permintaannya tidak 
mengandung dosa, memutuskan silaturrahmi atau bersikap istijal 
dengan berkata, "Aku telah berdoa, namun sampai saat ini belum 
dikabulkan.” 


(Shahih) (ta ") dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Adh- 
Dhaifah, no. 4483. 


. . 


A Dn s' TN Maa PT Aap 3. . . 

AN Ike VI ea Alas Wb SL JP oa LM M01 OVNO 
Kena Haa ul ad ap 3 

5715-1851. Tidaklah seseorang menempuh perjalanan untuk menuntut 

ilmu kecuali Allah SWT akan mempermudah baginya jalan menuju 


surga. Dan, barangsiapa yang tidak bergegas mengerjakan amal shalih, 
maka kemuliaan nasabnya tidak akan memberikan manfaat apa-apa. 


756 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








gn on Ci oi 


(Shahih) (dal dan kaf) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/71.142 








Pa Ne sa ore Pa 3... . 
“A3 YUL le bah Jo aU .OY1YT 
5716. Tidaklah seseorang meninggal dunia dishalatkan oleh seratus 
orang kecuali dosanya diampuni. 
(Shahih) (tha '-ba ' dan ha "Jam) dari Ibnu Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 


Shahihah, no. 1363 dan Ahkam Al Jana'iz, no. 98: ha" —Abu 
Hurairah. 


0. Jo3Jc 


Ne ea OoYV1YY 
abi O yaaa mena AKA na Cena Ai yag aa 3 & 3 Onani , 
- 04 
ga SL Ogah Tang 
5717. Tidaklah seseorang keluar untuk menjenguk orang sakit di waktu 
sore, kecuali keluar bersamanya tujuh puluh ribu malaikat yang 
memohonkan ampun untuknya hingga tiba waktu pagi. Dan, 
barangsiapa yang mengunjunginya di waktu pagi, maka keluar 
bersamanya tujuh puluh ribu malaikat yang memohonkan ampun 
untuknya hingga tiba waktu sore. 
(Shahih) (dal dan kaf dari Ali. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1367: ha "-mim, ha', ain dan ha "-gaf 





W? Redaksi haditsnya akan dipaparkan dalam hadits no. 6577. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 757 











TN an aa # 
25 IU AN LNG Bp US EjAP GA Gi gan aU .OVNA 


3 H .£ Pp 


BATA Tea HA Ani 2) dn Yaa ut AN 

Kan 2 SP 
5718. Tidaklah seseorang menjadi pemimpin sepuluh orang atau lebih, 
kecuali datang menuju Allah SWT dalam kondisi tangannya terbelengu 
ke lehernya. Belenggu tersebut akan dilepaskan oleh kebaikannya atau 
bertambah kuat disebabkan oleh perbuatan dosanya. Kekuasaan, 


awalnya adalah celaan, tengahnya penyesalan dan akhirnya adalah 
kehinaan di hari kiamat. 


(Hasan) (ha "-mim) dari Abu Umamah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 349. 


Pa 2 7. ai Aa si 2. & # & s3 ta si " . . 
LAN Gaal Ja VI JG 2S SE d3 ya Why VYA 
ry AN bal APA Ob ab 
Ea mera Para 
5719-1852. Tidaklah seseorang menunaikan zakat hartanya kecuali 
Allah akan menajdikannya pada hari kiamat seekor ular besar dan 
berbisa yang dikalungkan dilehernya. Barangsiapa yang memutus harta 


(saudaranyaf 2 yang muslim dengan sebab sumpahnya, maka ia akan 
bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi Dia murka kepadanya. 


(Shahih) (ta ") dari Ionu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
754. 





143 Kalimat tambahan ini diambil dari ta” 


758 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














rd 


ee SY GI SG BT yA Satu pa Lor. 


SUL . Be .. 


5720. Tidaklah satu saat berlalu dari manusia tanpa dzikir kepada Allah 
SWT, kecuali ia akan menderita kerugian di akhirat kelak. 


(Hasan) (ha "lam dan ha "ba dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2197. 


SET j3 up IE oa 8 sig oa LK LOVYA 


5721. Tidak ada satupun yang lebih berat dalam timbangan amal 
melebihi kebaikan budi pekerti. 


(Shahih) (ha "-mim dan dal) dari Abu Ad-Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 941 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2197. 


Kal atas aan v8, ata aa LOVYY 
3 ya 3 rj 1S sad € oi » Sd AS ad, Gr, 
Lb JII lia Ul LD Jk Aya Ep der Ta 
SAN, ALL Va Ai Tea GA gag 
IN da: SIG Ah ap ang En 
bia Yadi LEAN SE Uh al us 
Pa Naa PERAN 


N 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 759 








5722. Tidak ada sesuatu yang sebelumnya belum pemah aku lihat 
kecuali aku melihatnya di tempat ini, termasuk surga dan neraka. Telah 
diwahyukan kepadaku sesungguhnya kalian semua akan mendapatkan 
ujian di alam kubur: yang kadarnya seperti atau mirip dengan fitnah 
Dajjal. Salah seorang di antara kalian didatangkan dan ditanya, “Apa 
pengetahuanmu tentang laki-laki ini?” Seorang mukmin atau orang 
yang kuat keimanannya akan menjawab, “Ia adalah Muhammad utusan 
Allah. Beliau telah datang kepada kami dengan petunjuk yang disertai 
dengan bukti-bukti yang jelas, kemudian kamipun memenuhi panggilan 
dan ajakannya, beriman dan mengikutinya. Dia adalah Muhammad (Tiga 
kali)” Kemudian dikatakan kepadanya, “Sekarang tidurlah dengan 
tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu sangat yakin 
dengannya.” Sementara itu, orang munafik dan orang yang tidak 
percaya atau ragu dengan kerasulan Muhammad akan menjawab, “Aku 
tidak mengenalnya, aku pernah mendengar manusia berkata sesuatu 
tentang dirinya, maka akupun mengatakan hal yang sama.” 


(Shahih) (ba -mim dan gafj dari Asma binti Abu Bakar. 


SE Ia AAA Jia an Gala MAor DVYY 
ana 5 Up Ke AN me PN 


5723-1853. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang yang 
beriman, bahkan tertusuk duri sekalipun, kecuali Allah menuliskan 
baginya sebagai satu kebaikan dan dijadikannya sebagai penghancur 
kesalahannya. 


(Shahih) (mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/15-16. 


760 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Xx 8. 
- 


AA AS S3 an AA aa NA aah: 


.. . 


ag o 
tam oa 


5724. Tidaklah seseorang dari kalangan orang yang beriman terkena 
musibah dibadannya dan menyakitinya kecuali musibah tersebut Allah 
SWT jadikan sebagai penghapus keburukan-keburukannya. 


(Shahih) (ha "-mim dan kaf) dari Muawiyyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2274. 


Yg Ob Yg Lai u Gap —anas Sisa ya La MMot —VYO 
SP Ran LN PU TPE a 2... 

Aa TN PKN 

5725-1854. Tidaklah sesuatu menimpa seorang yang beriman, baik itu 
keletihan, kesedihan dan sakit serta kekhawatiran, kecuali Allah SWT 


akan menjadikan semua itu sebagai penghapus keburukan- 
keburukannya. 


(Shahih) (ta ) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha 'znim 3/4 dan 24 dan min 
8/16. 


oh GAS GAS Ja Opal d Gn br .2VYA 
HA, (pa le 1 li Ha 3 le 


5726. Tidak ada satupun amal perbuatan yang lebih berat dalam 
timbangan amal melebihi budi pekerti yang baik. Sesungguhnya orang 
yang baik akhlaknya akan mencapai derajat yang dicapai oleh seseorang 
yang rajin puasa dan shalat 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 761 








(Shahih) (ta) dari Abu Ad-Darda '. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir 
2/239. 


YM Sp Y 2 Y3 aa Y, & lp ka La .YAco —VYV 
Alay Agan Kab Kh LAS del ata C3 Lela 

LAB 3 Pak SN de SA tara Dia Ls api, 
5727-1855. Tidaklah pemilik unta, lembu atau kambing yang enggan 
mengeluarkan zakatnya, kecuali pada hari Kiamat kelak binatang- 
binatang tersebut akan datang dalam keadaan lebih besar dan lebih 
gemuk dari asalnya. Kesemuanya akan menanduk pemiliknya dengan 
tanduk-tanduk dan menginjak dengan menggunakan kuku-kukunya. 
Setelah selesai binatang yang pertama akan diganti dengan yang lain 
dan yang pertama tadi datang kembali kepadanya, hingga tiba 
keputusan tentang nasib manusia. 


(Shahih) (Nun, ha ', ha "-ba "dari Abu Dzar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 
1/267: ha -mim, Mukhtashar Muslim, no. 506 dan ta”. 


rd 


Ga Sele y Ain les Ja dil ala ya LV NAONOVYA 
Kata Ae SAS J3 ea dash dd su AT udi 
Ga, 

Ta F3 La NY GE Ga JATI AI ale Ip Ch 
Mia Sa Aan Ea JP Pa Bay CAS UAN 


762 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Ha Gaeh apa lt Ji pa dah dagu 
ES Ya G3 
Ab Pp 3 an Ya KY SY, 
In P3 3 dita BAU Gp db CAS AI pl una 
Bk aa 2Y ri cf, 134 nat Pi 3 Ae sil 3 


. 


5728-1856, Tidaklah seorang pemilik unta yang tidak menunaikan 
kewajibannya kecuali kelak di hari kiamat ia datang dalam jumlah yang 
lebih banyak dari sebelumnya. Ia akan didudukkan di tanah lapang dan 
diinjak-injak oleh kaki dan tapak hewan peliharaannya tersebut. 


Tidaklah seorang pemilik sapi yang tidak melaksanakan 
kewajibannya (membayar zakatnya) kecuali di hari kiamat nanti akan 
datang dengan membawa hewan yang lebih banyak. Orang tersebut 
akan dudukkan di tanah datar dan akan terus diseruduk oleh tanduknya 
dan diinjak-injak oleh kakinya. 

Tidaklah seorang pemilik kambing yang tidak menunaikan 
kewajibannya kecuali ia akan datang di hari kiamat dalam Jumlah yang 
lebih banyak. la akan didudukan di tanah datar dan ia akan terus 
diseruduk oleh tanduknya dan diinjak-injak oleh kakinya, tidak ada 
hewan yang tidak bertanduk, dan tidak ada satu tandukpun yang patah. 


Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan dan ia tidak 
melaksanakan kewajiban membayar zakatnya, kecuali hartanya tersebut 
akan datang di hari kiamat dalam wujud seekor ular Yang sangat besar 
dan beracun serta selalu mengikutinya dengan mulut yang terbuka. 
Ketika ular tersebut datang mendekat, ia kabur darinya. Lalu Tuhannya 
Azza wa Jalla berseru, “Ambillah harta simpananmu yang pernah 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 763 





engkau sembunyikan, sungguh Aku lebih kaya dari padamu.” Ketika 
orang tersebut berfikir bahwa ia tidak akan dapat menghindar dari ular 
tersebut, ia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular. Kemudian ular 
tersebut melumat dengan ujung-ujung giginya. 


(Shahih) (ba -mim, mim dan nun) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
753 dan Irwa' Al Ghalil, no. 1513. 


VI Gi Ga SP Td V9 H3 lo ya LV NAOV —VYA 
Pd . ora. 0 £ pen Na Pa sma . ..t Z0 - 2 5 
NS E CU Ia Tio 4 eko MA P3 OS 5) 
oo. “ To - £ Pd 5: 03 on PTN - - LX 2 Gee 
PP SIA SSP LIS coreb3 ang KI 3 ( 


9 


L 


. 0. 


Gn SD MA IG Lah Hb tika Udh rana Bejka OS 
JB EN El II 


. . 


| 


PI Ya 2 GE EN PI 
Yes B3 Wa aa (4 OS B1 Y —8553 
di Sts agak Laki) gita, Hb Kon Uas Wa Sa 
Aa SI Semata Slain OS FP ud urat ae 3) BN Ni 
JI AE BN NU ka ea MG 
F3 YEN EA Y, 
Ng Ande Sep Lah AD Us AA Ap Gg Kah 
die Sa Ui apek Sat apik BS Gap Yp sa 


764 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





























.. . : - .. as SAI .. & 2.8 ore Pon : 
Sta IP inabs in OS ep Hap ale 3) AYI 
JAN IA Ea IE lh s3 Ab 3 Sak 


5729-1857. Tidaklah setiap pemilik emas atau perak yang tidak 
mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dikenakan pakaian dari kepingan- 
kepingan api pada hari Kiamat, lalu ia dibakar di bahagian rusuk, dahi 
dan belakangnya dengan kepingan tersebut dalam neraka Jahanam. 
Setiap kali kepingan itu menjadi dingin, ia akan dipanaskan kembali. 
Setiap hari menyamai lima puluh ribu tahun. Kondisi yang demikian 
terus berlanjut hingga tiba diputuskan amal antara hamba, lalu ia akan 
mengetahui jalannya, ke Surga atau neraka. 


Tidaklah pemilik unta yang enggan menunaikan zakatnya —Di 
antara zakatnya adalah susunya ketika diperah—, kecuali pada hari 
Kiamat, pemilik unta-unta tersebut akan dibiarkan di padang terbuka 
bersama untanya sebanyak jumlah yang dimilikinya dan tidak 
berkurangan walaupun seekor dari unta-untanya tersebut Unta-unta 
peliharaannya akan memijak-mijak dan menggigit pemiliknya. Tatkala 
unta yang pertama selesai menyiksanya, maka unta yang lain datang 
kepadanya. Keadaan ini terjadi dalam satu hari yang ukurannya sama 
dengan lima puluh ribu tahun hingga tiba diputuskan amal antara 
hamba, lalu ia akan mengetahui jalannya, ke surga atau ke neraka. 


Tidaklah pemilik lembu dan kambing yang enggan menunaikan 
zakatnya, kecuali pada hari Kiamat pemilik lembu dan kambing tersebut 
akan dibiarkan di padang terbuka bersama lembu dan kambingnya 
sebanyak jumlah yang dimilikinya dan tidak berkurangan walaupun 
seekor lembu dan kambingnya tersebut. Lembu-lembu dan kambing- 
kambing itu tidak ada yang bertanduk bengkok, tidak ada yang tidak 
bertanduk atau tidak ada yang bertanduk pecah. Semua lembu-lembu 
dan kambing tersebut menanduk dengan tanduknya dan memijak-mijak 
dengan tapak kakinya. Apabila lembu atau kambing yang pertama 
selesai dari menyiksanya, maka datang pula yang lain kepadanya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 765 


Keadaan ini terus-menerus terjadi dalam satu hari yang ukurannya sama 
dengan lima puluh ribu tahun hingga selesai keputusan tentang nasib 
setiap hamba, kemudian ia dapat melihat jalannya, ke surga atau ke 
neraka. 

(Shahih) (ba "-mim, mim, dal dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 752 
dan Muktashar Muslim 507. 


DES Ag Gi VI Kn yh SNL0 La Le OVY 
5730. Tidak ada satupun shalat fardhu, kecuali sebelumnya ada shalat 
sunnah dua rakaat. 

(Shahih) (ba "-ba 'dan tha "ba ) dari Ibnu Zubair ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 231. 


oa NAH Ge 20 8. 3. 0. ar. 2 2 o - 
AS Ia Ai An SANG VI GE oa LV 
| 5731. Tidak ada satupun tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk 
darinya hingga kalian semua bertemu dengan Tuhan kalian. 

(Shahih) (ta "dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1218: kha '. 


MEN 3 Ea OS Op WI He Up A5 ja G .0VYY 


PN Hai Ea AN El IS Op PI da 


766 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5732. Tidak seorangpun hamba kecuali ia memiliki nama di langit. Jika 
namanya baik dilangit, maka ia diletakkan dibumi dan jika namanya 
buruk, maka ia juga diletakkan di bumi. 


(Shahih) (Al Bazzar) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2275. 


ec . 


Y! 25 Ie DL SA Ya Y :J8 AG Ia LAMA VYY 


» succ 


tur o, 3 3 3 Oa 3 ON End 3 
Ph Oh Tea Ol) 5 Ol) Era Oh 3) 


5733-1858. Tidaklah seorang hamba mengucapkan “Tidak ada Tuhan 
selain Allah” kemudian ia meninggal dalam kondisi yang demikian 
(mengesakan Allah SWT) kecuali Allah SWT akan memasukkannya ke 
surga, meski ia pernah berzina dan mencuri, meski ia pernah berzina 
dan mencuri: meskipun Abu Dzar tidak menghendaki hal yang 
demikian. 


(Shahih) (ba -mim dan gaf dari Abu Dzar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
53. 


OP ipa BOS YL a53 ef 3 SLS ala 2 Lor 
5734. Tidaklah seorang hamba yang berniat untuk membayar utangnya, 
kecuali Allah SWT akan membantunya. 

(Shahih) (ha '-mim dan kaf) dari Sayidah Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 3/33. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 767 








C3 2 na 3 Bg 3 AG VI apa KE Ip LL oVYo 


ta 4 UE se jaga OB IL BA GP UR Y IE aa ph 


5735. Tidaklah seorang hamba mukmin kecuali ia memiliki dosa yang ia 
ulangi setelah ia pernah melakukannya pada masa yang lalu atau dosa 
yang terus ia kerjakan dan tidak berhenti hingga ia meninggal dunia. 
Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan dengan potensi berbuat 
salah: ia bertaubat atau lupa dan jika diberikan peringatan, maka ia akan 
menjadi ingat. 

(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2277. 


SA To P3 SLB Koi ALA ale Ia G MM0A NIA 
ag EA OI ni GE Gb Kan PNS 


5736-1859. Tidaklah seorang hamba muslim berwudhu lalu ia 
membaguskan wudhunya, kemudian ia melaksanakan shalat sunnah 
—selain yang fardhu— karena Allah SWT setiap hari sebanyak dua belas 
raka'at, kecuali Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah 
rumah di surga. 


(Shahih) (mim) dari Ummu Habibah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 2/162. 


.. . 


BII JG BI ada KAN ENG Olla KP Ia LL OVYV 


ta N 


768 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5737. Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa untuk saudaranya 
yag tidak ada dihadapannya kecuali malaikat berkata, “Dan bagimu hal 
yang sama.” 

(Shahih) (mim dan dal dari Abu Ad-Darda”. 


ag 2.3 . 3 2. 
Bi 3 Loalan £ Iyan (2538 05 Lap AP Ia GAM. —OVYA 


ud 


An Sule SE 3 2 Jaan 


5738-1860. Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian ia 

berwudhu dan membaguskan wudhunya, lalu ia melakukan shalat 

sebanyak dua raka'at dan memohon ampun kepada Allah SWT atas 

dosa yang dilakukannya kecuali Allah pasti akan mengampuninya. 
(Shahih) (ha -mim, 4 dan ha "-ba ') dari Abu Bakar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/269. 


Kau Y ds Mi dls .. ag TI, KS Iya YM YA 
ada Aa 3 He, Lita ja 

5739-1861. Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya ... 
memohon kepada Allah satu permintaan kecuali Dia akan mengabulkan 
permintaannya, selama ia tidak tergesa-gesa dalam mengharapkan 
terkabulnya doa dan berkata, “Aku telah berdoa, aku telah berdoa, 
namun tidak juga dikabulkan”. 

(Shahih) (ta) dari Abu Hurairah 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A1 Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 4483. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 769 





, 


Ie 0. 3 0J- 0 0. o- 0 


ai Pipi oT- a Pa ka . 
BAN IE Ye 
5740. Tidaklah seorang yang dianugerahi Allah sebagai pemimpin 


rakyatnya meninggal dunia dalam kondisi ia telah membodohi 
rakyatnya, kecuali Allah SWT mengharamkan surga atasnya. 


(Shahih) (ga!) dari Ma'gal bin Yasar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1211. 


ae VE ob Ana M6 nina S Na: , 3 .. - Td 

Ra Ia A33 Uya AI A3 VI Sini AD Samang AP ya LOVE 
Pa vr 

5741. Tidaklah seorang hamba melakukan sujud untuk Allah satu kali 


sujud, kecuali Allah SWT angkat derajatnya dan Allah SWT hapuskan 
satu kesalahan darinya. 


(Shahih) (ha -mim, ta', nun dan ha “ba ') dari Tsaiban. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
457. 


Le KA ana Peta Pipa 3 1 10. 0. o - 

Km Vga BONUS 2m AD Kemrng AP oya NA MAY VE 
pa ga 3 US eU KP 

5742-1862. Tidaklah seorang hamba bersujud kepada Allah dengan 

. satu kali sujud kecuali Allah SWT akan mencatat untuknya satu 


kebaikan, Allah SWT menghapus dengan sebab sujudnya tersebut satu 
keburukan dan dengan sujud tersebut Allah SWT akan meninggikan 


770 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














derajatnya satu derajat: Oleh karena itu, hendakya kalian 
memperbanyak sujud. 

(Shahih) (ha', tha'-ba" dan Adh-Dhiya”) dari Ubadah bin 
Shamit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib 382, 
ba "-mim. 


P4 Hd .. Aa Tea .... 3 3-0 3 oc - 
MAS Lea Al Ag Y) GOA Uya Ep | ah AS aa La .OV£Y 
5743. Tidaklah seorang hamba menderita sesak nafas dengan sebab 


penyakit kecuali dibangkitkan Allah SWT dalam kondisi bersih dari hal 
yang demikian. 


(Shahih) (tha '-ba ' dan Adh-Dhiya") dari Abu Umamah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2277: Ibnu Abu Dunya dan Ar-Ruyani. 


» Is. . - s s - ” 
Ka P3 LAKI AE Lo NY IE Ear AE La Love 
on ot - sa ng 3-9 
Pa ari Aa ana 
5744. Tidaklah seorang hamba bershalawat untukku melainkan para 
malaikat akan berdoa untuk kebaikannya selama ia membaca shalawat 
untukku: Hendaknya seorang hamba bershalawat kepadaku dan 
memperbanyaknya. 
(Hasan) (ha "-mim, ha ' dan Adh-Dhiya") dari Amir bin Rabi'ah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Fadh/ Shalat Ala An- 
Nabi, no. 6. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 771 








383 


AI JS laa , » S gta ar KP Uya Lo .yanr—0V£0o 
LX. ) skali e Y, PN 3 Sa An: y BN Dem 

2 Ma YP AE ad ea 
5745-1863. Tidaklah seorang hamba setiap hari diwaktu pagi dan sore 
mengucapkan kalimat, “Dengan nama Allah yang dengan nama-Nya, 
tidak ada sesuatupun di bumi dan langit yang dapat memberikan 
madharat dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui” sebanyak 


tiga kali, kecuali tidak ada satupun yang akan memberikan madharat 
kepadanya. 


(Shahih) (ta ', ha ', kafdari Utsman ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
no. 24 dan Shahih At-Targhib, no. 652: ha '-ba'. 


BEE KA Sans Sg GR MEP. VE 
He AN AS an So MN S5 TAN AA 


5746. Tidaklah satu kelompok ikut dalam peperangan di jalan Allah 
SWT, kemudian mereka memperoleh ghanimah (harta rampasan 
perang) kecuali mereka bersegera mengambil dua pertiga pahala mereka 
yang disediakan di akhirat. Jika mereka tidak mengambil harta 
rampasan perang, maka mereka mendapatkan pahalanya di akhirat 
kelak dengan bagian yang sempurna tanpa dikurangi. 

(Shahih) (ha -mim, mim, dal, nun dan ha ') dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Muktashar Muslim, no. 
1091: kaf 2/78. 


772 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











he ..& - e o- @ LI 2 0 Te - 
Ol ASI gal 2 gps) Gi Dah 3 V) obb Ha G .ovtv 


Gak Al ah yan ag On af aa Dg af ju 


AA eh AI 


5747. Tidaklah satu hati kecuali ia tergantung di antara dua Jari dari jari- 
Jari Tuhan yang Maha Pengasih. Jika berkehendak, maka Dia akan 
menegakkannya, dan jika berkehendak, Dia juga — dapat 
menyelewengkannya. Dan sesungguhnya timbangan amal manusia di 
tangan Allah SWT yang Maha pengasih. Ia bebas: antara mengangkat 
atau merendahkan suatu kaum hingga hari kiamat 


(Shahih) (ba "-mim, ha dan kaf) dari An-awas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab As-Sunnah karya Ibnu 
Abu Ashim, no. 219: ha '-ba " dan Al Ajir. 


” Ie. . . . - 4» - 
ME SD ian TAI YAI OLS P3 2 UC LOVEA 
3 0S Ren 5 6 ore A Teo Ling 
OI ad PS ES ada S3 LI 
5748. Tidaklah satu kaum berdzikir mengingat Allah SWT kecuali para 
malaikat akan melingkarinya dan rahmat Allah SWT akan menutupi 
mereka serta ketenangan akan turun atas mereka, dan Allah SWT 
menyebut mereka di sisi makhluk yang ada di sisi-Nya. 
(Shahih) (ta "dan ha ') dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 8/71—Abu Hurairah.144 





"# Menurutku, lafazhnya akan disebutkan dengan redaksi “Min nafsin 
mukmin...” pada hadits no. 6577. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 773 





slalLoo IA BE oa 25 0 oo, Tp 0 - 
036. 38207 


P . -..X 8 

ing La JS SI AE 0g at 
5749. Tidaklah satu kelompok masyarakat yang kemaksiatan menjadi 
aroma kehidupannya, kemudian mereka yang tahu lebih banyak serta 
lebih kuat dan mereka membiarkanya (tidak merubahnya) kecuali Allah 
SWT akan menimpakan siksa kepada mereka seluruhnya (tidak hanya 
kepada mereka yang mengerjakannya-Penerj.) 

(Shahih) (ha '-mim, dal, ha" dan ha '-ba') dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 5142. 


2 3 3 RT KOP NA 0. 0 2, s0. 01 » P3 
VJ OLS Y obera ya Ogagk eB ab .0Vo2 
ANE Tpi SAS ale mkin BUS OS jae Ailee Jaa UP 126 
5750. Tidaklah satu kaum yang berlalu dari majelisnya tidak menyebut 
nama Allah Ta'ala, kecuali mereka seperti berdiri dari majelis bangkai 
keledai, dan di hari kiamat perkumpulan yang demikian akan 
mendatangkan kerugian atas mereka. 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayyib, 
no. 224 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 77. 


Paud PE PAN Aa ia Lap ain Da 20 J3 PL 5 1 
NN SIANG SIGN OSN JS Aya Mn S0VoN 

PA Pan 
5751-1864. Tidaklah setiap air mani akan menjadi anak. Namun jika 
Allah SWT berkehendak menciptakan sesuatu, maka tidak ada 
sesuatupun yang dapat menghalangi kehendak-Nya. 


774 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Shahih) (mim) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 3187 
dan Tamam 213/2. 


DL Ne BAN SAI de SY ge oa GW Mno —oyoy 
Yu 3 — o 4 ea o Fit -9. TN TA Ba 3 2 
YG BP) DL oa Lah Aoi IA Una, JII SY ai 


Aa Ob ts Guo M3 WA LA AAS 13 as A5 
5752-1865. Tidak seorangpun yang beriman kecuali menjadikanku lebih 
utama dibandingkan dengan dirinya di alam dunia dan akhirat. Bacalah 
Jika kalian menghendakinya, “Sesngguhnya nabi lebih utama 
dibandingkan diri orang-orang yang beriman.” Seorang yang beriman 
manapun yang meninggal dunia dalam kondisi meninggalkan harta, 
hendaklah mewariskan kepada ashabahnya, dan barang siapa 
meninggalkan utang atau melenyapkan suatu barang yang bukan 
miliknya, maka datanglah kepadaku, sesungguhnya aku Yang akan 
menanggungnya. 


(Shahih) (kha ') dari Abu Hurairah. 


0 T. 4 1 0. A2 .0 0 0 - 
Pa bel Tp My) Jaw » aa TA Pa sal Le yani —oYor 
3 .3 8 2... . - s P 
OP OI Kian Pa AS Ang LL G3 AYI LA da 
SEA Tai SN AI 
5753-1866. Tidaklah satu luka yang terjadi dalam peperangan di jalan 
Allah SWT -dan Allah SWT lebih mengetahui siapa yang terluka dalam 
peperangan di jalan-Nya- kecuali orang tersebut datang di hari kiamat 


dengan kondisi lukanya sama dengan kondisi luka pada hari ia terluka di 
dunia, wamanya wara darah dan aromanya berbau minyak misk. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 775 





(Shahih) (ha "dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/180. 


A 
4 


A1 IE Ja 32 JUS Cab S3 JP Li laa Ie U .ovot 
” 2. . ? P4 gg. ” 
Ab Ya, Ah 3 JG 

5754. Tidaklah seorang muslim tidur dalam kondisi berdzikir dan dalam 
kondisi berwudhu, kemudian ia bangun pada waktu malam, berdoa 
kepada Allah akan kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah SWT akan 
memberikan apa yang dimintanya. 

(Shahih) (ba -mim, dal dan ha ') dari Mu'adz ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1215, 
dan At-Targhib, no. 597: Ath-Thayalisi. 


de 3 & ai pan 2 pia IA aa La .yAnv —Voo 
SAE SSS Yg Aja sih Jas 


5755-1867. Tidaklah seorang muslim berwudhu dan menyempumakan 
wudhu yang diperintahkan Allah SWT kepadanya, kemudian ia 
melaksanakan shalat yang lima waktu, kecuali shalat tersebut menjadi 
penghancur dosa-dosa yang ia lakukan di antara shalat. 


(Shahih) (mim) dari Utsman. 


( 5 e. . anu Op pa 9 Sana 5 3 gama y Co yaa VO1 
3 


A5 ng la Ya 


776 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5756-1868. Tidaklah seorang muslim berwudhu, kemudian ia 
menyempumakan wudhunya, lalu berdiri melaksanakan shalat dua 
rakaat dengan segenap jiwa dan raganya, kecuali ia berhak 
mendapatkan surga. 


(Shahih) (mim, dal) dari Ugbah bin Amir 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
143 dan Shahih Abu Daud, no. 841. 


0O£ noor e- 0 2 . 

Dab aa EU DE ga Ip .OVoV 
To Yi “ gor 

5757. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menanam satu 

pohon, kemudian ada burung, manusia, ataupun binatang yang 


memakannya melainkan Allah SWT menjadikan hal yang demikian 
sebagai sedekah darinya. 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan ta dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 
157 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 7. 


API 


S3 PS PAD pel .2VOA 
wb Up Kp aah 


5758. Tidaklah seorang muslim terkena duri atau musibah yang lebih 
dari itu, kecuali diangkat untuknya satu derajat dan dijadikan musibah 
tersebut sebagai penghapus satu kesalahan darinya. 

(Shahih) (mim) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1798 dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 819. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 777 


Pra 


uno ad Ag (aa Sya Me Ana TYOA 


DANG JB KOtT, 


5759-1869. "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan ada tiga 
orang yang bersaksi atas kebaikannya kecuali orang tersebut berhak 
mendapatkan surga." Saat itu ada yang bertanya, “Bagaimana jika yang 
bersaksi hanya dua orang?” Rasulullah SAW menjawab, “Walaupun dua 


” 


orang . 
(Shahih) (ta dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
45: At-Thayalisi, ba '-mim, kha ', nun dan ha “gaf. 


Bia . TA PNa ad ) AP SIN Aa 0 3 o . 

Ab Up K3 Ja, 
5760. Tidaklah seorang muslim mengalami uban di kepalanya ketika ia 
berada dalam agama Islam kecuali Allah SWT menjadikannya sebagai 


satu kebaikan untuknya dan Dia hapus satu kesalahan darinya dengan 
sebab uban tersebut. 


(Shahih)lda)) dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/113: ha '- 
ba ', Umar dan Abu Hurairah. 


ai Mate AI r 4 ke 3 .3. . 
LAS salib JUAN GAY alan Coat peka iya LL0YN 
5 2. . Parad 73 
Segan A3 Jak OS LP Ga alih pa JS dad 


778 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5761. Tidaklah seorang muslim terkena musibah pada tubuhnya kecuali 
Allah Ta la memerintahkan kepada malaikat Hafazhah, “Tulislah untuk 
hamba-Ku setiap siang dan malam kebaikan yang biasa ia kerjakan 
selama ia tertahan dalam ikatakan-Ku.” 


(Shahih) (ka) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 4/150 dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1232: ha "-mim, Ad-Darimi dan 
ha “-lam. 


an yaaa Ye ea (iban plane ya La LYAY. LOVAY 
5762-1870. Tidaklah seorang muslim dishalatkan oleh suatu ummat 
kecuali mereka diizinkan untuk memberi syafaat kepadanya. 
(Hasan) (ha '-ba "dan tha '-ba ') dari Maimunha. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
99. 


rd 


R0 na Sa ea an Tem. 03 0 - 
HI bL YG US S3 3 nah oli Uya LV 
Ki . di - ki 5 : 3 3 . 2 
Ag geet Mela otg Tag 
5763. Tidaklah seorang muslim terkena musibah: tertusuk duri atau 
lebih rendah kadarnya dibandingkan dengan tertusuk duri, kecuali Allah 


SWT menggugurkan keburukan-keburukannya seperti pohon yang 
merontokkan daunnya. 


(Shahih) (gaf) dari Ibnu Mas'ud ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1538. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 779 


Se an da AS 3 325 3 0 3 0 - 3 
Pn 5 sal oa Osis Taman dendi pelan cya 2 LMAVI oV1£ 
# , . - . -. . : sg . . or, Paud 
YP li Te LNG Akan di al Loper ll Uh 
9. $$ AE KA Na na KUR 
Aga Noor 0 Ml Halos Ny tian SA 

5764-1871. Tidaklah seorang muslim terkena musibah, kemudian ia 
mengucapkan kalimat yang diperintahkan Allah SWT, “Sesungguhnya 
kami adalah milik Allah SWT dan akan kembali kepada-Nya” Ya Allah 
berilah ganjaran atas musibah yang mengenaiku dan gantilah dengan 
yang lebih baik, kecuali Allah SWT akan memberikan ganjaran pahala 
atas musibah yang mengenainya dan akan memberikan gantinya dengan 
yang lebih baik. 

(Shahih) (mim dan ha") dari Ummu salmah. (ha '-mim) dari 
Ummu Salmah dan Abu Salmah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
523 dan Silsilah Al Ahadits Adh-Dhaifah, no. 2382. 


Bana Ta 0 ke 3 Ma Se deng AN . . - 
S3 IPL IE Jus Kallas Alas lima ja CL L0V0 
5765. Tidaklah seorang muslim dizhalimi, kemudian berusaha untuk 


melepaskan kezhaliman atas dirinya hingga ia terbunuh kecuali Allah 
SWT menjadikannya meninggal dunia dalam kondisi syahid. 


(Shahih) (ha -mim) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ahkam Al Jana 'iz, no. 
42: ha "-mim-lbnu Abbas. Nun-Suwaid bin Mugrin 


Ha an JS Aan anu a Wa Syah ella Ga La LOYAL 
ap danang Ol eadaah HA 5 Sa AI gtu 


780 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5766. Tidaklah seorang muslim mengunjungi orang sakit yang belum 
tiba ajalnya, lalu ia membaca kalimat, “Aku memohon kepada Allah 
SWT yang Agung, pemilik arasy yang agung, agar Ia menyembuhkan 
penyakitnya”, kecuali penyakitnya disembuhkan. 


(Shahih) (ta) dari Ionu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1553. 


Oya ala Aka Yi GA Ula Sya peliah Uya La AYAT TOYAY 
Sala Mbak Aa Jan Cat Dg Goa ala ai 
Ke & Hu Ta Aj Tg | ah 
5767-1782. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya di pagi 
hari, kecuali tujuh puluh ribu malaikat akan memintakan ampun 
untuknya hingga sore hari, dan jika ia menjenguk pada waktu sore hari, 
maka tujuh puluh ribu malaikat akan memintakan ampun untuknya 
hingga tiba waktu shubuh. Dan, ia memiliki simpanan kebun di surga. 


(Shahih) (ta dari Ali ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1367. 


3 & 
UN 


£ 


Xp Lo MA NN NAN AAYr VA 
era Mean sang June Hp 


Ka IOS IE Sia Y, Sato 


5768-1873. Tidaklah seorang muslim menanam sebatang pohon kecuali 
apa yang dimakan dari hasil pohon tersebut dianggap sebagai sedekah, 
apa yang dicuri akan dianggap sebagai sedekah, apa yang dimakan dari 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 781 





pohon oleh binatang buas dianggap sedekah, apa yang dimakan oleh 
burung dari pohon tersebut adalah sedekah dan yang diambil oleh 
seseorang juga dianggap sebagai sedekah. 


(Shahih) (mim) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
978 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 8. 


OS YP 33 H3 Ula Lp alan ya Go AE VA 
SA SAS 
5769-1874. Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada 


muslim lainnya sebanyak dua kali,19? kecuali hal yang demikian 
dianggap sebagai satu kali sedekah. . 


(Shahih) (ha ") dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
891, kitab Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1553 dan Silsilah Al 
Ahadits Adh-Dhaifah, no. 4054. 


PAS Ip AA ti HC IN ph Ip LL: 
ME CAM Iya DI alai S0 Pata 


MS Palam catatan pinggir kitab Ibnu Majah tentang hadits ini, Imam 
Suyuthi mempermasalahan hadits yang lebih mengutamakan pinjaman dibandingkan 
dengan sedekah. 

Menurutku, demikian yang tertera dalam kitab catatan pinggirnya, namun 
menururku hadits ini tidak bertentangn dengan hadits yang lebih mengutamakan 
pinjaman dibandingkan dengan sedekah. Sebab hadits ini yang secara jelas lebih 
mengunggulkan pinjaman bukan hadits shahih sebagaimana disebutkan dalam kitab 
yang lain dengan lafazh: Aku pernah masuk ke dalam syurga dan aku lihat di 
pintunya ada tulisan sedekah. hadits no. 2961. 


782 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5770. Tidaklah seorang muslim membaca talbiyyah 
(Labbaikallaahumma labbaik) kecuali apa yang ada di sebelah kiri dan 
kanannya ikut bertalbiyyah, baik itu batu, pepohonan, maupun tanah, 
hingga terputus tanah dari sini dan sini. 

(Shahih) (ta ', ha dan kaf) dari Sahl bin Sa'ad. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Al Misykat, no. 
2550. 


5. aa 4. 


y Ye) Ora 4 Ca Ie PA Tya 2 0 La .YAvo —oVVI 
“3 pare YES A4 Agen 
5771-1875. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan dishalatkan 


oleh empat puluh laki-laki yang tidak berbuat syirik kepada Allah SWT, 
kecuali mereka diizinkan untuk memberikan syafaat padanya. 


(Shahih) (ba '-mim dan dal) dari Ibnu Abas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
99: mim, ha', gaf. 


Ye AG Ju JP Ip SES ga ia .OVVY 
JE3 3 Lal 5 el Si Ap ap TA 


5772. Tidaklah seorang muslim yang memiliki tiga anak, kemudian 
anaknya tersebut meningal dunia sebelum baligh, melainkan mereka 
kelak akan menjemput orang tua mereka di antara pintu-pintu surga 
yang delapan dan ia (orang tua) dibebaskan untuk masuk ke dalam surga 
yang ia kehendaki. 

(Hasan) (ha -mim) dari Atabah bin Abdun. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/89. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 783 








A Jt 2 03 Tor 0 0 NP 3. . 4 . 
al 083 YI Anomdl ALI gi ram Pn D yag lama ob .ovvY 
5773. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari atau malam 


Jumat kecuali Allah SWT akan membebaskannya dari fitnah alam 
kubur. 


(Hasan) (ha "-mim dan ta "dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1924. 


Y 0. 1 o- 0. bo e 393 5 0 - 

NN tr oa Aek YAVI OYV £ 
aais SI BA pe Eli Cam Km Bit | 

5774-1876. Tidaklah seorang muslim menginfakkan sepasang hartanya 


dijalan Allah kecuali hijab-hijab surga akan menyambutnya dan 
memanggilnya untuk masuk melalui pintu-pintunya. 


(Shahih) (ha -mim, nun, ha "ba ' dan kaf) dari Abu Dzar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1924. 


Jl, Jai pEY Y) Lagi Cab GI ha LA Gay —oVYe 
3G 
5715-1877. Tidaklah dua orang muslim yang pedangnya saling 


bertemu, kecuali yang membunuh atau yang dibunuh akan berada di 
neraka. 


(Shahih) (ha '/ dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
445. 


784 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














GA SN Ta IS ag SP orak Tya Ve AYA DVVI 
35 9. en Ta 0 AA PAR nga Kata Digi “9 
Bb dea Jatais Ramli Al Cagl3i Y) cin 
5776-1878. Tidaklah dua orang muslim memiliki tiga anaknya yang 
belum baligh meninggal dunia, kecuali akan dimasukan oleh Allah ke 
dalam surga dengan keutamaan rahmat Allah atas keduanya. 
(Shahih) (ha "dari Anas, 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/89: ha "- 
mim, nun, ha '-ba ' dan Abu Awaanah-Abu Dzar. Nun-Abu Hurairah. 


OA ON J3 US AR NI OS AGE SALA Ia CL oVVY 


5777. Tidaklah seorang muslim bertemu lalu berjabat tangan, melainkan 
keduanya diampuni dosanya hingga berpisah. 


(Hasan) (ba "-mim, dal, ta', ha, dan Adh-Dhiya”) dari Al Bara”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 525. 


Oa Pee) tm 5 


2... 


Pe Pan Oo y9 Ao 9 - 

Olah genk w Le Yaya —OVYA 
LI 9d an 5 2 Pe AA p3 x - 23 2. - an 8 
Ca ing OB Fa YG AYI oa IU Y on Ie 


a 20. 


5778-1879. Tidaklah dua orang muslim bertemu dan salah seorang di 
antara keduanya mengucapkan salam kepada yang lain, kemudian saling 
bersalaman dan ia tidaklah menggenggam tangan sahabatnya kecuali 
karena Allah SWT, maka keduanya tidak berpisah kecuali dalam kondisi 
dosanya diampuni. 


(Hasan) (ha '-mim) dari Al Bara. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 785 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 525. 


J Cas Ia BE AT DI gila ip AAA DVVA 
AI Gan Yy SN NA 


5779-1880. Tidaklah dua orang muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal dunia dalam kondisi belum baligh, kecuali dosa keduanya 
(Shahih) lha -mim, nun dan ha '-ba') dari Abu Dzar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/89: Abu 
Awaanah. 


La ab SN VI CI DI GAS Aa GM VA: 
Bab ES AP Ik Si la bh Fak AI Uas Y) 
SA ESA : ira ut Jen 22 0 


5780-1881. Tidaklah dua orang muslim yang tiga orang anaknya 
meninggal dunia dalam kondisi belum baligh kecuali Allah SWT akan 
memasukkan keduanya ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah 
SWT atas mereka. Dikatakan kepada mereka (anak-anak yang belum 
baligh), “Masuklah kalian semua ke dalam surga”. Mereka menjawab, 
“Tidak, hingga orang tua kami juga masuk”. Kemudian dikatakan 
kepada mereka. “Masuklah kalian semua ke dalam surga bersama orang 
tua kalian.” 


(Shahih) (ba -mim dan nun,) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
23 dan At-Targhib 3/89-90: Ibnu sa'ad-Habibah. 


786 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














VI ba AL SI Ga DE D3 YAA IA CoA 
. g 0. Ma ? Aa »3To 0 
AU aa Jilag Tem Sl Uagl3l 

5781. Tidaklah dua orang muslim yang tiga orang anaknya meninggal 

dunia dalam kondisi belum baligh, kecuali Allah SWT akan memasukkan 


dua orang tuanya ke dalam surga dengan sebab rahmat Allah atas 
mereka. 


(Shahih) (ba "-mim, nun dan ha "-ba ' dari Abu dzar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1754 
dan Ar-raudh An-Nadhir, no. 951. 


SAN SAE La A1 GAS LAI Olah la ia G LOYAN 


5782. Tidaklah ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali 
akan dijadikan oleh Allah sebagai penghapus kesalahannya bahkan duri 
yang mengenai dirinya —akan dijadikan Allah SWT sebagai penghapus 
kesalahannya—. 


(Shahih) (ha "-mim dan gaf dari Aisyah. 


LG AAN F3 YAI BA GI aU MAY VA 
. 3» s $ NN Ona PN 

Mma any mi Ml Op ON AN 

5783-1882. Tidaklah seorang yang terluka dalam peperangan di jalan 


Allah kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan luka yang sama: 
Lukanya berwarna merah dan aroma luka berbau misik. 


(Shahih) (kha "dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 787 


ANN, ho ET 


0 £ “.? eri T- PET und o o - 
3 8513 gg3 ola 2 hadi ana NIgY YI 2d ga ca Lo YAA —OYA£ 


e L9. 3 IN ba Pa ae Ab 23 LB ro 3 
Karen 


5784-1883. Tidaklah seorang anak kecuali terlahir dalam kondisi fitrah 
(suci), kedua orang tuanyalah yang menjadikannya yahudi, nashrani atau 
majusi, sebagaimana binatang melahirkan anaknya dengan sempurna 
fanpa cacat, apakah kalian melihat adanya ujung anggota badan 
terpotong saat lahir? 


(Shahih) (gaf dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1803 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1220. 


8 Aa ak Tana 3 03 6 dag 0 - 
beko Jet Oles KS YP Up SIG Ia NAM SOVAO 
SN TA GAN Ob s1 


5785-1884. Tidaklah seorang anak yang lahir kecuali terkena tusukan 
syetan, maka si bayi akan menangis dengan keras akibat tusukan syetan, 
kecuali putra Maryam dan ibunya. 


(Shahih) (ba '-mim dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1619. 


of Sa Ge aa Cp ai ale da Lah ya Ve MMO —OYAT 
ab Aka YP D3 BUNG 


5786-1885. Tidaklah satu mayit dishalati oleh sekelompok orang dari 
kaum muslimin mencapai jumlah seratus orang dan mereka memohon: 


788 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















diizinkan untuk memberikan syafaat untuknya kecuali diberi izin 
memberi syafaat padanya. 

(Shahih) (ha '-mim, mim dan nun) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
482 dan Ahkam Al Jana 'iz, no. 98. 


o ah 2 Bg a13 or LA 2. - 
2 Igaks YI yel oya Al Ala Jlaag aa Ga La .OVAV 
5787. Tidaklah satu mayit dishalatkan oleh orang banyak kecuali 
mereka diizinkan untuk memberikan syafaat padanya. 
(Hasan) (nun) dari Maimunah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
99 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1263. 


- ane Na ME a (na Da 01. 2. - 
(9 Node ID ASU Gpad Diyag Ca Cya La MAAN DVAA 
2... P3 - 
PJ 2. o Pad -3 ) - 

IIS AS plak OKE 4 J4 VI 3 13 Yi telat 
5788-1886. Tidaklah seorang yang meninggal dunia, kemudian orang 
yang menangisi kepergiannya berkata, “ Wahai yang menjadi kekuatan 
kami, wahai orang yang menjadi sandaran kami” atau yang serupa 


dengan itu, kecuali diutus kepadanya dua malaikat yang memukul 
dadanya dan berkata kepadanya, Seperti itukah kamu sebenarnya?! 


(Hasan) (ta dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1746 
dan At-Targhib 4/176: ha '. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 789 











ke Uh Mie 0 sat 0 PE Na Pan - 
AV AISI 3533 ASI AP 3) VI Ca LM SOVAA 


. 0. 0... Ie 2905. toe 8... oi 

JSI AS ga DP SEL al SI Ol. yye 

5789-1887. Tidak ada seorang nabipun kecuali telah memberikan 
peringatan akan bahaya sosok buta satu mata dan pendusta. 
Sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah matanya, dan di antara 


kedua matanya ada tulisan: Kaf, fa', ra". 
(Shahih) (ta) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarh Thahawiyyah, no. 
762 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2457. 


aE 0 KO naa Ha st & 4 Ie z - 
Aa IS Y ol BAR Oa up Le NAMA SOVA 


) 3 ..ro -9 s1 AB £. Pad » aR Tatan . r sa 8... 
oa Alas lal & Ker YA (itung O giaa tenlonso1) Oya 
0. & 7. 4 . ka Pn 2 na £ - « ana . ? . 0. 
v3 Ogah YUL Ogan, jay Y L Odi (ja Bau 


29 GAP YA LA ABS 3 Gb YP ah KU 
3 . 2. - - o- 

IP WAY La WS 33 Ia CA SA li KL 
5790-1888. Tidak seorangpun yang diutus sebelumku kecuali ia 
memiliki Hawariyyun (pengikut setia) di kalangan ummatnya dan para 
sahabat yang setia mengikuti jejaknya serta mematuhi ketetapannya. 
Kemudian setelah itu muncul orang-orang yang mengatakan apa yang 
tidak mereka kerjakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. 
Barangsiapa yang memerangi mereka dengan tangannya berarti ia 
seorang mukmin (beriman) dan barangsiapa yang memerangi mereka 
dengan lisannya, berarti ia seorang yang beriman dan barangsiapa yang 
memerangi mereka dengan hatinya, berarti ia beriman. Jika tidak 
memiliki salah satu dari tiga sikap tersebut, berarti tidak ada keimanan, 
meski sebesar biji sawi. 


790 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Ionu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
35, kitab Ishlah Al Masajid, no. 36. 


TAN, PKN Yi Ia L.cya1 
5791. Tidaklah seorang dari kalangan Nabi yang sakit kecuali ia 
diberikan pilihan antara dunia dan akhirat 


(Shahih) (ha ') dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-nim 6/284, kha', AI 
Maghazi dan mim: Fadha “il 


z Za Br. no 


' Oi Wang PAN WP AS adi aU. YAAA VAY 
an 1 eat 3 ang Y 43 0 CU oh au 
Lara 2 ola AK 

BIA Jab Ia AS si JAS 

5792-1889. Tidaklah seorang yang meninggal dunia dan di sisi Allah 
SWT ia memiliki kebaikan, namun ia ingin kembali ke alam dunia, meski 
ia memiliki seluruh kekayaan dunia, kecuali seorang yang terbunuh 
dalam peperangan membela agama Allah SWT. Sesungguhnya ia (orang 
yang mati syahid) ingin kembali ke alam dunia untuk merasakan 


kematian lagi: karena melihat besarnya pahala di sisi Allah SWT atas 
kematiannya yang demikian. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf dan ta "dari Anas. 


Hp 1 


Pd 


'Y 


t 


Y of Ags Cah Lp yudi La Laa. —yar 
| sr sn .. Yi 
AN YG 5 Aoa IU pai Ih 


AN gann 
Kp 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 791 


5793-1890. Tidaklah seorang yang meninggal dunia dalam kondisi 
bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bersaksi bahwa 
aku adalah Rasulullah dengan penuh keyakinan, kecuali Allah 
mengampuninya. 

(Hasan) (ba "-mim, nun dan ha "dari Mu'adz ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2278: Al Humaidi dan ha “-ba '. 


Lb ya KA TI Lp Yi PA Ia GAM YA 
KAA KE 1 da Ti W W o 
ena sn dpat el dye en SIS Y3 

SR Jt JAR OA 2 Ja Ul sub 


5794-1891. "Tidak ada satupun jiwa yang Hk kecuali telah ditentukan 
oleh Allah SWT tentang nasibnya: menjadi penghuni neraka atau 
penghuni surga, telah dituliskan apakah ia termasuk orang yang 
sengsara atau bahagia." Kemudian ada yang bertanya, “Jika demikian, 
bukankah sebaaiknya kita berdiam saja?” Rasulullah SAW menjawab, 
“Tidak, jangan bersikap dernikian, beramallah dengan baik dan jangan 
bersikap menunggu, sebab setiap orang akan mudah mengikuti garis 
hidupnya. Mereka yang termasuk golongan yang bahagia akan mudah 
melakukan pekerjaan yang membuatnya bahagia dan mereka yang 
termasuk orang-orang yang sengsara juga akan mudah melakukan 
pekerjaan yang membuatnya menderita. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Ali ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1844. 


792 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





PA“ ——. 


3. ed . 3 o 
ap Eu ale la Kaka aki Uya UG AAY —OVAO 


IS hay 


5795-1892. Tidak ada seorangpun yang hidup saat ini masih tetap 
hidup di waktu seratus tahun yang akan datang. 


(Shahih) (ba "-mim, gaf dan ta dari Jabir. 








. 0 2 sc o.. PA NT o 2 o-. - 
AN ea Ti "ing “ al 3x Ga ol ya Ae na Lo .yaar —yIN 
Se Ypa SG: IS SA tg PE AI NG BP ep ip 
5796-1893. Tidak ada satu haripun dimana Allah SWT lebih banyak 
memerdekakan hamba-Nya: baik laki-laki atau perempuan, dari api 
neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Sesungguhnya waktunya telah 


dekat. Kemudian Allah SWT membanggakan mereka di hadapan para 
malaikat dan berkata: “Apa yang mereka inginkan?” 


(Shahih) (mim, nun dan ha "dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
643 dan At-Targhib 2/129: gaftha. 


2 SPA 4 Pra £ Pa : 3 0 3 o- 0 . 

Jjas ON OS NI 8 SI Ta pn oa Lo Ma YA 
Aa Kata aa AA PAN Jar Lil Waah of Gali maba 

5797-1894. Tidak ada satu haripun di waktu pagi kecuali dua malikat 

turun ke bumi dan berkata, “Ya Allah, berikanlah ganti kepada mereka 


yang menginfakkan hartanya" dan malaikat yang satunya lagi berkata, 
“Ya Allah, berilah kehancuran kepada orang yang kikir”. 


(Shahih) (gaf) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 793 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 93: ha "-mim, ha "ba" dan kaf - Abu Ad-Darda '. 


Kg 2 Lal ape "5 AA Yv aa ca Sa Le Mao YAA 


S0 dan id 6 pai Sa ya Ja bu ten 


net oce “8 


JO 6 03 dab SUV SA Aa MU MA 
Te 9 2? -, 
aa 3 oa Ia 39 
5798-1895. Tidak seorangpun di antara kalian kecuali di hari kiamat 
nanti akan berbicara langsung dengan Allah tanpa ada perantara dan 
penerjemah. Kemudian ia melihat ke sebelah kanan dan ia tidak melihat 
kecuali apa yang telah ia kerjakan. Kemudian ia melihat ke sebelah kiri 
dan ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Dan ia melihat 
ke arah depannya dan ia tidak melihat kecuali api. Jagalah diri kalian 
dari api neraka meski hanya dengan sebutir kurma atau dengan 
perkataan yang baik. 
(Shahih) (ba -mim, gaf, ta' dan ha ') dari Adi bin hatim. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij musykilah Al 
fagr, no. 115. 


Jpn Bg da ON dya up (Sia G anaa VA 
-) 23 Sis Aa 2 Ja UI JR SL 16 3 

dun Ra 
5799-1896. Tidaklah seorang di antara kalian kecuali memiliki dua 


pemondokan) satu di surga dan satunya lagi di neraka. Jika ia meninggal 
dunia dan masuk ke dalam neraka, maka pemondokannya di surga 


794 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














diberikan untuk penduduk surga, dan inilah makna firman Allah SWT: 
Merekalah yang mewarisinya. | 


(Shahih) (ha dari Abu Hurairah 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2278. 


Nk TA SETE pagi KE MA» 
Kah de jae 2 Ay PT LJG SBL, AJ SAI ia 
Aa 


5800-1897. "Tidak seorangpun di antara kalian kecuali diiringi oleh satu 
makhluk dari golongan jin dan satu lagi makhluk lagi dari golongan 
malaikat.” Kemudian para sahabat bertanya, “Bagaimana dengan 
engkau?” Beliau menjawab, “Demikian juga aku, namun Allah SWT 
telah membantuku dan pengiringku dari golongan jin telah masuk Islam 
dan ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali kebaikan.” 


(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Ibnu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 65. 


2. . PNP lab. ... 8 - . 00 . 
Oey L ah NE Ola AA VI IE ea Ka Lo .yaA ALA 
it ale eta of Y UT, Ju £ai 
5801-1898. "Tidak seorangpun di antara kalian kecuali diringi oleh satu 
syetan.” Para sahabat bertanya, “Dan bagaimana denganmu wahai 


Rasulullah?” Beliau menjawab, “Demikian juga aku, namun Allah SWT 
telah membantuku atas gangguannya dan ia pun bersikap tunduk.” 


(Shahih) (mim) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 65. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 795 


2 Ie Fan H4 0 0 - ) 0 X0 - 
SB Goa 3 sa Emo Cop AE La AKA MAMA 
erna 38 5.9 Lana Tana “ena 7 SA an an, 
Aas md UN) agen dalih Lala Jai AS) 
5802-1899. Tidak seorangpun di antara kalian yang berwudhu dan 
membaguskan wudhunya, setelah itu ia melaksanakan shalat dua rakaat: 
dimana ia melakukan shalat dengan segenap jiwa dan raganya kecuali ia 
berhak mendapatkan surga dan dosanya diampuni. 
(Shahih) (ba -mim, dal dan ha '-ba ') dari Ugbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
162, 841: mim, Abu Awaanah, nun dan ha '-gaf. 


.. & 2 Fe sd 44 2 0 X ... - » . 3 Pa 
ya dpi Dp koma Len an Sa bo raL—0AY 
eva GL 37 an an Mn Bean Ta UE ana ae na Lag 
Ka oh Sa Yang AYU af agan pa 
& 5 8 2 La - TN Na ang 
ABG La JA SUS Si Ul daa YO, one 
5803-1900. Tidak seorangpun di antara kalian yang berwudhu dan 
membaguskan wudhunya, kemudian setelah selesai wudhu ia membaca 
kalimat, “Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada 
serikat bagi-Nya dan sesungguhnya Muhammad SAW adalah hamba 
dan utusan-Nya.” kecuali delapan pintu surga dibukakan untuknya dan 
ia bebas untuk melalui pintu mana saja yang ia kehendaki. 


(Shahih) (ba -mim, mim, dal dan nun) dari Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Abu Daud, no. 162 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 96. 


ds. £ Pa Nate ae Pad 4 2. 3. 9 0 2-0 - 
(TI tuBanaand (0503 Djia Jpr) uya (Ia Lay OA. £ 
53 0-0 0 


- . . 3 LP daa BA PA en 5 ”: 3 23 n 
NI Is - aa A39 4g21 1 Lu Dpr Y! PN - Haa: 39 


796 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














AI ga SB Ta Ag Lada AW sa US kn 
AN HA Gp SA UPN) giah IN Ja 
abi - al pes D2 dna un uk AA aa 
DA NAS ya Dt jai 8 ed os 
II ISS Kas FG Ob oi del Sit aa dl abs 


« $ Bl 5 be ag . Rd . .. or P1 td 

ye Dadi Y aa “3 #3, dalah GA SU, ang “de ah 
3 o- .. “ae”. “ . 

Pri SN, " ditgS #itabas 


5804-1901. Tidaklah seseorang di antara kalian mendekat ke tempat 
Wudhunya, kemudian ia berkumur-kumur dan membuangnya, 
memasukkan air ke dalam hidung dan membuangnya kecuali akan 
keluar dosa-dosa dari wajahnya, mulutnya dan dari kedua lubang 
hidungnya. Kemudian jika ia membasuh wajahnya sebagaimana yang 
diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa-dosa wajahnya melalui ujung- 
ujung jenggotnya bersamaan dengan berjatuhannya air basuhan wudhu. 
Kemudian saat ia mencuci tangannya, maka keluarlah dosa-dosa 
flangannya melalui ujung tangannya bersamaan dengan jatuhnya air 
basuhan wudhu. Kemudian jika ia membasuh kepalanya sebagaimana 
Yang diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa dosa kepalanya dari 
ujung-ujung rambutnya bersamaan dengan berjatuhannya air basuhan 
wudhu. Kemudian disaat ia membasuh kakinya hingga mata kaki 
sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa-dosa kedua 
kakinya melalui ujung-ujung Jarinya bersamaan dengan dengan jatuhnya 
air basuhan untuk kaki. Jika setelah itu ia melakukan shalat, memuji 
Allah SWT dan mengagungkannya sesuai dengan kadar yang 
seharusnya dan tidak ada di dalam hatinya kecuali mengagungkan Allah 
SWT, maka dosa-dosanya akan keluar dan kondisinya bagaikan seorang 
anak yang baru dilahirkan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 797 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Umar bin Asabah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1042 
dan mim 2/207-210. 


JS YI bal, w 26 GA AN aa aa ML .ya.y A0 
KJ 2... o “ 2. 2 jan 
KN) JB Sayati 9 BU AG Ku Ga tm 
5805-1902. "Tidaklah salah seorang wanita yang di tinggal wafat tiga 
anak wanitanya kecuali mereka menjadi hijab baginya dari api neraka." 
Kemudian seorang wanita bertanya, “Bagaimana dengan dua anak?” 
Beliau menjawab, “Demikian juga dengan dua anak”. 
(Shahih) (ha "-mim dan gaf dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1753. 


K3 In UNS id ol AU UU Ker 
ate. 9 sa PA Bo -Y - : LN er 
AKAN (NS IL Spa Depot Ol Gd di 
5806-1903. Wahai Ubai, apa yang membuatmu tidak menjawab 
panggilanku saat aku panggil? Tidakkah kamu mendapati apa yang 
diwahyukan kepadaku: Penuhilah panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya 
Jika mengajak kamu kepada sesuatu yang membuat kalian hidup. 


(Shahih) (ha -mim, ta" dan kaf) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/316. 


5 PA 00 wr Pa ad 
JI PMB AS Tb OA 
5807. Orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat nanti 


akan berada di neraka. 


798 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Hasan) (tha "-shadj dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir. 
no. 102. 


KU GE CSI AS OAeA 


5808. Tidak ada satupun harta yang memberi manfaat kepadaku seperti 
manfaat harta Abu Bakar. 


(Shahih) (ha -mim dan ha dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Takhrij Musykilah Al 
Fagr, no. 13. 


. £ . 


A 2 2. .. Se . . P . 
pas PI) 2 ba, di CP Sip Tati Lo OA 
. #8 7 


US yA 


5 4 aro £ , -. ..... 
LA dad) YA X0 we 
5809. Sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang tidak akan mengurangi 
hartanya, setiap orang yang memberi maaf akan Allah tambahkan 
kemuliaan untuknya dan setiap orang yang bersikap merendah (tidak 
sombong) akan diangkat derajatnya oleh Allah. 
(Shahih) (ha "-mim, mim dan ta dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1790, Irwa'" Al Ghalil, no. 2200 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, 
no. 2328. 


5... 3 - 5 
La Gu KAU, 0 ym AP SEGI UNA LAN 
. 3 


Ie HAN melia GS SS Le Ya salaf ui TAN 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 799 


5810-1904. Apa yang aku larang, maka jauhilah oleh kalian dan apa 
yang aku perintahkan, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan 
kalian. Sesungguhnya rusaknya ummat sebelum kalian disebabkan oleh 
sikap mereka yang banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1601. 


23 pa s3 alas St Ipa! Cetp GTR Gro —ANA 


8. or 35 
Tt “ml — GP aa ol, 3 
5811-1905. Apa ini wahai pemilik makanan!? Tidakkah sebaiknya 
engkau letakkan di atas makanan agar terlihat (kondisinya) oleh banyak 
orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan bagian dari ummatku. 
(Shahih) (mim) Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahadits Al Buyu', ta'. 


8.3 


Jos ol ey J3 On ph sa BI) 2 AAA SOANY 


5812-1906. Tidakkah orang yang shalat dan eta kepalanya 
sebelum imam merasa khawatir bahwa Allah SWT akan merubah 
bentuknya menjadi seekor keledai?! 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


800 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 























: 3 PN ai Pa ... . 2... 
2 (SA Hm UAS YA JA Cp Tya BA Lem AV DANY 
ai 5 
Aap yA yaa 


5813-1907. Seorang yang gugur dalam peperangan di jalan Allah SWT 
tidak merasakan sakitnya terbunuh kecuali seperti seorang yang tercubit 
tangannya. 


(Hasan) (ta, ha ' dan ha "ba ') dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/192. 


Santa PS Ui Uh EL SARAN ia WI BII OM 
ba 


5814. Seseorang yang mengeluarkan sedikit dari sedekah berarti ia 
telah berhasil melepaskan tujuh puluh rahang syetan yang 
membelenggunya. 

(Shahih) (ba "-mim dan kaf dari Baridah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1268: Ibnu Khuzaimah dan tha '-sin. 


alah og dai & Ag oa ll eNI dig Lu NAASOANO 
| 5 | kabar - are kot: AN Pa & 
5815-1908. Seorang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan 
akan terus mendapatkan cobaan pada diri, anak dan hartanya hingga ia 
bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi tidak memiliki kesalahan. 


(Shahih) (ta ') dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 801 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2280: ha -mim, kaf, Ibnu Abi Dunya, ha "-lam. 


or Na NN NN rd - dea TI Da. 
Saha as ie SAB dls JADI GL aa AN 
-A 2 MR 
5816-1919. Seorang yang selalu mengemis akan datang pada hari 
kiamat dalam kondisi daging wajahnya meleleh. 
(Shahih) (ha -mim dan gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1839 - 
Ibnu Umar. 


kan Kate DE le Hb G3 al Jo gaAa BMA 

AE ca Sen GE V3 
5817-1910. Tidak menjadikanku gembira jika akau memiliki emas 
sebesar gunung uhud dan didatangkan lagi yang ketiga untukku gunung 


emas dan di sisiku ada satu dinar kecuali aku memilih satu dinar yang 
aku gunakan untuk membayar utangku. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 47 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1028: kha'" dan Mukhtashar 
Muslim, no. 523. 


Into 2 - A Pd PEN TA s3 8. IL PE ng 
Uas Tya Uga AN GAS YI GS C3 Sal GX Yg NY 0 


YVp SB Vp Loh Ny LS Lp Hima Hap Lo ANA 


802 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















5818-1911. Tidaklah seorang muslim yang letih, terkena penyakit, 
bingung, sedih, terkena sesuatu penyakit dan duka cita bahkan terkena 
duri yang menusuknya, kecuali Allah SWT menjadikan hal yang 
demikian sebagai penghancur kesalahan-kesalahannya. 


(Shahih) (ha '-mim dan gaf dari Abu Sa'id dengan Abu 
Hurairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Misykat no. 1537. 


0. 3G o X0. 4 NA o- . (3 3 go - 
Ga 0G das Lb FP ya SES USUL dayY ANA 


o 0.» 338 3 .. 2. ta 89.900. oo... 4 3. e 
HN ep A1 Bai AS ag AI ai Gi 155 An Tah agan 
LA ja Kg as sa Ia 
5819-1912. Kebaikan yang aku miliki tidak akan aku simpan dari kalian: 
Sesungguhnya orang yang bersikap pemaaf. maka Allah SWT akan 
memaafkannya. Barangsiapa yang tidak bergantung pada manusia, 
maka Allah akan menjadikannya kaya dan barang siapa yang berusaha 


sabar, maka Allah akan sabar terhadapnya. Tidak satupun pemberian 
yang lebih baik dan lebih lapang dibandingkan dengan sabar. 


(Shahih) (ba '-mim dan gaf) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
555 dan Shahih At-Targhib, no. 816: Malik. 


& PA 1 (3 : - sat 3-2. Pd 
5 IS Oi Ta Who Va Of BELI GL Nae SAY. 


- 


JO da et un AS un era En ena 
Pd 23 - e £ 2 »3 
PP gai IA YG AS 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 803 








5820-1913. Apa yang membuatmu tidak mendengar apa yang aku 
wasiatkan kepadamu? Jika datang waktu pagi atau sore hari, maka 
ucapkanlah kaliamat "Wahai Dzat yang Maha Hidup, dengan rahmat-Mu 
aku memohon pertolongan: ya Allah, perbaikilah kondisiku seluruhnya. 
Dan janganlah Engkau biarkan sekejap saja diriku berada di luar 
penjagaan-Mu.” 

(Hasan) (Nun, kaf) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2457 dan Shahih At-Targhib, no. 657. 


Haa v KAN iya TP S sda ola HL NA DAYA 
5821-1914. Tidak layak bagi seorang nabi berkata, “Aku lebih baik 
dibandingkan dengan Yunus bin Mata”. 

(Shahih) (ha "-mim dan dal) dari Abdullah bin Ja'far. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam gaf - Abu Hurairah dan Ibnu 
Abbas. 


Ade Ep A1 AG CS SAN JS SI AS ae DANY 
Lal, A Ja & sah, z1, as 35, Mt o Albi “ip 
20 IG, BG. 8 yaa Lon 0 Pa an ANN Ma 
Io Jan aa Bl oya uga Ban ea 


Pa 
5822-1915. Tidaklah Ibnu Jamil bersikap demikian melainkan karena 
dahulu ia adalah seorang yang fakir, kemudian Allah menjadikannya 
kaya raya, sementara Khalid: Sesungguhnya kalian telah bersikap zhalim 
kepadanya. Ia telah memberikan baju besinya untuk digunakan di jalan 


Allah, sementara Al Abbas, apa yang menjadi kewajibannya menjadi 


804 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











tangunganku, wahai Umar, tidakkah kamu tahu, sesungguhnya paman 
seseorang adalah saudara ayah orang tersebut 146 


(Shahih) (ha '-mim, gaf, dal dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
505 dan Irwa "Al Ghalll, no. 858. 


Ap pol NAT (ES AKN Cup GAS OANY 


5823-1916. Engkau harus memberikannya mut'ah, sebab mut'ah 
tersebut hukumnya wajib, meski dengan kurma yang kadarnya setengah 


7, 


sha'. 
(Hasan) (ha "-gafi dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2281. 


da J3 UeaE2 yan DAY £ 
5824-1917. Berilah ia mut'ah, meski dengan kadar satu sha' 
(Hasan) (kha "-tha dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2281. 





M6 Aku katakan: Sebab wurud hadits ini adalah, Sesungguhnya Rasulullah 
SAW pernah mengutus Umar RA untuk memungut kewajiban sedekah. Kemudian 
ada kabar yang datang bahwa Ibnu jamil, khalid bin walid dan Abbas paman 
Rasulullah SAW tidak mau mengeluarkan sedekah yang wajib mereka keluarkan. 
Kemudian Rasulullah SAW berkomentar sebaimana tertera dalam hadits ini. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 805 








nu. 3ofr e se ba .- ne... . La 
Lu atas Ol dana an yani Taun eta Aly 3) ot Ja .OAYo 
. 03 Go 7. H Ta, uap 
La PG 
5825. Manusia diciptakan dengan kondisi dekat dengan sembilan puluh 
sembilan sebab-sebab kematian. Jika meleset, maka ia akan hidup 
hingga usia tua.” 
(Shahih) (ta, dan Adh-Dhiya”) dari Abdullah bin As-Syakhir 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 1569. 


jas ja WE Uagile ol) JAS dia, JAS Jie L0AYA 
all Je eh NE 5 dag 3 sat cb LAI II Kiai Iyo 


.... 


Us San IS aduh KA ji 
SNN Kas yg 


5826. perumpamaan antara orang yang kikir dan dermawan 
(bersedekah) seperti dua orang laki-laki yang mengenakan jubah besi 
dari dada hingga ke tenggerokan mereka. Orang yang bersedekah 
berarti ia menutupi seluruh kulitnya hingga jari-jari kakinya dan 
menghapus bekasnya, sementara orang yang kikir dan tidak mau 
bersedekah berarti ia menjadikan jubah tersebut menjepit dirinya, meski 
ja berusaha untuk melonggarkannya, namun tetap sempit. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf dan ta "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
548. 


806 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















N. . , Pa yaa Ea oi 2, 4 ac 3, s0 ah sae 

IA SY SN IN 5 WI Jia A1 
Ka Na 

5827. Perumpamaan rumah yang didalamnya digunakan dzikir kepada 


Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak terdapat dzikir kepada Allah 
seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati.” 


(Shahih) (ga dari Abu Musa. 


jas Ha Ulah Ad 3 aka JAS Ila soeladi Jia .0AYA 
.d019 ) Ka On 
5828. Perumpamaan sahabat yang shalih adalah seperti penjual minyak 
wangi, meski ia tidak memberimu minyak wangi, namun sebagian 
aromanya pasti akan mengenaimu.” 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 4/57. 


Lena alba JAS Spa PE Mba mai Jie .oAYA 


iya AS ya onta BAY ad 
An EA Im PT Ur aa Ba dad 3 


5829. Perumpamaan sahabat yang shahh dan sahabat yang buruk 
seperti pemilik minyak kasturi dan perapian tukang besi. Jika kamu 
bersahabat dengan tukang minyak wangi misk, adakalanya kamu 
membeli minyaknya atau mendapatkan aromanya, sementara tukang 
besi adakalanya akan membakar rumahmu, pakaianmu atau engkau 
akan mencium baunya yang tidak sedap. 


(Shahih) (kha "dari Abu Musa. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 807 





43 - o 2... o “Gg 3. 
SA Se Die Jr A6 JAS PASI Ika Jia NY 
s - tt Te PA EN ana 0. Png us 2 
5830. Perumpamaan shalat wajib lima waktu seperti sungai yang 
mengalir di depan pintu salah seorang di antara kalian di mana ia mandi 


sebanyak lima kali dalam sehari. Dengan demikian, apakah ada satupun 
kotoran yang melekat pada dirinya. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Jabir ra. 


AS JT A9 TAN GA Gi ce JI Jia L0AYA 
PN Pa Upe 


sit... 

. OP yu 2 an 
5831. Perumpamaan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya 
kepada orang lain dan melupakan dirinya sendiri seperti lampu yang 
menerangi manusia, namun lampu tersebut membakar dirinya sendiri. 

(Shahih) (tha "-sin dan Adh-Dhiya”) dari Jandab. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Igtidha Al Ilmi, no. 70 
dan 71. 


3 JS 3 Ear Al » yakor Je PE ya NUA OAYY 
Ula Mean, GIE Kala Lb AS Ea HE N yagal 
JB 3 Ep si - yan 3 Mai s ca Aa 
ser Up NIS OPS OA KU SIA sa 
Wak San og as op Sp 3 Up Cai 


8. oz 9 o£ Ne LN 
Jenar dgn hy “al de ani ola 


808 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





nano ii 


5832-1918. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan 
yang tidak adalah seperti suatu kaum yang berbagi perahu di tengah 
laut. Sebagian dari mereka mendapatkan bagian atas dan sebagian lagi 
mendapatkan bagian bawah. Mereka yang ada dibagian bawah jika akan 
mengambil air naik melewati orang ada di bagian atas, dan orang yang 
berada di bagian atas berkata, “Kam tidak membiarkan kalian naik 
kemudian mencelakai kami”, lalu mereka menjawab, “Apakah kami 
harus melubangi bagian kami agar tidak melukai orang yang ada di 
bagian atas kami”, jika dibiarkan seperti yang mereka mau, maka 
mereka semua akan hancur, namun jika mereka menahan diri, maka 
mereka semua akan selamat. 


(Shahih) (ba -mim, kha " dan ta dari Nu'man bin Basyir. 


Dur: 2 
SA TOP GAB JS Abi Yaa OAT 


5833. Perumpamaan hati manusia seperti bola bulu yang dibolak- 
balikkan oleh angin di padang yang luas. 
(Shahih) (ha "dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 103: 222, 
228: Abdul Rahman, Ar-Ruyani, Al-Baghawi dan dalam kitab Syarh 
sunnah, no. 87. 


AI JAS eik aa 3 dekat 2 Ja Yaya —OA 

| | “ i ' 2 . La . S0. 9 :g 
AG 43 SA 2 

5834-1919. Perumpamaan orang yang bersedekah kemudian ia 


menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang muntah, Jalu 
muntahannya dijilat kemudian dimakan lagi. 


(Shahih) (mim, nun dan ha "dari Ibnu Abbas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 809 





Hadits ini juga dapat dilihat dalam A/ Irwa A/ Ghalil, no. 1622. 


FE edi JAS 0 SANA ab ali Ji .0AYo 
Ha Gak 
5835. Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu dan tidak 
mengajarkannya kepada orang lain seperti orang yang menyimpan harta 
dan tidak menginfakkannya. 
(Shahih) (tha "-sin) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat 280, kitab 
ilmu karya Abu Khaitsamah, no. 162, takhrij At-Targhib 1/74: ha '- 
mim, Ad-Darimi, ha "Jam, ain-dal dan Ibnu Abdul Barr. 


33 » 3 Oo 0 . ss 3. . 
:. 2 AI YES 35 GIA sea Ji ATA 
ISP AI us Ge 33 Lah SAM A3 


. .. 


5836-1920. Perumpamaan orang yang menarik kembali pemberiannya 
seperti seekor anjing yang muntah, kemudian dimakan lagi 
muntahannya. Jika seseorang meminta kembali pemberiannya, maka 
sejenak ia harus memberitahukan sebab ditarik kembali pemberiannya, 
kemudian hendaknya dikembalikan lagi kepadanya. 


(Hasan) (dal) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2282. 


810 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











3 .. 7. 18 2 aa 2. 2. PA 20.1 P s 3. .5 ne 

aa ad Ita demi Cmag pdl pd —au SI Ita .OAYV 
Amis 3 P3) el 

5837. Perumpamaan orang yang mengajari manusia tentang kebaikan 


dan melupakan dirinya sendiri seperti sebuah pelita yang menerangi 
manusia, namun ia membakar dirinya sendiri. 


(Shahih) (tha "-ba”) dari Abu Barizah (dan Jundab! 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
126 dan 127. 


3. () P3 . P4 ss 3s 
PA GAY SSP ai JA GAB 8 SBU Ijah cah Jia LAYAN 


5838. Perumpamaan orang yang membantu kaumnya dalam hal yang 
tidak hag seperti unta yang terperosok, kemudian ia menarik dengan 
ekornya. 


(Shahih) (ha "-gaf dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 490: 
ha -mim, dal, ha '-ba'" dan kaf 


"3 sega JAS Ora na Ea AI Ja AYI AYI 
KA JA ATA Ga aa Pa 5 Ia Gale, LI 
IS na Pi sa aa 3 Sm 3 UI Gb 
AN KA sh ai 3 d3 An TS Ya 


- 


aa s 3 0 2 -,, 39, -, -30 £ 0 PE 
JS bal elo Jaa BY Kab ABS JAS 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 811 





PT “ . . 

Aa FE Aa La BA Kega  ah S la ta 

MA Laga BINA aja ya Ulang Ol ASN lp JAS ea 
5839-1921. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al @ur'an 
seperti buah utruj, aromanya harum dan rasanya lezat. Perumpamaan 
orang beriman yang tidak membaca Al @ur 'an seperti buah kurma yang 
tidak memiliki aroma namun rasanya manis. Perumpamaan orang 
durjana yang membaca Al Our 'an seperti buah raihana yang aromanya 
harum namun rasanya pahit. Dan perumpamaan orang durjana yang 
tidak membaca Al Our 'an seperti buah putra wali yang tidak wangi dan 
rasanya pahit. Perumpamaan sahabat yang shalih seperti pemilik 
minyak kasturi. Jika kamu tidak mendapatkan minyak wanginya, niscaya 
kamu mendapatkan aromanya. Perumpamaan sahabat yang buruk 


seperti pemilik perapian besi. Jika kamu tidak terkena hitamnya, maka 
kamu akan terkena asapnya. 


(Shahih) (dal dan ha ") dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Nagd Al Kuttab, no. 43. 


.9 20 


2 Yu sega JS ora Fa Sa aa Ja ET 
Ha rada ya nih Gea yah Ya LI 
ai) @n Ja Ona Gas sa sa Jan Ie Ga 
ida pas or KAI ea ae aa Ja Gl, 

Pa 


5840. Perumpamaan orang beriman yang membaca Al @ur 'an seperti 
buah utruj: aromanya harum dan rasanya lezat. Perumpamaan orang 
beriman yang tidak membaca Al @ur'an seperti buah kurma yang tidak 
memiliki aroma namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik 


812 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








yang membaca Al @ur'an seperti buah raihana yang aromanya harum 
namun rasanya pahit. Dan, perumpamaan orang munafik yang tidak 
membaca Al Gur'an seperti buah putra wali yang tidak wangi dan 
rasanya pahit. 

1 (Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Abu Musa ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2104 dan Nagd Al Kuttab, no. 43. 


5, . 2. 0 3. 

ap MN apa an) Sya AMIN JAS eyagadi Ja arr SALA 

dp Po ? RAP & ba MAN -c .. P3 ni en “g. Pa an P3 

0 ya Lesi OK PP dis | 0)) PJ GI Ja, Oo y. ldr) 
aa 

5841-1922. Perumpamaan seorang yang beriman seperti batang padi 

yang lunak, terkadang condong karena ditiup angin dan terkadang 


tegak. Perumpamaan orang munafik seperti batang Arzah yang terus 
tegak hingga suatu saat ia roboh seketika. 


(Shahih) (ha "-mim dan gaff dari Ka'ab bin Malik. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
28 dan Iman karya Ibnu Abi Syaibah, no. 87. 


3 - 3 - 2. 0 LI 
S9 Ojak MA df Y &) JS ga Je ar —ALY 
. 2. o Aa. 3. o 
AKN Hp YES WEI JR) SI ai Lag 


- 


5842-1923. Perumpamaan seorang yang beriman seperti tanaman di 
mana angin sering menggerakannya. Seorang muslim akan terus 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 813 





Pa ane 





ditimpa ujian dan cobaan, sementara perumpamaan orang munafik 
seperti pohon Urzah yang tidak akan tumbang hingga tiba masa panen. 
(Shahih) (ha "-mim dan ta "dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iman karya Ibnu Abu 
Syaibah, no. 86: mim. 


Bp et HN ea (INN AG JAS aya Jia A11 
H3 Ai Ia Su USG Lag Ul Hata Ka 

H5 II anak Aa DAA slap 
5843. Perumpamaan seorang yang beriman seperti batang padi yang 
lunak, kemana angin berhembus maka ia akan condong ke arah 
hembusan angin. Jika hembusan angin telah tenang, maka ia akan tegak 


kembali. Demikianlah kondisi seorang yang beriman setelah 


mendapatkan cobaan. Dan perumpamaan orang yang jahat seperti 
batang Urzah yang tegak sampai Allah SWT akan menghancurkannya 
jika Dia berkehendak. 


(Shahih) (ga!) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2283: ha '-mim. 


aa Lan Bee Tan so.m Lab UK Ta Ear 
Ia FI Ja 8 dy Pu) Ae on .0A4££ 
30 £ . 8. Sen Te en “9 
: PS YSS BRA SENIN 
5844. Perumpamaan orang yang beriman seperti bulir padi yang 
terkadang tegak dan terkadang merunduk. Perumpamaan orang kafir 
seperti sebatang urzah yang selalu saja tegak sampai ia tunduk 
sementara ia tidak menyadarinya. 


814 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















(Shahih) (ba "-mim dan Adh-Dhiya”) dari Jabir ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2283: Ibnu Asakir. 


2 PJ Sa 3 5 Pe an . 0 3. 
ME UE JL EL JS ongl Jaa Ato 
5845. Perumpamaan orang yang beriman seperti sebulir padi yang 
terkadang condong dan terkadang tegak. 
(Shahih) lain dan Adh-Dhiya”) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2283: Al Bazzar, Adh-Dhiya" dan Abu Hurairah. 


3, og BS UE SAN IE aga Jie OA 
NP vs Ag 40 Ea Ma Pa” aan P3 Mm. 0... 
IE ya gai JR OA SAS JP ai Ol Cb Tap) 
ki o Ban ge 2 0 PN Loro - On 29 —.. 
AR Aaja Ola Dj Vale Tai Of AI Kn 

5846. Perumpamaan orang yang beriman seperti seekor lebah. Jika 
makan, ia pasti memakan makanan yang baik dan jika mengeluarkan 
sesuatu, ia pasti mengeluarkan hal yang baik. Jika hinggap dikayu yang 
rapuh, ia tidak akan mematahkannya. Perumpamaan orang yang 


beriman seperti lempengan emas. Jika kamu membakarnya, ia menjadi 
merah dan jika kamu menimbangnya ia tidak akan berkurang. 


(Hasan) (ha '-ba ) dari. Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2288: ha "-mim, Al Bazzar, Al Ramahurmazi. 


BY VE JET JS ag Ja — OALV 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 815 


5847. Perumpamaan orang yang beriman adalah seperti seekor lebah. 
Ja tidak memakan kecuali sesuatu yang baik dan tidak mengeluarkan 
sesuatu kecuali juga yang baik.” 

(Shahih) (tha "-ba " dan ha '-ba') dari Abu Razin. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 354: Ibnu Asakir. 


KO: TE ni Vga Kiat aa Aj) js yA) Jaa .OALA 
5848. Perumpamaan orang yang beriman seperti pohon kurma, bagian 
manapun yang engkau ambil darinya akan bermanfaat untukmu. 
(Shahih) (tha "-ba) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2285. 


” . Ia 3 0 3 
| Kam ml Ja mb wp MI may & Gasa pall dee ht 
"SIG AI KA ALI Hi Yap Ka SE 


” 


5849. Perumpamaan orang yang beriman ketika mereka saling 
berdekatan karena saling mencintai, saling berkasih sayang dan sikap 
saling menolong adalah seperti satu tubuh, jika salah satu anggota 
tubuh menderita sakit, maka angota tubuh yang lain ikut merasakannya 
hingga seseorang tidak bisa tidur dan menderita demam. 


(Shahih) (ba "-mim dan mim) dari An-Nu'man bin Basyir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1774, Ar-Raudh An-Nadhir 890 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 
1082. 


816 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















3 Dati aa Pa ea Ai Ja 4 Jaa af Nart-oAo. 


5850-1924. PAN orang yang PRE f sabilillah -dan Allah 
mengetahui di antara hamba-Nya yang benar-benar berjuang dijalan- 
Nya— seperti orang yang selalu berpuasa, bangun di tengah malam, 
khusyu', ruku dan sujud. 

(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/179. 


—alkuan ag dat $ asah Tn Si 1" €: an edi - .OA01 
Pi On ata K3 Oh da 2 Tea ... 
, ju S3 


2 eta 


5851. Perumpamaan orang yang berjihad f PN —dan Allah lebih 
tahu di antara hamba-Nya yang benar-benar berjuang dijalan-Nya— 
seperti orang yang siangnya berpuasa dan malamnya terus menerus 
melakukan shalat: ia tidak kendor melakukan puasa ataupun sedekah 
hingga kembali dari medan perang. Allah menjamin orang yang 
berperang di jalan Allah, jika meninggal dunia, maak Allah akan 
memasukkannya ke dalam surga, jika selamat. ia akan kembali dengan 
membawa pahala dan harta rampasan perang. 


(Shahih) (gaf, ta" dan nun) dari Abu Hurairah. 


5 Ata S3 JAS SAN 2 IN Inade Ja NAYo —AOY 
Y js MB aa JA Ahn A1) IE Tok 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 817 


Yel B Ws lb aki Id 
4 3 . 5d 2 Aa na 03. Na 2 2 . Han 
OS 3 pati DAS SAI ae (las kahu LL | dalam 
pe 50 aa 01 o sa 

ba ga (SU (SA Al AS 3 Lang seal PALA 


ud j6 jan Ko La 0S SI & dj AI 


PB) 
- 8 . 2. 


8 « dad JL Lag dala sah "1 ahh dls 


. 


x 


& 


Hay Aa) Rara AN An de ea 


. 


Manga PRA ikan, Laba tab Ii Sa lan 
Lp aa AS UI ena 


5852-1925. Perumpamaan antara orang-orang Islam dengan orang 
yahudi dan nashami seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan suatu 
kaum untuknya hingga malam hari, kemudian mereka hanya bekerja 
hingga pertengahan hari dan mereka berkata: “ Kami tidak butuh 
dengan gaji yang kamu syaratkan dan kami tidak akan bekerja untukmu. 
Laki-laki tersebut menjawab, “Jangan bersikap demikian, 
sempumakanlah sisa pekerjaan kalian dan ambilah upah kalian”. 
Namun mereka menolaknya dan meninggalkan sisa pekerjaan yang 
seharusnya mereka lakukan. Kemudian laki-laki tersebut mempekerjakan 
yang lain. Kepada pekerja yang baru ia berkata, “Selesaikan sisa 
pekerjaaan sebelumnya dan kalian akan mendapatkan bayaran secara 
penuh”. Mereka-pun mengerjakannya. Ketika tiba waktu ashar, mereka 
(para pekerja tersebut) berkata, “Kamu telah mendapatkan apa yang 
telah kami kerjakan dan kamu boleh mengambil upah yang kamu 
syaratkan atas pekerjaan yang telah kami lakukan”. Kemudian laki-laki 
tersebut menjawab, “Sempurmakanlah sisa pekerjaan kalian, 
sesungguhnya sisa siang hari tinggal sedikit”. Namun mereka menolak 
dan tidak mau meneruskan pekerjaannya. Kemudian laki-laki tersebut 
mempekerjakan kaum yang lain untuk menyempumakan sisa pekerjaan 


818 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











yang ditinggalkan oleh kaum sebelumnya. Mereka mengerjakan sisa 
pekerjaan tersebut hingga terbenamnya matahari dan mendapatkan 
upah penuh termasuk upah dua kaum yang tidak menuntaskan 
pekerjaannya. Itulah kalian. 


(Shahih) ( kha "/dari Abu Musa. 


aj Oah II sn RI za) Ba JAS HI Ia .ohoy 
ea Daan 

5853. Perumpamaan orang munafik seperti seekor domba yang 

bingung yang berada di antara dua kelompok kambing. Terkadang ia 

bergabung dengan sekelompok kambing, namun terkadang ia 

bergabung dengan kelompok kambing yang lain. Ia tidak tahu: 

kelompok mana yang harus ia ikuti. 

(Shahih) (ha -mim, mim dan nun) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1942 dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 554. 


33 oo st PN mn Tata Tn 
ap A Hara Sh NY Jaa Jaa Aja — OAo£ 
5854. Perumpamaan ummatku seperti hujan, Tidak diketahui apakah 
awalnya atau akhirnya yang lebih baik. 
(Shahih) (ha -mim dan ta ' dari Anas. (ba '-mim) dari Ammar. 
(ain) dari Ali (tha '-ba ') dari Ibnu Umar dan Ibnu Umar. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 6277 
dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2286: At-Thayalisi, ain-dal, 
Ibnu Asakir - Anas - Aa '-ba'. pa "-ba" —Ammar. Ha "Jam. Al @adha'i 
—Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 819 





oi jas li, Sai Ke dg Si Pn L Je NAYI A90 
La ISI SG ai ebi TI ea MG AB Cot AK 
. - 4 AO 0 - 0... 9 
Ip ASI Up Al aa SI Sal LA ga IT LSI 
. 3 8. PI 
LI RS AL SA Ga ab Oo 333 Iyan) Ga 
A PN NP Na Am . Ms Man Mens 3 03 . 
AA Giat AA Bio Gb LA JB SSS ENG ce 
Si AN Cinta NO Tp sIR na RA na ia Han Ant 
SA AN sah JA 3 Uh Ul Oa dp ah A3 aa 


5855-1926. Apa yang diwahyukan Allah SWT kepadaku yang berisikan 
petunjuk dan ilmu laksana mendung yang menampung hujan yang 
banyak dan mengenai bumi. Bagian bumi yang subur akan menerima air 
dan menumbuhkan pepohonan dan rumput yang rindang, namun ada 
juga bagian tanah yang tandus dan tidak menyerap air dan Allah SWT 
memberikan manfaat dengan tanah yang demikian dimana mereka 
dapat minum darinya, mengambil air dan mengembalakan ternaknya di 
tempat tersebut. Kemudian ada juga tanah yang lain yang tidak 
menampung air dan tidak juga menumbuhkan pepohonan. Yang 
demikian seperti seorang yang memahami agama Allah SWT dan dia 
mendapatkan manfaat dari apa yang aku sampaikan, ia mengetahui dan 
mengajarkannya. yang lain seperti orang yang tidak dapat mengangkat 
kepalanya dan tidak menerima petunjuk yang aku bawa. 


(Shahih) (ga?) dari Abu Musa. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 150. 


BY SE Sue Gi Ih OA ETAP Jb Mare OA1 


ML Oa PP 


820 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5856-1927. Taruhlah sesuatu seperti papan pelana kendaraan dan 


setelah itu tidak masalah ada orang yang lewat didepannya. 


(Shahih) (ha -mim dan ha "dari Thalhah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
339. 5 


Aa Gea 3 IR JAS LI 3 JB rara —SAoV 
PJ . 3 32 . rd 
SEL Ora DAN Jaa Galah nas Sd an 43 3) Age, 
8... » 036 5 Ae ban .. “ 3. .Ic 
AP Sa HUB EN ia aa BI OA Ta Dra 
5857-1928. Perumpamaan diriku dengan nabi-nabi yang lain seperti 
seorang yang membangun sebuah rumah. Ia membangunnya dengan 
baik, menyempumakan dan menghiasnya, namun meninggalkan satu 
buah ruang yang tidak ia bangun. Kemudian orang-orang berkeliling 
melihatnya dan merasa heran sambil berkata, “Kenapa ia tidak 


menyempumakan satu bagian tersebut”. Sesungguhnya akulah yang 
mengisi sisa ruang tersebut. 


(Shahih) (ha '-mim dan ta') dari Ubai (ha '-mim, gaf dan ta) 
dari Jabir ra. (ha "nim dan gaf) dari Abu Hurairah. (ha '-mim dan mim) 
dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 141. 


5 ate HS Ae Bu 1 JES gta Mara AOA 
Jaa “laa “ai Suka na Ha NI osn ca gen 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 821 





5 jaba kat ui Tee G3 Di can ENG og 


5858-1929. Perumpamaan diriku seperti seorang laki-laki yang 
menyalakan api. Ketika api telah menerangi sekelilingnya kupu-kupu 
dan belalang jatuh ke dalam api. Di saat orang tersebut berusaha 
menghalau, biantang tersebut tetap saja menceburkan diri ke dalam api. 
Itulah gambaran perumpamaan diriku dengan kalian. Aku memegangi 
ujung kain kalian agar kalian tidak masuk ke dalam neraka: menjauhlah 
dari neraka, menjauhlah dari neraka: namun kalian justru melepaskan 
tanganku dan masuk ke dalam api. 
(Shahih) (ha -mim, gaf dan ta "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim 
1544 dan Silsilah AI Ahadits Adh-Dhaifah, no. 3082. 


. . - Peta 5 25 an . 
Lanny SMAN Jami AYU WI JG JAS Sa) ydts 0A0A 
Ag ah Tai ba Sa v1 Tt, 0. sai. 

OA ly 3 PS Pu Ia Lu WS ea Ga Uab GA 

Ca 
5859. Perumpamaan antara aku dan orang-orang seperti kalian seperti 
seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu kupu-kupu dan belalang 
berjatuhan di dalamnya padahal orang tersebut telah berusaha 


menghalaunya. Aku memegangi ujung kain kalian agar kalian tidak 
mausk ke dalam neraka, namun kalian justru melepaskan tanganku.” 


(Shahih) (ha "-mim) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 3082: mim. 


— Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














JB UP AP FS WC a yka. var. SAT: 
Ca MG Oa sa ui Ab pa ah Au 
TR Ya Ha Ie LAKI enda cap ya wb 6 
AN AA eat abah MAKA Ian ae Ain 
GA Ga ai CA sa Ba 

SAI ja Aan 


? .. 


5860-1930. Perumpamaan antara diriku dan apa yang aku ajarkan 
seperti seorang laki-laki yang mendatangi suatu kaum dan berkata: 
Wahai kaum, sesungguhnya aku melihat sekelompok tentara dengan 
mataku sendiri, aku hanyalah seorang yang memberikan peringatan: 
Selamatkanlah diri kalian, selamatkanlah diri kalian. Sebagian dari 
mereka menta ati seruannya dan segera pergi untuk menyelamatkan diri 
dan merekapun selamat Sementara itu, sebagian dari kaum tersebut 
tidak percaya dengan berita yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Mereka 
tetap berada di tempatnya hinga akhirnya mereka diserang oleh tentara 
tersebut dan hancur. Demikianlah perumpamaan antara orang yang 
menta atiku dan mengikuti ajaranku dengan orang yang tidak 
mematuhiku dan mendustai kebenaran yang aku bawa. 


(Shahih) (ga?) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1526. 


H3 MS Ad 17X Kn 


5861. Orang yang selalu minum khamer seperti orang yang 
menyembah berhala. 


(Shahih) (ta "-kha "dan ha "-ba ) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 823 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2177 dan ha'. 


AA — ari ART 
Bagan at 

5862-1931. Perintahkan saudara perempuanmu untuk naik kendaran... 

sesungguhnya Allah SWT tidak butuh dengan sikap saudarimu yang 

menyiksa dirinya. 

(Shahih) (ha "-mim, dal, nun dan ha ') dari Ugbah bin Amir (dal, kal) 

dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
2592. 


” ot On ana” ON ke 
Sl aku 0S Al ob 


£ $ # 2. 2 o re . Ka P3 “7, 3 2 . 

is GAN AG JB Lb Ab daa Pata pama JP) PNY 
TES JB AP Giat 

5863. Seorang laki-laki lewat dihadapan dahan kayu yang ada ditengah 

jalan, kemudian ia berkata, “Demi Allah, aku akan menyingkirkan dahan 


ini agar tidak mengganggu kaum muslimin yang lewat”, Dengan 
sikapnya yang demikian, Allah SWT memasukkannya ke dalam surga. 


(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1795. 


sa II AE Tin SAI Yg St Lp LA 
SE TS 


824 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















5864. Pada malam aku dkisra"-kan, aku melewati tingkatan alam 
tertinggi sementara Jibril seperti kain lapis yang tua karena takut kepada 
Allah SWT. 


(Hasan) (tha '-sin) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2289 dan As-Sunnah, no. 821. 


£ 4 3 £ - 0 “5 . Tar 3 .. 
Pb Rab ag db aer bip Lohno 
5865. Ketika malam saat aku di-sra "-kan, aku melihat Nabi Musa 
sedang berdiri melaksanakan shalat di kuburnya. 
(Shahih) (ha '-mim, mim dan nun) dari Anas. 


LAB Jati Ke Ul iga OA 


5866. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami shalat bersama banyak 
orang. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf ta" dan ha ') dari Aisyah. (gaf) dari Abu 
Musa ra. (kha ") dari Ibnu Umar ra, (ha) dari Ibnu Abbas, dari Salim bin 
Ubaid. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Figh As-Sirah, no. 499 
dan Irwa "Al Ghalil, no. 541. 


70. a kana 7.29 2. na “ ng 5 3 
PES AISI ori Ca II Pal Pa Iya ary SAT 
Lor 3 4 9 


eals 2 PPL Aan 


5867-1932. Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat ketika 
ia menginjak usia tujuh tahun. Jika telah berusia sepuluh tahun, kalian 
boleh memukulnya —jika ia tidak mau melakukan shalat—. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 825 














(Shahih) (dal) dari Subrah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
508 dan Irwa" Al Ghalil, no. 247: ha"-mim, Ad-Darimi, ta', Ibnu 
Khuzaimah, gaftha ', kaf. ha "-gat14! 


kale Pare ga an An pa ay | Dah SY Ia s2 KR 
ge aa $ Aa 133 cw Pa Ain otr (33 


5868. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan shalat ketika 
mereka berusia tujuh tahun. Dan kalian boleh memukulnya —ketika 
mereka tidak mau shalat— saat usia mereka sepuluh tahun. Kemudian 
pisahkanlah tidur mereka antara satu dengan yang lain. 


(Hasan) (ba "-mim, dal dan kai) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 572, 
Shahih Abu Daud. no. 509 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 247. 


krya 3 2 era) 3 Na ag IE 3 Te Aarr A14 
5869-1933. Perintahkanlah ia untuk berbicara, berteduh dan duduk 
serta menyempurnakan puasanya. 
(Shahih) (ha -mim, kha ' dan dal) dari Ionu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghali, no. 
2591. 


147 Menurutku, Ini adalah redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 
Ahmad, sementara riwayat lain dengan redaksi: Ajarkanlah mereka... sebagaimana 
termuat pada hadits no. 4025, dan ini memiliki penguat dari hadits Abu Hurairah 
RA. Sementara itu, redaksi yang dikeluarkan dalam gaf-tha' dan kaf dengan redaksi: 
Jika anak-anak kalian telah mencapai.... 


826 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














. - 2. 2 Das ea 5 : £ 53 

Citab D nai Y, Jaith ape Uh SG ob La .yare AV. 
KO bi KEpenI 

5870-1934. Perintahlah ia, jika ada kebaikan didalamnya, maka ia akan 


melakukannya. Dan, janganlah kamu memukul istrimu seperti memukul 
budak perempuanmu. 


(Shahih) (dal dan ha '-ba ') dari Lagith bin Shabrah: 


Hadits ini Ta juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
130: Ath-Tha 


AB Ap 3 Get aa hwa 
5871. Orang kaya yang meminta-minta, di hari kiamat nanti wajahnya 
akan menjadi buruk. 
(Shahih) (ba "-mim) dari Umran. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
793. an 


- gy. 30... JI 03 NA 3 


mena ug GP Laga TER A aa ma Tia » NA DOAVY 
3S 3 3d La Fi Pi ser 2 JEA Xaw) IS bts, GUI 


MAGANG 
5872-1935. Orang yang beristirahan dan diistirahatkan (meninggal 
dunia): Seorang hamba yang beriman beristirahat dari keletihan dan 
kejamnya dunia menuju rahmat Allah Ta 'ala, sementara orang yang 


durjana, manusia, negeri, pepohonan dan hewan merasa diistirahatkan 
dari keburukan sikap dan perilakunya. 


(Shahih) (ba "-mim dan gaf) dari Abu @utadah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 827 


Na 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
466 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 1710. Malik. 


MA MAY Se BU GI 3 Ia Lan ara DOAVY 
5873-1936. Masa hijrah telah berlalu bagi mereka yang melakukannnya, 
namun aku membaiatnya atas Islam dan jihad. 

(Shahih) (gaf) dari Majasyi' bin Mas'ud . 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
118. 


A53 DOB YAN Ip Nahan AV 


” 


5874. Berkumurlah kalian setelah meminum susu, sebab di dalam susu 
ada lemaknya. 


(Shahih) (dal) dari Ionu Abbas ra dan sahal bin Sa'ad. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1661. 


ET da Oi aa Bihan Keatak Ono Mn 2 

Pa sb SA Bp Jb F3 Jan .oAVO 
5875. Orang yang mampu membayar utang namun menunda-nunda 
pembayarannya berarti telah berbuat zhalim. Jika salah seorang di 
antara kalian dilimpahkan pengurusan pembayaran utang kepada orang 
kaya, hendaklah ia menerimanya. 
| (Shahih) (gaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
962, Ar-Raudh An-Nadhir, no. 6126 dan Irwa ' Al Ghalil 1418: Ahadits 





828 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Al Buyu' Asy-Syafi'i, ba "-mim 4, Ad-Darmi, Ibnu Abu Syaiban dan 
Ibnul Jarudi. 


& aj suda Ie ali Bp uk AA Jk NATV—OAYI 


5876-1937. Orang yang mampu namun menunda pembayataran 
utangnya adalah zhalim. Jika pembayaran piutangmu dilimpahkan 
kepada orang yang mampu, maka terimalah.” 


(Shahih) (ha "dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ahadits A/ Buyu! ha -mim, 
nun dan At-Thahawi. 


II ja, LH Hala Has LP PSI R0 Mara SOAVY 


5877-1938. Lahirnya seorang anak laki-laki disyariatkan agigah, 
sembilhlah hewan atas namanya dan cukurlah rambutnya atas namanya 
pula. 

(Shahih) (kha ', dal dan ha ")dari Salman bin Amir. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1171. 


Iis 3) de AG TAN win of AI Ska ara DAYA 


“.90 JI NUN Pp 


By gal Sya OA MAU jul YO oa 


an HN 
5878-1939. Aku berlindung kepada Allah dari perkataan manusia yang 


mengatakan bahwa aku membunuh sahabatku. Sesunguhnya orang ini 
dan sahabat-sahabatnya membaca Al @ur'an namun tidak melewati 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 829 


No en 

















kerongkongan mereka dan mereka akan keluar dari Islam seperti 
lepasnya anak panah dari busurnya. 


(Shahih) (ha "-mim dan gaf) dari Jabir. 


.. 30 


AA) AA Ia AI ai ja 25 Ska .0AYA 
5879. Muadz bin Jabal adalah manusia yang paling tahu tentang apa 
yang dihalalkan dan diharamkan Allah. 
(Shahih) (ha Jam) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1436: Al Aali. 


Fin AI A3 AAA GUI Je Di Slka LAM: 
5880. Muadz bin Jabal di hari kiamah nanti posisinya berada di depan 
para ulama sejauh pandangan mata.” 
(Shahih) (ha "-lam dan tha "-ba') dari Muhammad bin Ka'ab 
dengan derajat mursal. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1090: Ibnu Sa'ad dan ha '-lam - Umar. 


em JI Ca ai Ce LC 1 BAL .OAMN 


5881. Tempat pertarungan kematian adalah di usia antara enam puluh 
hinggga tujuh puluh tahun. 
(Hasan) (Al Hakim) dari Abu Hurairah.148 





148 Jebelumnya telah disebutkan riwayat yang shahih dengan redaksi: Usia- 
usia ummatku...” no. 1073. 


830 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1517. 


3. -— 


LL) ani OI, On SabG an y an .OAAY 
Ae PG Ya SE) ala Tel DPN 


7 


5882. Bacaan-bacaan yang dibaca setelah selesai shalat fardhu dimana 
pembacanya tidak akan kecewa adalah: Tasbih sebanyak tiga puluh tiga 
kali, tahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan takbir sebanyak tiga puluh 
empat. 


(Shahih) (ba -mim, mim, ta" dan nun) dari Ka'ab bin Ajrah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 102. 


AG Lip 3 PRE Si Ia LoMnr 
5883. Orang yang mengajarkan kebaikan akan dimintakan ampun oleh 
segala sesuatu: bahkan oleh ikan-ikan yang ada dilautan. 

(Shahih) (tha sin) dari Jabir ra (Al Bazzar) dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
79: ta '-Abu Umamah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 831 











. . 
.. t. 


A9 li Ha SE ar ENY 


C 
ts 
2 


Je 


5884. Kunci-kunci perkara yang ghaib ada lima di mana tidak ada 
satupun yang mengetahuinya kecuali Allah SWT, Tidak ada satupun 
yang mengetahui tentang apa yang akan terjadi esok hari kecuali Allah 
SWT. Tidak ada satupun yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim 
kecuali Allah SWT. Tidak ada satupun yang mengetahui kapan 
terjadinya hari kiamat kecuali Allah SWT. Tidak ada satupun yang 
mengetahui di bagian bumi yang mana ia akan mati kecuali Allah SWT. 
Tidak ada satupun yang mengatahui kapan hujan akan datang kecuali 
Allah SWT. 


(Shahih) (ha "-mim dan kha ) dari Ibnu Umar ra.149 


35 . 
MA Cal 133 ar PPA Dea et. oAAo 


5885. Kunci pembuka shalat adalah wudhu, yang mengharamkan 
—segala sesuatu— nya —kecuali gerakan shalat— adalah takbir dan yang 
menghalalkan —segala sesuatu— nya (boleh melakukan gerakan selain 
shalat) adalah salam. 

(Shahih) (ha "-mim, dal, ta', ha '/dari Imam Ali ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 312, 
kitab Shahih Abu Daud, no. 301 dan Sifat shalat, no. 66. 


Aula ita ya JT Jt 3 Ula GH JAM Ho MMI 





19 Takhrij hadits ini telah disebutkan hadits no. 3255. 


832 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











5886. Tempat berdiri seorang lelaki di barisan tentara yang berjuang di 
jalan Allah SWT lebih utama dibandingkan ibadah selama enam puluh 
tahun. 


(Shahih) (tha '-ba ' dan kaf) dari Imran. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 902. : 


Bg . PP 2 8. 0 Lo 05. 3 

Dal 52 UJKG LS NE A13 Asa AI SG at. —0AAV 
AN HE S5 data 

5887-1940. Semoga Allah SWT memenuhi rumah-rumah mereka dan 


kubur-kubur mereka dengan api, sebagaimana mereka telah membuat 
kami melalaikan shalat Ashar hingga terbenamnya matahari. 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan 4) dari Ali (mim dan ha ' dari Ibnu 
Mas'ud. 


MEA JI LI JS ale 0 MAA 
5888. Ammar dipenuhi oleh keimanan sampai ke ujung tulang 
tulangnya. 
(Shahih) (ha "dari Ali. (kafdan ha '-gaff dari Ibnu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 807: nun dan kaf-dari seorang laki-laki dari kalangan 
sahabat. 


app GA Ap ojal oma 


5889. Terkutuklah orang yang menyetubuhi istri pada duburnya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 833 


| 
| 
| 
| 





(Shahih) (ha -mim dan dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3193 
dan Adab Az-Zafaf, no. 30. 


BN aa 5 ie L Iaa SB TEA at 
are PI), ny Jaa ui O gala Pn) Ay js Pa O yala .ONA 
Sia Ilag S 
5890. Terkutuklah seseorang yang meminta-minta dengan menyebut 
nama Allah SWT dan terkutuklah orang diminta dengan menyebut nama 


Allah lalu ia tidak memberinya selama ia tidak meminta sesuatu yang 
bersifat dosa. 


(Hasan) (tha "-ba ) dari Abu Musa. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
844 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 229: Ad- Daulabi, Ibnu 
Asakir. 


Pb Ip opal BA Pa 2 Doa dl Lap Opa LAM 
Sa agar PN Bap Op “al 
BG Ia Jab Oa ai da ha epan 


5891. Terkutuklah orang yang memaki ayahnya, terkutuklah orang 
yang memaki ibunya, terkutuklah orang yang menyembelih binatang 
untuk selain Allah, terkutuklah orang yang mengubah tanda-tanda batas 
tanah, terkutuklah orang yang menyesatkan orang buta dari jalannya, 
terkutuklah orang yang menyetubuhi binatang dan terkutuklah orang 
yang mengerjakan pekerjan yang dilakukan oleh kaum Luth (homo 
seksual). 


(Shahih) (ba "-mim) dari Tonu Abbas. 


834 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab ,A/ Misykat no. 3583. 


38. 3 9 8. £ 0 


oa Ter ar) TI | an Uike Ta Sl OP NAN OAAY 
2 

. pal 

5892-1941. Sesungguhnya manusia yang paling berat siksanya di hari 


kiamat adalah mereka yang mengambar gambar ini. 
(Shahih) (kha ') dari Aisyah. 


La si. 


s0 Y Hasi 3g Saki Oa Aa ae Ba LOAAY 
Ah alah 


.. . 


5893. Dj antara umatku yang paling cinta kepadaku adalah orang-orang 
yang ada setelahku. la senang jika melihatku, meskipun harus 
menebusnya dengan keluarga dan hartanya. 


(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


BPI 23, AAN, Paha Aldi LT La Oh 

MEI SA 
5894. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah 
merambahnya sesuatu yang buruk dan perbuatan buruk, putusnya 
silaturrahmi, khianatnya orang-orang yang seharusnya dipercaya dan 


diberikannya amanah kepemimpinan kepada orang-orang yang 
berkhianat. 


(Shahih) (tha '-sin) dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 835 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2290: Al Bazzar —Anas. Ha "nim- Al Bazzar— Ibnu 
Umar ra. 


SAN SI AE Goa JNpal La .0AA0 
5895. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah bersaing 
membangun masjid dengan megah. 
(Shahih) (nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
275: ha -mim, dal, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah, ha ', ain dan ha “-gaf. 


5 La amin $ Gen As ob asli daa Lp LAN 
Dp BU aIh yan 


5896. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah seorang yang 
masuk ke dalam masjid tidak melakukan shalat sunah dua raka'at, 
seseorang tidak memberi salam kecuali kepada orang yang ia kenal.... 


(Shahih) (Tha '-ba ") dari Ionu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 4514, komentarku atas kitab Ibnu Khuzaimah, no. 1326. 


ES R3 AL AA Sega IE Ta Ja up Ha .OAAV 
Fa pa 0D gai 


5897. Di antara amal shalih yang paling utama adalah memberikan 
kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman, membantu 


836 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















membayarkan utang, memenuhi hajat orang lain dan menghilangkan 
kesusahan. 


(Shahih) (ha "-ba') dari Ibnu Al Mukandar dengan derajat 
mursal, 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2291. 


ala BUSI BU II 2 — OAAA 
5898. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah membesarnya 
bentuk bulan pada tanggal pertama. 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Ibnu Mas'ud 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2292: ain-gaf, ain-dal, Tamam, tha "-sin, Tha "-shad-Abu 
Hurairah, tha -sin, Adh-Dhiya'-Anas. Ta "-kha -Thalhah bin Abu 
Hadrad, Abu Umar Ad-Dani-As-Sya'bi dan Al Hasan dengan derajat 
mursal. 


sa ed £ 3. . .. yg . 3 5 
ee oh cl : SIS NG 3 X3 Jogi Sp Ol BL LAI oa OA 
Ana pa abal Ol Gb Some 
5899. Di antara tanda-tanda mendekatnya hari kiamat adalah bulan 


ditanggal pertama terlihat seperti pada malam kedua dan masjid-masjid 
dijadikan jalan serta munculnya kematian secara mendadak. 


(Hasan) (tha '-sin) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 107 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah 2201: Adh-Dhiya '. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 837 





SI AU BI AI ia 0. 
5900. Di antara dosa yang paling besar adalah mensekutukan Allah dan 
melakukan sumpah palsu. 
(Shahih) (tha '-ba ) dari Abdullah bin Anis. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At targhib 3/46: ta ', 
ha "-ba', kal, tha "-ba', kha “-bnu Umar. 


BA Giro Jai of II ya LA 
5901. Di antara perbuatan yang baik adalah, kamu tetap menjalin 
hubungan baik dengan sahabat ayahmu. 
(Shahih) (tha '-sin) dari Anas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
'Shahihah, no. 2303: ha "-mim, mim-lbnu Umar ra.150 


Aye yan A3 pa 04X 
5902. Campuran dari kurma dan dari kurma muda adalah khamer. | 
(Shahih) (tha "-ba ) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3647: 
dal, An-Nu'man.151 





150 Haditsnya telah dipaparkan sebelumnya pada no. 1525, dengan redaksi 
Sesungguhnya di antara bakti yang paling tinggi nilainya adalah menyambungkan 


ISI Haditsnya telah dipaparkan sebelumnya pada no. 2220 dengan redaksi 
Sesungguhnya dari anggur bisa dibuat khamer.... 


838 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


| 














5903. Khamer bisa terbuat dari gandum, dari kurma, dari syair, dari 
anggur dan dari madu. 
(Shahih) (ba -mim) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3647: 
dal, ta", ha" -An-Nu'man 


3, alat 3: AKG A56 3K0 Nella NAtr 
SAN 


5904-1942. Di antara shalat ada sahalat yang jika tidak dikerjakan oleh 
seseorang, maka seakan-akan ia kehilangan harta dan keluarganya. 
—maksudnya adalah shalat ashar—. 


(Shahih) (nun) dari Naufal bin Muawiyyah dan Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
480. 


. CA 3, 2 0. » 2... 
UB AG GA UU Ca Ga Natr —I.0 
IP udh CI aan 


5905-1943. Di antara kecemburuan ada yang disenangi Allah dan ada 
juga kecemburuan yang dibenci Allah. Kecemburuan yang dicintai Allah 
Yang memiliki dasar dan yang dibenci Allah adalah yang berdasarkan 
keraguan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 839 





(Shahih) (ha ') dari Abu Hurairah.152 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 
1999. 


8 abg DANG BEYG Karan Sad La Mate AA 
AB IS SY by G5) seb ae Ka 

P3 

JERNI F3 
5906-1944. Di antara perkara yang termasuk fitrah adalah: berkumur, 
istinsyag (memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi), 
bersiwak, mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, 
menghilangkan bulu disekitar kemaluan, membasuh sela-sela jari, 
membersihkan kemaluan, dan berkhitan. 


(Hasan) (ha) dari Ammar bin Yasar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 


II "ps, ebII Mar Ta) ara 2 jail Ga Nate DAY 
5907-1945. Yang termasuk fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, 
memotong kuku dan mencukur kumis. 

(Shahih) (kha ') dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
43: Ibnu Sa'ad dan nun.158 





IS2 Di kitab aslinya tertera zay: Diantara yang termasuk fitah adalah, 
berkumur, menghirup air ke hidung, siwak dan memotong kumis. Dan pada naskah . 
kha'—dari Ibnu Umar ra. Aku tidak tahu bagaimana bisa demikian, padahal ini tidak 
ada dalam kitab Az-Ziyadah dan tidak juga dalam kitab kha'. Oleh karena itu aku 
membuangnya. 


840 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Mba PTN 


og JI urea sr SEN F3 NAtUDALA 


2 Ao, 358 8 3. 3 


- dal Ca Bul 


5908-1946. Di antara perbuatan yang termasuk dosa besar adalah 
seorang laki-laki yang mencaci kedua orang tuanya, yaitu: Ia mencaci 
ayah seseorang dan orang tersebut berbalik mencaci-maki ayahnya: ia 
mencaci-maki ibu orang lain dan orang lain tersebut berbalik mencaci- 
maki ibunya. 


(Shahih) (gaf dan ta dari Ibnu Umar ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 1/22: ha '- 


(9 ja ta » 3... « ee Pd , - 
PL EA Gal 1g AYI AI Ga .04.4 
5909. Dari Allah dan bukan dari Rasul: Allah melaknat orang yang 
memotong pohon bidara.” 
(Shahih) (tha "ba ' dan ha '-gaf) dari Muawiyah bin Hayyidah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 615: At-Thahawi dan ha “-gaf-Ali. 


JA TA ag PI SA ya 041. 


5910. Keluar madzi mewajibkan wudhu dan keluar mani mewajibkan 
mandi. 


(Shahih) (ta "dari Ali. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 311. 





153 Haditsnya telah disebutkan pada no. 4288 dengan lafazh: Fitrah adalah 
memotong. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 841 











s 32 2 0. : - 01 
Jang YO AS sja Ah jaman ya — OAYA 
5911. Di antara bagusnya perilaku keislaman seseorang adalah ia 
meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. 

(Shahih) (ta" dan ha" dari Abu Hurairah. (ha '-mim, tha "- 
ba') dari Al-Husein bin Ali. (Al Hakim dalam kitab ,A/ Kunaa) dari Abu 
Bakar Asy-Syairazi dan dari Abu Dzar. (Kaf dalam kitab Tarikh-nya) dari 
Ali bin Abu Thalib (tha '-shadj dari Zaid bin Tsabit (Ibnu Asakir) dari Al 
Harits bin Hisyam. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Naaadhir, 
no. 293 dan 321 serta syarh Agidah At-Thahawiyyah, no. 268 dan 
345. 


CG JAB okamina Il Aja ega SA API gta ya SAN 
Ka an LNG Ten 
5912. Sejak salah seorang di antara kalian keluar dari rumah menuju 
masjid, setiap satu langkah kaki dijadikan sebagai kebaikan dan setiap 
satu langkah kaki yang lain dijadikan sebagai penghancur keburukan. 
(Shahih) (kaf dan ha "-ba ') dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
296: ha -mim, nun dan ha '-ba'. 


Me Sy Sein Sailk La — oa1r 


842 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 

















5913. Di antara para khalifah kalian ada seorang khalifah!54 yang 
menebarkan kesejahteraan dengan harta berlimpah yang jumlahnya 
tidak terhitung. 


(Shahih) (mim) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha -mim 3/49, 60, 96, 98 
dan mim 8. 


ML Kb Ip oat 
5914. Di antara minyak wangi kalian yang terbaik adalah misk. 
(Shahih) (nun) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam ha '-mim 3/31, 36, 47, 62, 
88 dan mim 7/47 155 


& kap os Uas Ts er Haa Pa Ga Atv YO 
IN Ah Gp dah bd AR ga ba oh 
AA BE At SIA ah AISI Ah Uya Tp gai 
5915-1947. Dj antara orang yang baik kondisi hidupnya adalah seorang 
laki-laki yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah S WT, ia naik 


di atas punggung kudanya dan segera bergerak ketika mendengar suara 
musuh yang datang, ia berharap meninggal di jalan Allah SWT, atau 





18 Ja adalah Imam Mahdi yang disebutkan akan keluar di zaman turunnya 
Isa AS dan Nabi Isa AS melaksanakan shalat dengan bermakmum kepada Imam 
Mahdi. Lihat hadits no. 5920. 

158 Telah disebutkan lafazhnya pada no. 1032. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 843 











seorang laki-laki yang memiliki harta dan ada di puncak gunung atau di 
bagian lembah: ia melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan 
menyembah Allah SWT hingga meningal dunia. Dan tidak termasuk 
manusia kecuali dalam kebaikan. 

(Shahih) (mim dan ha "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3796 
dan mim 6/39. 


3. 3 


ME AG BEI AS Ga ASI Sya 20 
5916. Di antara seburuk-buruknya manusia adalah orang yang masih 
hidup saat terjadinya hari kiamat. 
(Shahih) (kha "56 dari Ibnnu Mas'ud. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Tahdzir Al Masajid h. 
18, ha -mim. 


” . . . 3 » 
Ny Ary NN fa AI TA) Senter » au) P3 aa .OANV 
| dry 
5917. Di antara seburuk buruk manusia adalah yang memiliki dua 
wajah, ia mendatangi mereka dengan satu wajah dan mendatangi yang 
lain dengan wajah yang lain. 
(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kha" 4/395 dan mim 8/27. 





156 Menisbahkan hadits ini kepada seseorang maknanya adalah hadits 
tersebut menurut orang tersebut berderajat maushul, padahal kondisi yang 
sebenarnya dari hadits ini tidak demikian. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan 
komentar. 


844 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 




















LAI GR yen lab aa Jnbil Alah Iya ata SOAYA 
5918-1949. Mandilah setelah memandikannya dan berwudhulah setelah 
membawanya. —yakni: Mayit—. 

(Shahih) (ta) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 


53. 


AA HE GS AT 3 Sl ser ERA aa Ao. DANA 


& Pap HI si IA Kis na Jai Gal & si - 


5919-1950. Dari arah sini datangnya fitnah —dan beliau memberikan 
isyarat ke arah timur— tidak lunak dan kerasnya hati pada kelompok 
orang yang bersuara keras: yaitu para pemilik unta saat berada di sisi 
ekor unta dan sapi, pada suku Rabi'ah dan Mudhar. 


(Shahih) (kha ") dari Ibnu Mas'ud. 


. ? .. 


dala IA Ol daa Kai sad La. OAY. 


5920. Di antara golongan kami ada yang ikut melaksanakan shalat 
dibelakang Nabi Isa. 


(Shahih) (Abu Na'im dalam Kitab AI Mahdi dari Abu sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2293. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 845 








- £ j OA ST 3 . » 01, (3 3 Pa | x (3 

Abe AA aya 
an) AI BL 5) 33 

5921. Jika seseorang diberikan oleh Allah SWT harta ini tanpa 


memintanya, hendaknya ia menerimanya. Sebab hal yang demikian 
pada hakikatnya adalah rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya. 


(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
842. 


aa ie JAM PN GT AA GA (SSI Iya LAN 
5922. Barangsiapa yang menyaikiti Al Abbas berarti ia menyakitiku, 
sesungguhnya paman seseorang adalah saudara ayahnya. 
(Hasan) (Ibnu Asakir) dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 3156: 
nun, kaf-Abdul Muthallib. Ibnu Sa'ad-Abu Mijlaz. 


AAN PA Yap 3 3 ny $ Sal s3 ya — OAYY 
5923. Barangsiapa yang menyakiti kaum muslimin dijalan-jalan mereka, 
maka atasnya laknat mereka. 
(Hasan) (tha "-ba ') dari Huzdzaifah bin Asyad. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
144 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2294: ain-dal, Abu 
Nu'aim-Abu Dzar. 


nian Ur sil ya — 0Art 


846 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





—.g 


| 





5924. Barangsiapa yang menyakiti Ali, berarti ia menyakitiku. 

(Shahih) (ha "-mim, ta "-kha ', kaf) dari Umar bin Syasy. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2295: ha '-ba', Ibnu Asakir, Al Haitsam bin Kulaib - 
Sa'ad bin Asakir-Jabir. 


rLey SAI 313 Al Ap Ayang al Ga up ANo AYO 

Sar PA Ja 3 Hai ag Bin Ja ln at 
baba, 

5925-1915. Barangsiapa yang berimana kepada Allah SWT dan Rasul 

Nya, melakukan shalat menunaikan zakat dan berpuasa, maka ia 

berhak dimasukan ke dalam surga: baik ia berhijrah di Jalan Allah SWT 

atau berdiam diri di tempat dimana ia dilahirkan. 

(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 921. 


ay. . 


Keryan Ju Ae Au Sal ya L0AYI 
5926. Barangsiapa yang mengurung binatang yang tersesat dan tidak 
mengumumkannya berarti orang tersebut telah sesat. 
(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Zaid bin Khalid. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
921. 


Iso 8. 


Mein an ag YG uk Bu. Y4oy —AYY 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 847 





5927-1952. Barangsiapa yang membeli makanan, janganlah ia 
menjualnya kecuali setelah ia menerimanya secara penuh. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, nun dan ha ') dari Ibnu Umar ra. (gaf 
dan 4) dari Ibnu Abbas. (ha "-mim dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
909 dan Irwa ' Al Ghhalil, no. 1328. 


Aa Oh AT BSE ML 3 Aan l libaa PEN ya Mor DAYA 
La (Tn Po “80 esa 0 Ta TE PL MOP os 
BA FS pa CP 35 33 ob eta Oly UASN gg Oi 

5928-1953. Barangsiapa yang membeli hewan yang sengaja tidak 

diperas air susunya dan hewan yang diikat puting susunya agar 

terkumpul untuk menipu pembeli dengan cara khiyar, maka ia diberi 
keleluasaan selama tiga hari, jika mau, ia boleh meneruskan jual belinya 


tersebut dan jika tidak, ia dapat mengembalikannya ditambah dengan 
satu sha' kurma dan jangan gandum. 


(Shahih) (nun dan ha') dari Abu Hurairah. Hadits ini dapat 
dilihat juga dalam kitab Ahadits A/ Buyu' 


Ini Ol SB Wa Gap Ol Ag SES GE ya date DAYA 
besi bapa SN kn sa IS Iu Hae aan Ld 
5929-1954. Barangsiapa yang menjual pohon kurma setelah diserbuki, 
maka buahnya milik si penjual kecuali jika disyaratkan oleh orang yang 
membeli. Barangsiapa yang menjual seorang budak dan budak tersebut 
memiliki harta, maka harta tersebut milik si penjual kecuali disyaratkan 
oleh si pembeli. 
(Shahih) (ba '-mim, kha'" dan ha") dari Ibnu Umar (ha ') dari 
Ubadah bin Ash-Shamit 


848 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" A/ Ghalil, no. 
1314. 


Tube 3 La. . Ar .- 

Ja TR 0 Sh La JI BI op or. 
JI IBI AD sasi 

5930. Barangsiapa yag mencari ilmu untuk menyaingi para ulama, 

untuk bersikap sombong terhadap orang-orang yang bodoh atau untuk 


mendapatkan pengaruh dihati orang-orang, berarti ia sedang berjalan 
menuju neraka. 


(Hasan) (kaf dan ha '-ba )) dari Ka'ab bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 225. 


Gm 1) Ka “ale mad 5 SI up P3 S3 CP NA00o DAYA 
8 - 

: su) ce 

5931-1955. Barangsiapa yang diberi sedikit cobaan dengan anak-anak 


perempuan, kemudian ia bersabar, maka mereka menjadi penghalang 
baginya dari neraka. 


(Shahih) (ta dari Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/83: Kha 
Abu Sa'id. 


Ap Wa AS La 3 ea Si AB Iya AE uya OAYY 
ya 


. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 849 


5932. Barangsiapa yang diberi sedikit coabaan dengan anak-anak 
perempuan, kemudian ia bersikap baik kepadanya, maka anak-anak 
wanitanya tersebut akan menjadi hijab baginya dari neraka. 

(Shahih) (ha -mim, gaf dan nun) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1760. 


BEE NB ah ear 

5933. Barangsiapa diuji dengan suatu cobaan, kemudian ia 

menceritakannya berarti ia telah mensyukurinya dan barangsiapa yang 
menyembunyikannya berarti ia telah mengkufurinya. 
(Shahih) (dal dan Adh-Dhiya”) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 618. 


SI 3 Hae ALA ae ja Non Ar 
“3 “is Oo ot Na AP Ia MEA . Kia 30, . se Tan 0. 
BIP SA Aa dl HS OS Op CN Tab Ulir BP Odang 
Sa Hd okeh Ale Io slah OS Op Lgmg la 

Henna, 
5934-1956. Barangsiapa yang menjenguk saudaranya yang muslim 
berarti ia sedang berjalan di taman surga hingga ia duduk. Jika duduk, ia 
diliputi oleh rahmat. Jika ia mendatanginya di pagi hari, maka tujuh 
puluh ribu malaikat memintakan ampun untuknya hingga tiba waktu 


sore. Jika ia datang di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat akan 
memintakan ampun untuknya hingga tiba waktu shubuh. 


(Shahih) (ha ' dan kaf) dari Ali. 


850 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1367. 


NA Had Aya ANdov Io 
5935-1957. Barangsiapa yang hendak mendatangi tempat shalat jumat. 
hendaknya ia mandi. 
(Shahih) (ha '-mim, gaf, ta" dan ha dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil - AI 
Ghuslu. 


3, 3 ... . . .' . . 
akan ”p 2 Jom Ap .OAY 
5936. Barangsiapa yang datang ke masjid untuk suatu tujuan, maka 
itulah bagiannya. 
(Shahih) (dal) dari Abu Urairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 730 dan 
Shahih Abu Daud, no. 491. 


A36 Ami Oh aa Un KI At — oarv 


5937. Jika seseorang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikan 
tersebut dengan kebaikan. Jika kamu tidak dapat membalas 
kebaikannya, maka berdoalah untuknya. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari A-hakam bin Umair. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
957. | 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 851 


3 @ ap 8 e 
AWB, IBU Tali Aga Na0A SAYA 


5938-1958. Barangsiapa yang berhubungan seks dengan binatang, 
maka bunuhlah orang tersebut dan bunuh juga binatangnya bersamanya. 


(Shahih) (dal) dari Tonu Abbas ra. 


| Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' Al Ghalil, no. 
2348: ha "-mim. ain-Abu Hurairah. 


Ip dst SI Ijah Ca Bilas Was UT Ap .oara 
BA 

5939. Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun 
kemudian mempercayai apa yang dikatakan oleh sang dukun, maka 
sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada 
Muhammad. 

(Shahih) (ba "-mim dan kaf) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Syarh Al Agidah Ath- 
Thahawiyyah, no. 768, kitab Al Misykat, no. 4559 dan Adabu Zafaf, 
no. 31. 


Tn Be YA Tap BUS Uta Ap oat 


5940. Barangsiapa yang mendatangi tukang ramal dan bertanya 
kepadanya tentang sesuatu, maka selama empat puluh malam shalatnya 
tidak akan diterima. 

(Shahih) (ha '-mim dan mim) dari sebagian ummul mukminin. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
284, syarah Thahawiyyah, no. 767 dan Mukhtashar Muslim, no. 1496. 


852 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








1 £. or. . - ”, PPT nan 3 o- -J Pa 0 

AS alas Jl ey yaa P3 os ry al aa .0A481 
Aap IE ko LM) SP CT lai I 

5941. Barangsiapa yang ketika hendak tidur berniat bangun malam 

untuk beribadah, namun ia ketiduran hingga datang waktu subuh, maka 


apa yang diniatkannya tetap ditulis sebagai kebaikan yang ia kerjakan 
dan tidurnya adalah anugerah dari Tuhannya. 


(Hasan) (nun, ha ', ha '-ba ' dan kaf) dari Abu Darda. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
19 dan 600 serta Shahih Abu Daud, no. 1187: Ibnu Nashar. 


IA AG tas ira Aan Uu Bius US AS okey 

aa PI oi Bu 
5942. Barangsiapa yang mendatangi seorang dukun kemudian 
mempercayai apa yang ia katakan, atau menyetubuhi wanita yang 
sedang haidh, atau menyetubuhi wanita diduburnya, berarti ia telah 
berlepas diri dari apa yang diturunkan kepada Muhammad. 


(Shahih) (ha "-mim dan 4) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 551 dan 
Irwa ' Al Ghalil, no. 2006. 


” . . Pd . 4 .. 0 
BUG US S3 Gama j LI ab HTI AR Aoa Aca Asy 
af 
“he 


5943-1959. Barangsiapa yang mendatangi rumah ini (Ka'bah) dan tidak 
mengeluarkan perkataan yang buruk dan tidak melakukan perbuatan 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 853 


yang dicela, maka ia kembali dalam kondisi seperti seorang anak yang 
baru dilahirkan ibunya. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2006. 


aa. 304 . 3 - — no - sat 01 . 
Ta ol Ing II n eng Sa Sa NA ALL 
PSG SI Gil) £S Las 

5944-1960. Barangsiapa yang datang kepada kalian dan saat itu kalian 
sedang berada dalam satu kepemimpinan: kemudian orang tersebut 
berusaha memecahkan persatuan dan mencerai-beraikan kesatuan 
kalian, maka bunuhlah orang itu. 

(Shahih) (mim) dari Arfajah 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
2452. 


PI GA gas ad Ke opo deep — oto 


5945. Jika seseorang telah melampaui usia enam puluh tahun, maka 
Allah SWT memaafkan kealfaannya dengan sebab umurnya yang 
panjang. 

(Shahih) (ha "-mim) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1088: kha “-tha '. 


854 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








LAN aa Yak ale CAS ena IE Yk ah yi AN 
g - d ( 
5946-1961. Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali anjing 


sebagai penjaga ternak atau untuk berburu, maka setiap hari amalnya 
akan berkurang sebanyak satu girath. 


(Shahih) (ha "-mim, mim dan dal) dari Abu Hurairah. (mim) dari 
Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1243-1244. 


hate TA PA 3 0. 

MG DjbalG Ai SAN CS ep Aa ane —At 
HE Dus 

5947-1962. Barangsiapa yang  menyempumakan wudhunya 

sebagaimana yang diperintahkan Allah, maka shalat-shalat wajib yang 


ia kerjakan menjadi kifarat atas dosa yang terjadi di antara shalat-shalat 
tersebut. 


(Shahih) (mim, nun dan ha dari Utsman ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
131 dan Shahih At-Targhib, no. 190. 


2. 3s 0 25. Ia - 4 
A3 6 Jan Jis Jis JL Lis A5 NA1r ALA 
5948-1963. Barangsiapa yang hartanya diambil dengan cara yang tidak 


hak, kemudian ia menjaga dan mempertahankannya hingga terbunuh, 
maka ia meninggal dunia dalam kondisi syahid. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 855 





(Shahih) (ha 75? dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'z, no. 
41: ha -mim dan 3-bnu Umar ra.158 


3 Ie An 6 Bi Jasa S 23 Ga 2 IS aa ALA 
Fa kikanag 


5949. Barangsiapa yang kehilangan tiga orang anak kandungnya karena 
berjuang dijalan Allah, lalu ia menharap pahala kepada Allah maka ia 
berhak mendapatkan surga. 


(Shahih) (tha '-ba ') dari Ugbah bin Amir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2296: ha "-mim, Ibnu Asakir. 


£. or. 0 2 0... #. "37.9 Pa - Po. or. 0 sa 0 

pe og Ted Kmng Te dala piala 0000 
' 3? 5 Pa 0 To 
PI Gd Malaga SENI 
5950. Barangsiapa yang kamu puji kebaikannya, berarti ia berhak 
mendapatkan surga. Barangsiapa yang kamu cela karena keburukannya, 
berarti ia berhak mendapatkan neraka. Sesungguhnya kalian adalah 


saksi Allah di muka bumi. 
(Shahih) (ha '"-mim, gaf dan nun) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
484 dan AhkamAl Jana 'izh. 42. 





17 Dalam kitab aslinya tertera mim. Koreksi ini berdasarkan kitab Az- 
Ziyadah. 
188 Lafazhnya akan disebutkan pada hadits no. 6011. 


856 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 

















Ha AI Hat olaka apa .0401 


5951. Barang siapa yang mengagungukan kekuasaan Allah, maka di 
hari kiamah nanti Allah SWT akan mengagungkannya. 


(Hasan) (tha "ba ') dari Abu Bakrah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 2297: ha "-mim, Ibnu Abu Hatim. 


So PI Ie bae LES L0K0y 
5952. Barangsiapa yang memagari tanah mati (tidak bertuan), maka ia 
(Shahih) (ba "-mim, dal dan Adh-Dhiya”) dari Samrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" Al Ghalil, no. 
1554. 


hh ats PA ea Naga AE AYI Kar .040Y 


5953. Barangsiapa yang mencintai kaum Anshar, maka Allah akan 
mencintainya dan barangsiapa yang membenci kaum Anshar, maka 
Allah SWT akan membencinya. 


(Shahih) (ha "-mim dan ta '-kha ) dari Muawiyah. (ha' dan ha "- 
ba ') dari Al Bara”. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 991, 1602: ha "ba" —AI Harits bin Yazid Al Anshari. 


IA Va 1 SE yr 9 yaa AI 0001 
. Sati 


” 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 857 


5954. Barangsiapa yang mencintai Al Hasan dan Al Husein (dua orang 
cucu Nabi Muhammad SAW) berarti ia mencintaiku dan barangsiapa 
yang membenci keduanya, berarti ia membenciku. 


(Hasan) (ba "-mim, ha" dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
101. 


MEN Gp ea YA Liat PGA Men aa — 09400 


5955. Barangsiapa yang ingin merasa senang saat melihat catatan 
amalnya —di hari kiamat kelak—, hendaknya ia memperbanyak istghfar 
(memohon ampun kepada Allah SWT). 


(Hasan) (ha " dan Adh-Dhiya”) dari Az-Zubair. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2299. 


LJ os 


pat Ain ih YA KAA ya oten 


5956. Barangsiapa yang ingin rezekinya diluaskan dan usianya 
diperpanjang, hendaklah ia menyambung silaturrahmi. 


(Shahih) (gaf, dal dan nun) dari Anas. (ha -mim dan kha”) dari 
Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Al Misykat, no. 4918 
dan Silsilah Al Ahadits Ad-Dhaifah, no. 181. 


JB aa saia ea Ud SES aa L0rov 


858 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5957. Barangsiapa yang merasa senang ada orang lain yang berdiri 
untuk menghormatinya, hendaknya ia menyiapkan tempat duduknya di 
neraka. 


(Shahih) (ha -mim, dal dan ta '/dari Muawiyyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 357. 


BV AI ai AYI Ab ang Ol OA Uh eko 
5958. Barangsiapa yang ingin merasakan manisnya iman, hendaknya ia 
mencintai seseorang, dan ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. 

(Hasan) (ba "-ba ) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2300: ha '-mim dan Al-Bazzar. 





Y Ap 2 Jt 3 des of AE Ia ane a01 


Ba Tp La AN aa Bye 
Set, BA lia Pd UT Ig SI IE AN sa 


SG Gt 


5959-1964. Barangsiapa yang hendak bertanya tentang sesuatu, maka 
bertanyalah. Demi Allah SWT, tidaklah kalian bertanya kepadaku 
tentang sesuatu kecuali aku pasti akan menjawabnya selama aku berada 
di tempat ini. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam gengaman-Nya, 
baru saja aku diperlihatkan surga dan neraka di bagian dinding ini ketika 
aku sedang shalat: dan aku tidak melihat kebaikan dan keburukan 
seperti kebaikan dan keburukan yang aku lihat hari ini. 


(Shahih) (ha "-mim dan gaf) dari Anas. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 859 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam Juz Al-Kusuf. 


Lang Ta CA OA hadi ad AT Jung ol Aa Naa 041. 


5960. Barangsiapa yang senang mengunjungi bapaknya dikuburnya, 
hendaknya ia bersikap baik kepada sahabat-sahabat bapaknya setelah 
wafatnya. 


(Shahih) (ain dan ha '-ba ) dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1432. 


de ti ost us bas oran Ps of LA hh ane ea 

o- si Ina -. 

Nan 

5961-1965. Barangsiapa yang ingin membaca Al @ur'an persis 
sebagaimana diturunkan, maka bacalah seperti bacaannya Ummi Abdin. 
(Shahih) (ha "-mim: ha" dan kaf) dari Abu Bakar dan Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2301: ta "-kha "dari keduanya. Ibnu Sa'ad-bnu Mas'ud. 
Kaf - Ammar. 


Nan Se AA PN ui 
Aap op ab 


5962. Barangsiapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di 
muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. 


(Shahih) (ta ' dan kaf) dari Jabir ra. 


860 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 














Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 126. 


7... 


gak Ia 


AP . 
. 
. 


TN Sa sa Le ta LOANY 
5963. Barangsiapa yang mencintai Ali, berarti ia mencintaiku dan 
barangsiapa yang membenci Ali, berarti ia membenciku. 

(Shahih) (kat) dari Salman. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1299. 


A pa 1 £ PN 1 y, aa - . 

AS ar, 35 Brg ar E TEMA Ad Ca ih Loan 
Ar 

5964. Barangsiapa yang senang bertemu Allah, maka Allah juga akan 


senang bertemu dengannya dan barangsiapa yang tidak suka bertemu 
dengan Allah, maka Allah-pun tidak suka bertemu dengannya. 


(Shahih) (ha "-mim, gaf, ta" idan nun) dari Aisyah dan Ubadah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 


454. 
Jasa Taha d aga Ajal & akut, A & HA — 0410 


Oni 


5965. Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena 
Allah dan tidak memberi karena Allah, berarti telah sempumalah 
imannya. 

(Shahih) (dak Adh-Dhiya”) dari Abu Umamah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 861 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 380. 


Aa Sa sat AAA MT 
5966-1966. Barangsiapa yang mencintaiku, maka cintailah Usamah. 
(Shahih) (mim) dari Fathimah binti Oais. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
2045. 


Wala, IG USM IG CP GE yo KAWAN 
Pe sto- 33. 


. PJ e. 
KAN G3 lia d MEI Tp 830) dag dab OS odey 


5967-1967. Barangsiapa yang menyediakan kudanya untuk berjuang 
dijalan Allah SWT karena dasar keimanan kepada Allah, yakin dengan 
kebenaran janji Allah, maka makanan kuda tersebut, air minum, tinja 
dan air kencingnya adalah kebaikan pada timbangan-Nya di hari kiamat. 
(Shahih) (ha -mim, kha ' dan nun) dari Abu Hurairah 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghali, no. 
1586. 


SAY AS TA KI Ia PAP TA AE ya AMA 
” 3 8 .... Ps pP 

315 JS nya alih JOS pts) 

5968. Barangsiapa yang berbekam pada tanggal tujuh belas, sembilan 
belas dan dua puluh satu, maka bekam tersebut akan menjadi obat bagi 


segala penyakit. 
(Hasan) (dal dan ka!) dari Abu Hurairah. 


862 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 622: ha "-gaf 


BTA IG tia J3 deli ya BE LSN yh Nana ea 
OT, J6 KN, 

5969-1968. Barangsiapa yang terkena musibah dengan kematian tiga 
anaknya, ia akan masuk surga. seorang wanita bertanya, “Bagaimana 
dengan dua anak?” beliau menjawab, “Demikian juga dengan dua 
anak”. 

(Shahih) (dal dan ha '-ba ) dari Anas. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2302: ta "-kha '. 


3S Ui EA gw Av. 
5970. Barangsiapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan kami 
ini dan tidak termasuk bagiannya, maka hal itu tertolak. 
(Shahih) (gaf, dal dan ha "dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 


ang Sola Ulpb dal Sally CA GA Ia MAA AVI 
P0. ego UX y8. KU sar 30x. 
Ne ee ea ah 
5971-1969. Barangsiapa yang berihram untuk haji dan umrah, cukup 
baginya mengerjakan tahwaf satu kali, sa'i satu kali dan ia tidak halal 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 863 








(masih dalam kondisi berihram) kecuali setelah selesai melaksanakan 
ritual haji dan melakukan tahallul untuk keduanya (haji dan Umrah). 


(Shahih) (ta ' dan ha ' dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Ta /ig Ala Ar-Raudhah An- 
Nuddiyah, 1/262 dan At-Ta lig Al Jayyad, 4/71: Tonu Al Jarud. 


BN ia ai BP BE SGG ya AN 
5972. Barangsiapa yang pandai memanah kemudian ia 
meninggalkannya, sungguh ia telah menyia-nyiakan satu nikmat di 
antara nikmat-nikmat —yang diberikan Allah—. 
(Shahih) (Al Girab daam kitab Ar-Ramyu) dari Yahya bin Sa'id 
dengan derajat mursal. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 2/172. 


239 Dati 3 Jae Va SN SY g LA PLAY 
AN IU Ie SLYI gel 

5973. Barangsiapa yang berkelakuan baik setelah masuk Islam, maka 

pekerjaan buruk yang perah ia lakukan di masa jahiliyah tidak akan 

diperhitungkan. Dan barangsiapa yang berlaku buruk setelah masuk 

Islam, maka segala perilaku pertama dan yang terakhir akan 

diperhitungkan. 

' (Shahih) (ha -mim, gaf dan ha ") dari Ibnu Mas'ud ra. 


Sg Iu ni Leave 


bal 


wa 


. 2 


864 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








5974. Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka baginya 
pahala di dalamnya dan setiap Yang dimakan oleh pencari makanan, 
berarti hal itu pahala sedekah baginya. 


(Shahih) (ha '-mim, nun: ha '-ba "dan Adh-Dhiya”) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah 568. 


Ab Co ea av. ayo 
5975-1970. Barangsiapa Jang menghidupkan tanah mati, maka tanah 
tersebut menjadi miliknya. 
(Shahih) (ta "dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" A/ Ghalil, no. 
1550. 


be Sa TANYA BOR Pi DA Sa LA | Eh. .a 

5976. Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang mati (tidak ada 
pemiliknya), maka tanah tersebut menjadi miliknya. Dan, tidak ada hak 
bagi yang lain untuk menanaminya tanpa seizinnya. 

(Shahih) (ha "-mim, dal, ta" dan dan Adh-Dhiya”) dari Sa'id bin 
Zaid. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Adh- 
Dha 'ifah, no. 88 dan Irwa'" Al Ghalil, no. 1551. 





La eagadi gaf ata Loavy 


5977. Barangsiapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, Allah 
SWT akan menakut-nakutinya. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 865 








(Shahih) (ba "ba ') dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2304: Ibnu Najjar, ha -mim, Al Haraby, nun, Ad- 
Daulabi, Ibnu Asakir—As-Sa 'ib. 


Ie an net has ba jat Se th da 
5978. Barangsiapa yang menakuti penduduk Madinah, berarti ia telah 
menakut-nakuti apa yang ada di hadapanku. 
(Shahih) (ha "-mim) dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2304: ta '-kha ' dan Ibnu Asakir. 


Se NA — oaya 
5979. Barangsiapa yang mengambil tujuh surah pertama dari Al 
@ur'an, maka ia akan berada dalam kebaikan.1?9 
(Hasan) (kaf dan ha "ba ) dari Sayyidah Aisyah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2305: ha "-mim, Ionu Nashr, At-Thahawi, kha “-tha ', Al 
Wahidi. 

Ap Kat 19 EN ae IP AN Urat ist! aa. 
SAT SI 


15? Demikian redaksi yang tertera dalam riwayat kaf demikian juga dengan 
hadits yang diriwayatkan oleh yang lain yang kami temukan kecuali At-Thahawi 
yang memaparkan dengan lafazh: hibrun. 


866 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














5980. Barangsiapa yang mengambil harta orang lain untuk 
mengembalikannya, maka Allah SWT akan menunaikan untuknya, dan 
barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk 
merusaknya, maka Allah akan merusak orang tersebut. 


(Shahih) (ha -mim, kha "dan ha / dari Abu Hurairah. 


38 ko 8-3. 


NP) ea 
an le ana oa R3 (53 it Ka NAVY AAN 
5981-1971. Barangsiapa yang memiliki utang dan ia berniat untuk 
membayarnya, maka Allah SWT akan membantunya. 
(Shahih) (nun) dari Maimunah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AI Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 256. 


H 2 PPP 4 "ia s0 20 oo Mann ala 0 
Sa aa Pn .0AAY 
“0G Ge. 


5982. Barangsiapa yang menjadikan busur panah aa upah dari 
mengajar Al @ur'an, maka pada hari kiamat nanti Alah SWT akan 
mengalungkan di lehernya busur yang terbuat dari api. 


(Shahih) (ba "lam dan ha "-gafj dari Abu Ad-Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 256. 


. ” # . 
LA ay IA NN Ga Gada ha NAVY DAAY 


Hn 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 867 


5983-1972. Barangsiapa yang mengambil tanah tanpa hak, maka pada 
hari kiamat kelak ia akan dibenamkan hingga ke dalam tujuh lapis bumi. 


(Shahih) (kha "dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2958- 
dari Salim, dari ayahnya. 


SIA JA A3 5 CB WE SI Ga et 2S Loan 
AM 


. 


5984. Barangsiapa yang mengambil tanah dengan cara yang zhalim, 
maka pada hari kiamat ia akan memikul tanah tersebut hingga ke 
mahsyar. 


(Shahih) (ha -mim dan tha "ba ) dari Ya'la bin Murrah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 242 dan At-Targhib 3/54. 


TA . “ o ..0 Lo. 89 o : e re 0 . .9 0. 
SLS ig 5 Giaa gi ya FAN HA - 2ANe 
TES WN ES Lte SS ES 
5985. Barangsiapa yang menyingkirkan sesuatu yang di jalan 
mengganggu orang Islam, maka Allah SWT jadikan perilakunya yang 


demikian sebagai satu kebaikan. Jika Allah SWT mencatat satu kebaikan 
untuknya, ia pasti akan dimasukkan ke dalam surga. 


(Hasan) (tha '-sin) dari Abu Darda”. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2306. 


868 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











AM (33 H3 AI 36 Ba G3 63 OI LA Loan 


5986. Barangsiapa yang berutang dan ia berniat untuk membayarnya 
(namun ia meninggal dunia), maka Allah akan membayarkan untuknya 
pada kiamat. 


(Shahih) (tha "-ba ) dari Maimunah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/33: ha '- 


MS BP 2 BE SA av 
BI 3 
5987. Barangsiapa yang mengaku menjadi anak seseorang yang bukan 
ayahnya atau seorang budak menisbahkan diri kepada selain tuannya, ia 
akan mendapatkan laknat dari Allah SWT yang terus-menerus hingga 
hari kiamat. 
(Shahih) (dal) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
266. | | 


Yo) Op 2m) 2, Ce Aa) ka 3 (ES oa ravr DAA 
ee MA - 8 yaaa a Kn 2nd 
5988-1973. Barangsiapa yang menasabkan dirinya bukan kepada 
ayahnya, ia tidak akan mendapatkan aroma surga, padahal aroma surga 
bisa tercium dari jarak perjalanan lima ratus tahun. 
(Shahih) (ha ') dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 869 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2307: ha '-mim dan kha “-tha ''. 


Ac or PT Jb nin £ £, 2. -.8 - 

de AimdU pas Ag dad KP ISI ya OAAA 
5989. Barangsiapa yang mengaku anak dari seseorang yang bukan 
ayahnya dan ia mengetahuinya, maka surga diharamkan atasnya. 


(Shahih) (ha -mim, gaf, dal dan ha') dari Sa'ad dan Abu 
Bakrah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
49 dan Ghayat Al Maram 267. 


AB aa ain Tp Ea aa So UI Gj — 04. 


5990. Barangsiapa yang mengaku memiliki sesuatu yang bukan haknya, 
ia bukan bagian dari ummatku dan hendaknya ia mempersiapkan 
tempat duduknya di neraka. 


(Shahih) (ha ') dari Abu Dzar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam mim 1/57. 


SA Kali Aan Ga, UN LA Loan 
5991. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat jumat 
(bersama Imam) hendaknya ia menyempumakan dengan satu raka'at 
lagi. 
(Shahih) (ha ' dan ka!) dari Abu Hurairah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Ajwibah An-Naff'ah, 
h. 41 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 628. 


870 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Aa Oak les Ia 3 aa Kg 3 15 avi AT 
Boa A3 Pan OP Ol 3 Pak Gp TE mali D3 

Sma 
5992-1974. Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh 
sebelum terbit matahari, berarti ia telah melaksanakan shalat Shubuh 
pada waktunya. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat 


Ashar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah melaksankaan shalat 
Ashar pada waktunya. 


(Shahih) (ba -mim, gaf dan 4) dari Abu Hurairah ra (ba -mim 
mim, nun, ha "/dari Aisyah dan dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
439 Irwa ' Al Ghalil, no. 252-253. 


SN) BGT AS AYI Ha 32 RS 35 Sah have —aar 
5993-1975. Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, 
berarti ia melakukan shalat berjama 'ah 

(Shahih) (ha "-mim dan mim) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil, no. 263 
dan Mukhtashar Muslim, no. 228. 


Ke BG... 


Cnad “5 A5 | pke) KN 3 13 Yav1 AL 


IX 


Kp 


5994-1976. Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat shalat Jum'at 
(bersama imam) dan shalat yang lain, berarti sempurna shalatnya. 


(Shahih) (nun, ha ") dari Ibnu Umar. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 871 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa ' A/ Ghalil, no. 622 
dan Al Ajwibah An-Naff'ah, h. 41. 


AAA Ad pb JS ap Bal  .okao 
5995. Barangsiapa yang berkesempatan melakukan wukuf di arafah 
sebelum terbit fajar, berarti ia mendapatkan haji. 
(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1064. 


4 ea Rp Saat 33 Ja Iis danau AT 33 ta Aavv 441 


5996-1977. Barangsiapa yang menemukan hartanya ada pada orang 
yang sedang dalam kondisi pailit, maka ia lebih berhak terhadap harta 
tersebut dibandingkan yang lain.” 

(Shahih) (gaf dan dal) 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 
1442. 


Ra nga Sd 35, Sa Mo WA Pali aka Cah 3 15 NAVA SO AAV 
3. Sae 3 


An PER an ina sera an INA 
den A3 Af Ha BI Ws j3 


5997-1978. Barangsiapa yang ikut serta bersama kami melaksanakan 
shalat ini (shubuh) dan sebelumnya ia telah mendatangi aralah di siang 
atau malam hari, berarti ia telah melaksanakan ritual haji dan hajinya 
sempurna. 


872 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (ba "-mim, dal, nun dan kaf) dari Urwah bin Madhras. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
11066. 


Aas BSI S3 2S al ya B3 3 Navr—oaaA 
5998-1973. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat 
(bersama imam), berarti ia mendapatkan shalat (berjamaah). 

(Shahih) (gaf dan 4) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1026. | 


Had BGT 23 RS KAI AC ya B3 Ya daya aa 
5999-1979. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat jumat 
bersama imam, berarti ia mendapatkannya. 

(Shahih) (nun dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Ajwibah An-Nafi ah, 
h. 42 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 622. 


MAS TS) 30 ya BS 
5600-1980. Barangsiapa yang mendapatkan satu raka'at shalat - 
bersama imam—, berarti ia telah mendapatkannya. 
(Shahih) (nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud. no. 
1026. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 873 





3 
MEI Ga 5 ida HPA sms (Sl BA AM DA 
5601-1981. Barangsiapa di antara kalian yang bertemu dengan Isa bin 
Maryam, maka sampaikanlah salamku padanya. 
(Hasan) (kai) dari Anas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2308. 


PIK KOK dar Tn Gp BA LN 


ana »” 3 
ct O6 PA UTg Tee Oya "JS 
6002. Barangsiapa yang menyuarakan adzan selama dua belas tahun, 
maka ia berhak mendapatkan surga. Dan, adzan yang setiap hari ia 
kumandangkan akan dicatat sebagai enam puluh kebaikan dan 
igamahnya dicatat sebagai tiga puluh kebaikan untuknya. 
(Shahih) (ha " dan kaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 678 dan 
Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 42. 


Jas Ha Si NY 
6003. Barangsiapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya 
ia segera melaksanakan. 
(Hasan) (ha "-mim, dal, kaf dan ha "-gaf) dari Ionu Abbas. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 


874 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 


— 











28 2 £ Io Ie LoL .gT "at ag. Io 

JL Jaa Uta! Gaga 3 Op Jail ml SG OA At 
an 

6004. Barangsiapa yang hendak melaksanakan ibadah haji, hendaknya 

ia bersegera melaksnakannya. Sebab siapa tahu dimasa yang akan 

datang ia sakit, kendaraannya hilang atau terbentur oleh kebutuhan yang 

lain. 

(Hasan) (ba "-mim dan ha dari Al Fadhlu. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
990. 


Sa mh 2 & yah ot sa M3. 
6005. Barangsiapa yang ingin berpuasa, hendaknya ia sahur dengan 
sesuatu. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 


(Shahih) (ha "-mim dan Adh-Dhiya”) dari Jabir. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2309. 


Libas At YR At ate SU alan aa 


6006. Barangsiapa yang ingin mengetahui derajatnya di sisi Allah, 
hendaklah ia melihat bagaimana posisi dan kedudukan Allah dalam 


(Hasan) (gaftha -dalam Al-Afradj dari Anas. (ba Jam) dari 
Abu Hurairah dan Samrah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 875 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2310. 


HO NN Pa 4, 3 4 Pi Ts Pd o- 
Sa LS SI KIS yaa AAN af SOP LA 
Si 

6007. Barangsiapa yang ingin mencelakakan penduduk Madinah, maka 
Allah akan membuatnya mencair seperti garam yang mencair di dalam 
air. 

(Shahih) (ha -mim, mim dan ha') dari Abu Hurairah. (mim) 
dari Sa'd. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
784. 


sea “2 FG 2 .. 2 el ex - 

JOS Ong KA IE ON Jaa Dep BII ya NAAY SU A 
& "3 

6008-1982. Barangsiapa yang menyediakan kudanya untuk perjuangan 


di jalan Allah SWT, kemudian ia memberikan makan dengan tangannya, 
maka setiap satu biji dihitung sebagai satu kebaikan. 


(Shahih) (ha " dan ha "-ba ) dari Tamim Ad-Dari. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 175: ha '-mim, tha-shad dan Ad-Daulabi. 


ne ka .. Pj Pd 
SG Mad 33 UI ya — T.A 


6009. Barangsiapa yang murtad (keluar dari Islam) hendaknya kalian 
membunuhnya. 


876 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











(Shahih) (tha "ba ' dari Ishmah bin Malik. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kha ' - Ibnu Abbas.160 


“ 0 £ 0... 3 TN, Me 9 04 . 5 - oto. 
ds Ojag ca Nan Ag Aa 
dl ALA sis AI bah gu 


6010. Bahana Yang melakukan sesuatu untuk mendapatkan 
keridhaan manusia, namun hal tersebut menimbulkan kemarahan Allah 
SWT, maka urusannya akan diserahkan kepada manusia. Dan, 
barangsiapa yang berbuat sesuatu yang menimbulkan kemarahan 
manusia namun hal itu menimbulkan keridhaan Allah SWT, maka Allah 
SWT akan menjaganya dari kekejaman manusia. 


(Shahih) (ta ' dan ha -lam) dari Aisyah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam Syarh Ath-Thahawiyyah, no. 
278, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2311: ha '-ba', Abdun bin 
Humaid, ain-gaf, ain-dal, ha "-lam. 


Ia 39 3 Jaa JAS Ga j0 Uu Kanan 


6011. Barangsiapa yang hartanya diambil dengan cara yang zhalim, 
kemudian ia mempertahankannya hingga meninggal dunia, maka ia 
meninggal dunia sebagai seorang sahid (meninggal di jalan Allah S WT). 
(Shahih) (3) dari Ibnu Umar. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahkam Al Jana 'iz, no. 
41, Irwa' Al Ghali/ 1528 dan At-Targhib 2/204: ha "-mim. 





1 Menurutku, lafazhnya adalah: Man baddala... dan akan disebutkan pada 
hadits no. 6125. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 877 





:g ” 3 - Pa OA | Len . Ine, YA 0 - 

Yg & Al oya yak SM MP & ol esa SU NY 
tia 

6012. Barangsiapa yang menurunkan ujung kainnya dalam shalatnya 


karena sombong, maka ia tidak memiliki sangkut paut dengan Allah 
SWT dalam hal yang halal dan haram.” 


(Shahih) (dal) dari Ionu Mas'ud. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
647. 


CE ABE Pan ya NY 


6013. Barangsiap yang hendak beristijmar (membersihkan diri setelah 
buang air) dengan batu, hendaknya ia melakukannya sebanyak tiga kali. 


(Shahih) (tha "-ba ) dari Ionu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2312: ha '-mim, Ion Khuzaimah dan ha "-gaf-Jabir. 


- 
s0. 


u3 La asal 2 oS dy "ah na “asas o NASA £ 


2. G3 Gx at ) 5 30 


In 3 Un di Up Ta Vo 0 AA gp yA 


ka ar Y, dy pan ja San 3 yu 2 253 ala 2 Ka 

£ 2. # 
6014-1983. Barangsiapa yang memberikan contoh!81 kebaikan dan 
diikuti oleh yang lain, maka baginya pahala atas apa yang ia kerjakan 
ditambah dengan pahala orang yang mengikutinya dan pahala mereka 


ISI Pemikian yang tertera dalam kitab aslinya mengikuti kitab Az-Ziyadah 
dan di dalam kitab ha" lafazhnya berbunyi: Man istanna, nampaknya ini yang benar. 


878 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Ta 








Yang mengikutinya serta tidak dikurangi sedikitpun dari pahalanya. Dan, 
barangsiapa yang mencontohkan keburukan kemudian diikuti oleh yang 
lain, maka ia mendapatkan dosa dari pekerjan yang dilakukannya 
ditambah dengan dosa orang yang mengikutinya dan dosa orang yang 
mengikutinya serta tidak dikurangi sedikitpun dari dosanya.” 

(Shahih) (ha dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
2/142. . 


Sad at SP Un LAB Bah Dp Ol pUeba ye ALA 

| Aa oya 
6015. Barangsiapa yang memiliki kesempatan untuk meninggal dunia di 
Madinah, hendaknya ia mati di negeri tersebut. Sesungguhnya aku akan 


memberikan syafaat kepada mereka yang meninggal dunia di kota 
Madinah. 


(Shahih) (ha "-mim, ta', ha" dan ha "ba dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 275 dan 
At-Targhib 2/142. 


- 0... To 2 000 3.” P Mer Pai oto ra (- 

. Jadas 3 al ag Ah JP Y XP Ul ya AAA 
6016. Barangsiapa di antara kalian mampu menjadikan antara dirinya 
dengan kiblat tidak terhalang, hendaklah ia melakukannya. 


(Shahih) (dal) dari Abu Sa'id. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 879 





ANA or 8 PP Ta RnAN ME NP, Aa . 
2 Ita 35 43 Da ye ol Ha £ Vatu! Ge NA NY 


6017-1984. Barangsiapa di antara kalian mampu melindungi dirinya 
dari api neraka meski hanya dengan sedekah setengah butir kurma, 
hendaklah ia melakukannya. 


(Shahih) (mim) dari Adi bin Hatim. 


Jail IL Jak Iya sa SO KE BELA ya AAA 
6018. Barangsiapa di antara kalian yang dapat memiliki simpanan amal 
shaleh, hendaknya ia melakukannya. 

(Shahih) (Al-Gadha) dari Zubair. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2313: kha-tha - Zubair. Al @adha'i —Ibnu Umar. 


Me Me hah Ha Sia yi AA 
6019. Barangsiapa di antara kalian dapat memberikan manfaat bagi 
saudaranya, hendaknya ia melakukannya. 
(Shahih) (ha '"-mim, mim dan ha "dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1452 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 473. 


SalasG A1 rp SI 1 aite AG EM ya 
6020. Barangsiapa yang memohon perlindungan kepada Allah SWT, 
maka ia akan dilindungi dan barangsiapa yang memohon sesuatu 


dengan wajah Allah SWT, maka permintaannya akan dipenuhi. 


880 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














(Hasan) (ha-mim, dal) dari Ibnu Abbas. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah. 


Day agasG AU SSS Li Soto du SUSU haha 
Lalai Ad Ob AKA UYAA AI) aa Uh aya 1S 
ABE BSN BLU S3 


6021. Barangsiapa di antara kalian memohon perlindungan kepada 
Allah SWT, maka ia akan dilindungi. Barangsiapa yang memohon 
kepada Allah, maka permohonannya akan dipenuhi. Dan, barangsiapa 
di antara kalian berdoa, maka doanya pasti akan dijawab. Barangsiapa 
yang berbuat baik kepada kalian, hendaknya kalian membalas kebaikan 
tersebut dengan kebaikan yang sama. Jika tidak mampu membalasnya, 
hendaknya ia mendoakan kebaikan untuknya hingga kalian menduga 
dengan doa tersebut kalian telah dapat membalasnya. 


(Shahih) (ha "-mim, dal, nun, ha "-ba' dan kaf) dari Ibnu Umar 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
845, Al Misykat, no. 1943, Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 254 
dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1617. 


ar . ? £ - 0. Aa Pan 1 N 0 .. ta Pa TOP Pd 

Sp GA Ska ag At el AE yag AN dasi Girl 3 AN 
BEI Jt 33 SP aa Jas 

6022. Barangsiapa yang menjaga kesucian diri, maka Allah SWT akan 

menjaganya dan barangsiapa yang merasa tidak butuh kecuali hanya 


kepada Allah, maka Allah SWT akan membuatnya kaya. Barangsiapa 
yang meminta-minta kepada orang lain, padahal ia memiliki sesuatu 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 881 





yang sebanding dengan lima ugiyyah, berarti ia telah meminta kepada 
orang lain dengan cara memaksa. 

(Shahih) (ba '-mim) dari seorang laki-laki dari Muzinah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2314: At-Thahawi. 


- - . . F4 . Pd . 

Aa MIS AG IE EN 3 JS IE MIE ya NY 
. 2 P7 . 

39 


Ie 


6023. Barangsiapa yang aku pekerjakan dan aku telah memberinya gaji 
sesuai dengan kadarnya, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah 
khianat. 

(Shahih) (dal dan ka) dari Baridah 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat A/ Maram, no. 
460. 


ae 350” Pa .- Ah 2. T- .3 Ale 
OS Aap Ud Una LSG Jab ae Sa Alila ya 
AA Ca ge Ye OI 

6024. Barangsiapa yang di antara kalian aku pekerjakan untuk satu 
urusan, kemudian ia menyembunyikan sebuah jarum dariku, berarti ia 
telah berbuat khianat dan penghkhianatan tersebut tersebut akan 
dibawanya di hari kiamat. 

(Shahih) (mim dan dal) dari Afi bin Umairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab mukhtashar Muslim, no. 
1241 dan Shahih At-Targhib, no. 779: ha "-mim. 


882 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











Aa Ala Lema Jab JII MEN Nano. Yo 


0. 


2 kos - PT ad Ge ae ..t 

KN lay dad ata II 

6025-1985. Siapapun di antara kalian yang aku tugaskan untuk 

mengambil zakat, maka lakukan tugas tersebut dengan baik: 

serahkanlah baik sedikit ataupun banyak. Apa yang diberikan untuknya, 

maka ambilah dan apa yang dilarang, maka Janganlah ia mengambilnya. 
(Shahih) (mim dan dal) dari Adi bin Umairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1241. 


Teng) ata IS BAN SS MPI Tea BEA ya Ay 


6026. Barangsiapa yang memohon ampun untuk kaum laki-laki dan 
kaum perempuan yang beriman, maka Allah akan mencatatkan 
kebaikan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang beriman. 


(Hasan) (tha '-ba ) dari Ubadah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Majma' Az-Zawa'id 
10/210.162 


Ji rem 0. ta An BB -.. 0. A, 2 2 0 

BS ASEAN jay Al die GE 039 AI MET Se ya MY 
rd . Got TU Sopan ar -. o..A 

6027. Barangsiapa yang tidak mengharapkan apa yang ada pada orang, 

maka Allah SWT akan mencukupkannya, barangsiapa yang ingin 

menjaga kesucian diri, maka Allah SWT akan menjaganya, barangsiapa 





12 Ta berkata, Isnad-nya jayyid. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 883 


yang merasa cukup, maka Allah SWT akan mencukupinya. Barangsiapa 
yang meminta-minta kepada orang lain padahal ia memiliki sesuatu yang 
senilai dengan satu ugiyyah, berarti ia telah meminta dengan cara paksa. 


(Shahih) (ha '-mim, nun dan Adh-Dhiya”) dari Abu Sa'id. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2314. 


Si 9 Lo DAS SP alan Ja ya NYA 

Taat Kn OLS DS AI 3 KS La WI 
6028. Barangsiapa yang mendengarkan perkataan suatu kaum padahal 
mereka tidak menyenanginya, kedua telinganya kelak akan dituangkan 
cairan timah. Dan, barangsiapa yang mengaku melihat sesuatu dalam 


mimpinya padahal dalam mimpi tersebut ia tidak melihatnya, maka 
kelak ia akan dipaksa untuk menyimpulkan sehelai rambut kecil. 


(Shahih) (tha "-ba ') dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ghayat Al Maram, no. 
422. 


2. .$ 
. rr 


Pura Op NS NY | Oabaal ga NYA 
6029. Barangsiapa yang dititipkan barang, maka ia tidak bertanggung 
jawab atas kerusakan yang terjadi. 
(Hasanljlha ' dan ha “gaf dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ta'ig atas kitab Ar- 
Raudhah An-Nadiyyah 2/148 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 
2315: gaftha ', Al Khali'i. 


884 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














beta US elkas 5 Sal kah, Jab Ca Jaa Pp MY 
ASUS ES IN Ta SIA Ya KAI CS 
6030-1986. Barangsiapa yang terbangun di waktu malam dan ia 
membangunkan istrinya, kemudian keduanya melakukan shalat bersama 
sebanyak dua raka'at, maka malam itu keduanya di tulis termasuk 
golongan orang-orang yang banyak mengingat Allah. 
(Shahih) (dal dan kaf) dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
1182: ha '-ba'. 


se 2 Pa Aan Pa . 0... Pa . ya - re 0 
) Calaa Oj39 talas JS » akang sa 3 Lalat 13 “YA 
“pala Jet 
6031. Barangsiapa yang bertransaksi salaf, hendaknya ia menggunakan 
methode takaran dan ukuran yang diketahui serta jangka waktu tertentu. 
(Shahih) (ba -mim, gaf dan 4) dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh An-Nadhir, 
no. 458 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 1376. 


Sa Ip pkai Are 
6032. Barangsiapa yang bertransaksi dengan methode salam, maka 
barang tersebut untuknya. 
(Shahih) (Ain-dal dan ha '-gaf dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa' A/ Ghalil, no. 
1716. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 885 





BINI 3 J3 SAI JP lal Up YY 

6033. Barangsiapa yang masuk Islam ditangan seseorang, maka hak 
wala " adalah baginya. 

(Hasan) (tha'-ba', ain-dal, gafktha", ha'-gaff dari Abu 
Umamah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2316: dal, ta', ha', gaftha', kaf, ha "-gaf-Tamim Ad- 
Dari. 


Met DS Ola KRI KI Op Sabalu et II IE 2 re 
Pr Pa) 
6034. Barangsiapa yang menunjuk saudaranya dengan sebatang besi, 


sungguhnya malaikat akan melaknatnya, meskipun yang ditunjuk adalah 
saudara kandungnya sendiri. 


(Shahih) (mim dan ta "dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Gyayah A/ Maram, no. 
446. 


. 
ta 
. 


W33 DI pl BSE MIL IA BAM IS SEM AW Yo 
NA Ab Iya Ea YA 55 
6035-1987. Barangsiapa yang membeli seekor kambing yang dibiarkan 
tidak diperah susunya, maka ia memiliki pilihan dalam jangka waktu tiga 
hari. Jika ia mengembalikan, maka hewan tersebut dikembalikan 
ditambah dengan satu sha' kurma bukan gandum. 
(Shahih) (ba -mim, mim, dal dan ta ') dari Abu Hurairah. 


886 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2847 
dan Ahadits Al Buyu'. 


AB 0 nb Ia AP IA AG SEM AMAN 
NAM AE Ia C0) A33 A3 Da GK 

6036-1988. Barangsiapa yang membeli seekor kambing yang dibiarkan 
tidak diperah susunya, maka ia memiliki dua pilihan, ia boleh 
memilikinya terus, atau mengembalikannya dengan ditambah dengan 
memberikan satu sha' kurma bukan gandum. 

(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. | 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam ahaditsul buyu: da/, ta', Ad- 
Darimi, Ibnul Jarudi, At-Thahawi, gaf£tha ' dan ha "-gaf. 


Ob pul DE IL 3 3 AA AB SEM yA NAMA 
ME aa Ek Waka 39 3 AS Ol GK 5 

6037-1989. Barangsiapa yang membeli seekor kambing yang dibiarkan 
tidak diperah susunya, maka dalam hal tersebut ia memiliki pilihan 
selama masa tiga hari, ia boleh memilikinya dan boleh 
mengembalikannya dengan menambah satu sha? kurma. 

(Shahih) (ha -mim, mim dan ta "dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ahadits A/ Buyu', Ad- 
Darimi, Ibnu Al Jarudi, Ath-Thahawi, ha '-gaf 


Sa bag a. G3 0, at .... IL... .. 
YG Aan Biota JS Tor 03 dada Lotto 13 NA SU YA 
” . . . ” . . 


30 .. 3. aa ar 8, Pa Ora 40 . 2 2... 0 .c ore Ce -, 
ta Spa oay Uya) dalan RL Alah Aa 5 gba TP Un) OP sah 


Shahih Al Jami Ash-Shaghir — 887 











0 Ga ag mai dbs Hana Ha yA Lg of Ea 
EA ajaa Ah la UN 

6038-1990. Barangsiapa yang mengambil harta karena kebutuhan 
mendesak dan tidak melebihi yang dibutuhan, maka ia tidak terkena 
hukuman. Barangsiapa yang mengambil melebihi batas kebutuhan, 
maka ia wajib mengganti dua kali lipat dan diberikan hukuman. Dan 
barangsiapa siapa yang mengambil seukuran tiga dirham, maka ia wajib 
menggantinya dua kali lipat dan dikenai hukuman. 

(Hasan) (3) dari Ibnu Umar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iwa" Al Ghalil, no. 
2413. 


Bg HI 5 A5 de ab G3 Otluj ara 


6039. Barangsiapa yang berbuat satu dosa, kemudian ia menjalani 
hukuman had (hukuman yang kadarnya telah ditetapkan dalam agama) 
atas dosa yang dilakukannya, maka hukuman tersebut adalah 
penghancur dosanya.” 


(Shahih) (ba -mim dan Adh-Dhiya”) dari Khuzaimah bin tsabit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2317. 


BAY DA dua In 33 BM At 
Is Un Has 


6040. Barangsiapa yang dirundung kecemasan, kesedihan, sakit atau 
kemelaratan, lalu mengucakan kalimat, “Allah adalah Tuhanku dan tidak 


888 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 








ada sekutu bagi-Nya” maka Allah akan hilangkan kecemasan, kesedihan 
dan penyakitnya. 

(Hasan) (tha 'ba ) dari Asma” binti Amis. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Kalim Ath-Thayvib, 
no. 78, kitab At-Targhib 3/43. 


8-3 or 


AU GI 239 S5 3 Ka ae Wb su BU 
' o. 4 2.0 - 4 “0 

6041. Barangsiapa yang memiliki kebutuhan, kemudian ia meminta 
pemenuhannya kepada orang lain, maka kebutuhannya tidak akan 
terpenuhi. Barangsiapa yang bersandar atau mengadu kepada Allah 
SWT, maka Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya: terkadang 
dengan kematiannya yang diakhirkan atau dengan kekayaan yang 
segera diwujudkan. 

(Hasan) (ha '-mim, dal dan kaf) dari Ibnu Mas'ud ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 1852. 


aa 


4. Lp Kai ki DSA Wa SU KA le Uya MY 
Ma jlisa GA ID UG 


0 
an 


6042. Barang siapa yang aman jiwanya, sehat badannya, memiliki 
makanan untuk hari yang akan dilewatinya, seakan-akan dunia beserta 
isinya diberikan kepadanya. 

(Hasan) (kha “-dal, ba dan ha "dari Abdullah bin Muhshin. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
826 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 23118: Al Humaidi, ain- 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 889 








gaf, kha “-tha, ha'-ba', ha "lam, kha -tha', Ibnu Asakir-Abu Ad- 
Darda', Ibnu Abu Dunya - Ibnu Umar. 


AGAN G3 3 Ale 0S A3 Ai Sd Cemiah bala yh NY 

Aa 333 Pee SS SS Oa 1 1 
6043. Barangsiapa yang tidur tanpa menyebut nama Allah, maka di hari 
kiamat nanti akan menderita kerugian. Barangsiapa yang duduk di 


tempat duduk tanpa menyebut nama Allah SWT, ia akan menderita 
kerugian pada hari kiamat. 


(Hasan) (dal) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 78. 


YAN Lab Ia gas 159 AI Hui 3 SA Nat 

Ha DAS JI ai ag PU AA AI alat LA 
6044-1991. Barangsiapa yang menta'atiku berarti ia telah menta'ati 
Allah SWT, barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, berarti ia telah 
bermaksiat kepada Allah, barangsiapa yang menta'ati pemimpin berarti 


ia telah mentaatiku dan barangsiapa yang menentang pemimpin berarti 
Ja telah menentangku. 


(Shahih) (ba -mim, gaf, nun dan ha ") dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1223 dan Irwa ' Al Ghalil, no. 394. 


: 890 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











PEN EN pril Jab Cu & PAN Aarr 1. to 
6 B3 SO! On as SA 2 
ON AAN laba ja ed gi 2 
6045-1922. Barangsiapa yang diberi makan oleh Allah, maka 
hendaknya ia mengucapkan kalimat: Ya Allah, berikanlah kami 
keberkahan di dalamnya dan berilah kami makanan yang lebih baik 
darinya. Barangsiapa yang meminum susu, hendaknya mengucapkan 
kalimat, “Ya Allah, berilah keberkahan pada kami padanya dan 
tambahkanlah yang lebih baik darinya, sesungguhnya tidak ada yang 
dapat menggantikan makanan sekaligus minuman kecuali susu. 
(Hasan) (ha "-mim dan dal) dari Ionu Ababs. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 2310: dal, ta ', Ibnu Sa'ad dan Ibnu Sunni. 


N 


. 
- 


Th Ep Ian OA Letak Lena NATA 
Lela Y, 
6046-1993. Barang siapa yang melihat dalam rumah orang lain tanpa 


izin, kemudian mereka menusak matanya, maka tidak ada diat atasnya 
dan tidak ada gishash. 


(Shahih) (ha "-mim dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
2227. 


ko ed 2. . . -“. - 
Ap Iaskig Ol AIR pil A3 SG dj Av 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 891 








6047. Barangsiapa yang mengintip rumah suatu kaum tanpa izin 
mereka, maka halal bagi sipemilik rumah untuk menusuk mata orang 
tersebut. 

(Shahih) (ba "-mim dan mim) dari Abu Hurairah ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Ar-Raudh 1129 dan 
Irwa "Al Ghalil, no. 2227. 


5 A6 Nek -e3l per (3 8 Ii gp Naat LA 
Aan 
6048-1994. Barangsiapa yang sengaja melihat isi rumah suatu kaum 
tanpa izin, kemudian mereka menusak matanya, maka matanya 
memang layak diperlakukan demikian. 
(Shahih) (dal) dari Abu Hurairah. 
Dapat dilihat dalam sumber yang sama. 


& A3 Ka AI US Abg Gan -3 KE Otet La INA EA 


02. 33 


Span 03) 


6048/1. Barangsiapa yang membantu seorang yang zhalim dalam 
menghilangkan kebenaran dengan kebatilannya, maka sungguh ia telah 
berlepas diri dari Allah SWT dan Rasul-Nya. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah 
(...) (kai) dari Ionu Abbas. 


' Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Ad- 
Dhaifah, no. 1926. 


892 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











PP SEN GE iba Kayak Ip Ola Ata 
6049. Barangsiapa yang membantu salah satu pihak yang sedang 


bersengketa dengan cara yang zhalim, maka ia terus menerus berada 
dalam murka Allah SWT hingga ia mencabut kezhalimannya. 


(Shahih) (ha ' dan kaf) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa" A/ Ghalil, no. 
2318 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 438. 


BI as LS Ap 3) GE th Mara &#. 
6050-1995. Barangsiapa yang memerdekakan budak wanita yang 
beriman, maka wanita tersebut adalah tebusannya dari neraka. 
(Shahih) (ba -mim, dal dan nun) dari Umar bin Abasah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 3/61 dan 
62. 


5 
Eco 2 ea 


-9o Yo, 4 » AB ae 
Ga Ka las Win as 3 al Gs aa au Te 01 


kena EP UI 
6051. Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak yang muslim, 
maka dari setiap anggota tubuh sang budak yang dimerdekakan akan 
Allah SWT jadikan sebagai pembebas anggota tubuhnya dari neraka: 
bahkan farji si budak dengan farjinya.” 
(Shahih) (gaf dan ta / dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
891 dan Ar-Raudh An-Nadhir, no. 353. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 893 











KN ai au Ju JO ag GAS, Get na aa oY 
Ig Ai la 33) Heah EA eh Jas an ala (P 


6052-1996. Barangsiapa yang memerdekakan budak yang kepemilikan 
menjadi milik berdua, kemudian ia memiliki harta yang sesuai dengan 
harga seorang budak, maka hendaknya ditakar harga budak tersebut 
dan harta miliknya diberikan kepada teman syirkahnya. Setelah itu, ia 
dapat memerdekan budak tersebut. Jika tidak, berarti ia memerdekakan 
seukuran bagian kepemilikannya saja. 

(Shahih) (ha "-mim, gaf dan 4) dari Ibnu Umar. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
893 dan Irwa ' Al Ghali, no. 1522. 


0. 7 2. 3 e 
SOP Ap KANG Alah SLS Uya Cai GA Ia MVA OT 
ot Bao 21 2 s1 Aa NA 3 aro 
Ala Sain 3 HEM JAR 3 BLN Gp IL 
6053-1997. Barangsiapa yang ingin memerdekakan seorang budak 
yang dimiliki berdua, hendaknya ia memberikan ganti atas setengah 
bagian sahabatnya. Jika ia tidak memiliki harta, maka harga budak 
tersebut ditakar dengan adil dan hendaknya si budak mencari sisa untuk 
memerdekakan dirinya dengan tidak memberatkannya. 


(Shahih) (ha -mim, gaf dan 4) dari Abu Hurairah 
Hadits ini dapat dilihat dalam sumber yang sama. 


Dn at YP JS Ju Ta GE Lo Maa ot 


KAKEK van 


894 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














6054-1998. Barangsiapa yang memerdekakan budak dan budak 
tersebut memiliki harta, maka harta tersebut milik si budak kecuali 
tuannya mensyaratkan hartanya, maka ia menjadi miliknya. 


(Shahih) (dal dan ha ') dari Ibnu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Jrwa' A/ Ghalil. no. 
1749. 


.A 0... .' . Lp - . "nana 23 - Papi 2 . 0. 
P P3 AA Aan SB Eng ala 3 “1600 
. : - 4, . 3 . “. 5» - PAP 
6055. Barangsiapa yang diberikan sifat kelembutan, berarti ia diberikan 
kebaikan. Barangsiapa yang tidak diberikan sifat kelembutan, berarti ia 
terhalang mendapatkan kebaikan. 
(Shahih) (ha -mim dan ta ') dari Abu Darda. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 519, 874. 


AO ag gb Dong ii Pa An S3 Lah ya M0 
JA bani JS Gg KAS NE TS Up SK 

“ai PI 
6056. Barangsiapa yang diberikan sesuatu, hendaknya ia membalas 
kebaikan tersebut. Jika ia tidak dapat membalas kebaikan tersebut, 
dengan memujinya berarti ia telah berterima kasih kepadanya. 
Barangsiapa yang menutupi kebaikan orang kepadanya, berarti ia telah 
meniadakannya. Dan, barangsiapa yang berhias dengan sesuatu yang 
sebenarnya tidak diberikan Allah SWT kepadanya, berarti ia telah 
mengenakan dua pakaian kedustaan. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 895 





(Hasan) (kha “dal, dal, ta" dan ha '-ba ') dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah Al Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 617 dan Shahih At-Targhib, no. 958. 


? 8 . . ... 
Lg Gx pr JA SI Uni ab (9 NA LL 0Y 
6057-1999. Barangsiapa yang menghidupi tanah yang tidak dimiliki 
oleh seseorang, maka ia lebih berhak terhadapnya. 
(Shahih) (ha "-mim dan kha ) dari Aisyah. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' Al Ghalil, no. 


1550. 
Ia SA tah DA SA S5 AA Iya MAA 


6058-2000. Barangsiapa yang melakukan umra (memberikan sesuatu 
sepanjang hayatnya) kepada seorang laki-laki, maka ia menjadi miliknya 
dan milik keturunannya dan menjadi warisan bagi ahli warisnya. 


(Shahih) (mim, dal, nun dan ha "dari Jabir ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
607: ha '-mim, At-Thahwi dan ha '“-gaf. 


PA On Pn Pen pa IA Tan PI 
pad Ja 6 2 AI 
6059-2001. Barangsiapa yang melakukan umra sesuatu, maka ia 


menjadi milik orang yang diberi umra: baik disaat ia hidup atau sudah 
meninggal dunia. Dan jangan kalian melakukan rugba (memberi sesuatu 


896 — Shahih Al Jami Ash-Shaghir 








yang harus dikembalikan kepada yang memberi saat yang diberi 
meninggal dunia), sebab barang siapa yang melakukan rugba sesuatu 
maka yang demikian dianggap jalur warisan. 


(Shahih) (dal dan nun) dari Zaid bin Tsabit. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
1609: ha '4nim, ha '-ba' dan ha "-gaf, 


2 2 Oo SA. 


“pa TPPU EN PALA Ir Any Ata 
6960-2002. Barangsiapa yang melakukan umra, maka ia menjadi 
miliknya, baik di kala ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. 
(Shahih) (nun dan ha '-ba dari Jabir ra. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghali, no. 
1609. 


ed A Td . 
MB AN AA Jala UM DA G3 AL 
6061. Barangsiapa yang kakinya berdebu dijalan Allah SWT, maka 
Allah SWT akan mengharamkan kakinya masuk ke dalam neraka. 
(Shahih) ha -mim, kha ', ta" dan nun) dari Abu Abas.168 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa' A/ Ghalil, no. 
1609. 





'8 Dalam naskah aslinya tertulis Abu Isa, dan ini adalah salah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 897 





a93 Pe AA EA Dan MET Kr 2 
a33 La (dad Anam ae ami Ca Jet ya Yr MY 
Boa BAL ia DAN Ban SLR LAN ai NG Ta a.l 
ag EA Gb An da 3 ES Ga YP SA 
.. JI . o 
ALE pn Ki 
6062-2003. Barangsiapa yang mandi di hari jum'at, kemudian ia 
mendatangi tempat jum'at dan melaksanakan shalat, kemudian ia diam 
(mendengar khutbah) hinga imam. selesai berkhutbah dan shalat 
bersamanya, maka dosanya antara jumat tersebut dengan jumat yang 
lain diampuni ditambah dengan tiga hari. 
(Shahih) (mim) dari Abu Hurairah. 


2 ti 2 331 co“. .o. 

San Al Je TA P3 JA YA YAA 
KA As RL an Lag aa SE II sus 
ag WEE DP ES HIU BEN 3 A5 33 Hi 33 
RUN Ga ah Ha LG UI aa UN 9 z5 
KASI ab KEY F3 Bb Kah C5 AG asi 
S . ” - na - 

LSN 0 grain 

6063-2004. Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at, seperti mandi 
Jinabat, kemudian ia pergi di awal waktu, maka kondisinya seperti 
seorang yang berkurban dengan seekor unta, barangsiapa yang 
berangkat di waktu yang kedua, seakan-akan berkurban dengan seekor 
sapi, barangsiapa yang berangkat pada waktu ke tiga, seakan-akan ia 
berkurban dengan seekor kambing, barangsiapa yang berangkat pada 
waktu yang ke keempat, seakan-akan ia berkurban dengan seekor 
ayam, barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kelima, seakan- 


898 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











akan ia berkurban dengan sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka 
para malaikat hadir untuk mendengarkar peringatan. 
(Shahih) (gaf dan 3) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
377. 


ag s8 2... sar. AAA . 
PA La Led) Ode € Apa ea Ah jua ya YOU 
2 sah Saad op! Pb MSG Teng al 


PAN Ten aa De Aru KA ANN 

6064-2005. Barangsiapa yang mandi di hari jum'at, kemudian ia 
menyempumakan mandinya, ia berwudhu dan menyempumakan 
wudhunya, kemudian ia menggunakan pakaiannya yang paling bagus, 
mengenakan wewangian, dan setelah itu ia pergi ke masjid dan tidak 
melakukan perbuatan yang sia-sia dan tidak menempati tempat duduk 
yang orang lain yang lebih berhak duduk di tempat tersebut, maka Allah 
SWT akan mengampuni dosanya yang ada antara dirinya dengan jumat 
yang lain. 

(Shahih) (ha "-mim dan ha "dari Abu Dzar ra. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab At-Targhib 1/258. 


SENI NIP HE 3 JA ga Ae 
6065. Barangsiapa yang mandi di hari jum'at, maka ia berada dalam 
kondisi suci hingga jumat yang akan datang. | 

(Hasan) (kal) dari Abu @utadah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 899 








Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih At-Targhib, no. 
706 dan Silsilah Al Ahadits Ash-Shahihah, no. 2321: Ibnu Khuzaimah, 
ha '-ba'" dan tha “-sin. 


Ol Kab La emng BE) KN F3 JA KALA 
ANN” 0... . Se & £ 2. s2 Pn ... o - ra 3... Yana 
“3 (demam & P CP AA eyamat Yja oi Kar os 
£ fl LAM ee 8i PE Na Naa 
CE LA No Aa US 3 AN DB) las 
23 WES GUS IS KA iya KA AE eh KEY) 
SAN AI 
6066-2006. Barangsiapa yang mandi di hari jumat dan bersiwak, 
kemudian ia mengenakan wewangian yang dimiliknya, mengenakan 
pakaian paling bagus yang dimilikinya, kemudian ia keluar menuju 
masjid dan tidak melewati pundak-pundak orang lain, melakukan shalat 
dan setelah itu berdiam (mendengarkan khutbah) jika imam (khathib) 
telah keluar menuju tempat mimbar dan ia tidak berbicara hingga selesai 
khutbah, maka yang demikian menjadi penghancur dosa-dosanya antara 
jumat tersebut dengan jumat yang lain. 


(Shahih) (ba -mim, ha" dan kaf) dari Abu Sa'id dan Abu 
Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
370. 


SS pat Hb aa eeag LS A3 YA VA 
PA anon 1 To ... “5? 2 2 
Sarah Sa Dn MA ve ati 


. 9 


S gn 25 . £ Naa 210. 23 Ae 0 PN PA 
SAP SSS AI LE) ea) SG C4 US GUS IS 


900 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 














Pe Aa 


6067-2007. Barangsiapa yang mandi pada hari jum'at, kemudian ia 
mengenakan wewangian milik istrinya jika si istri memilikinya, kemudian 
ja mengenakan pakaian yang paling bagus dan tidak melewati pundak- 
pundak orang lain dan mendengarkan serta memperhatikan isi khutbah, 
maka hal yang demikian menjadi penghancur dosa-dosanya. 
Barangsiapa yang tidak memperhatikan isi khutbah dan melewati 
pundak—pundak orang lain, berarti ia hanya melalaksanakan shalat 
zhuhur. 
(Shahih) (dal) dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Shahih Abu Daud, no. 
374 dan Shahih At-Targhib, no. 723: Ibnu Khuzaimah. 


ae ah ala de t3 OS ae SALA 
BB ob GAN af alas ah 

6068. Barangsiapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosanya 
ditanggung oleh orang yang memberinya fatwa, dan barangsiapa yang 
memberi nasehat kepada saudaranya padahal ia tahu bahwa kebaikan 
ada pada nasehat yang diberikan orang lain, berarti ia telah berbuat 
khianat. 

(Hasan) (dal dan kaf) dari Abu Hurairah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat no. 242. 


AT Aja IP LINI Ai AL GA MANA 


6069-2008. Barangsiapa yang berfatwa tanpa dalil, maka dosanya 
ditanggung oleh orang yang memberi fatwa. 


(Hasan) (ha ' dan kaf) dari Abu Hurairah. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 901 





Hadits ini dapat juga dilihat dalam sumber yang sama dengan 
yang sebelumnya. 


SS Y, dls 5 sat S6 Ll Dan di Ja 5. tv. 
6070. Barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan karena lupa, maka 
ja tidak wajib menggadhanya dan tidak wajib mengeluarkan tidyah. 
(Hasan) (dal dan ha '-gaf dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Irwa'" A/ Ghalil, no. 
938. 


Ie La Na EK niat In Kia 
AS JA JUL CLS JET 1 Ava 
6071. Barangsiapa yang membatalkan jual beli seorang muslim, maka 
Allah SWT akan mempermudah kesulitannya dan bebannya. 
(Shahih) (dal, ha ', kaf) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab A/ Misykat, no. 2881, 
Irwa " Al Ghalil, no. 1334 dan Ahadits Al Buyu'! ha '-ba'. 


3x 


Al 1 jual Se EN GET UAN 


6072. Barangsiapa yang pan bukti bahwa ia telah membuuh 
musuh dalam peperangan, maka apa yang dimiliki oleh si musuh 
menjadi harta rampasan baginya. 

(Shahih) (ha "-gafi dari Abu @utadah. 

Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
1221: gaf 


902 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 





ma 


AAN En A3 GAN Ga GET AM 
6073. Barangsiapa yang tinggal bersama orang-orang musyrik, maka 
sungguh telah lepas tanggungan darinya. 
(Shahih) (tha "ba" dan ha “gaf dari Jarir. 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Iwa" Al Ghalil, no. 
1207. 


3G 2G AN Ga Tb BI GAN ya le SI ya AV 
6074. Barangsiapa yang mengambil pengetahuan dari lintasan bintang, 
berarti telah mengambil sebagian dari ilmu sihir: semakin banyak ia 
mengambil, maka semakin banyak pula bagian sihir yang ia ambil. 
(Shahih) (ha "-mim, dal dan ha ") dari Ibnu Abbas ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah AJ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 793. 


Aas All ja AI ad Ib Cani abi sa 2. ye 


6075. Barangsiapa yang mengambil sebidang tanah dengan cara yang 
zhalim, maka ia akan bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi Allah 
SWT marah kepadanya. 


(Shahih) (ha -mim dan mim) dari Wa'il 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab /rwa' A/ Ghalil, no. 
2632. 


” 


PA AA Snp GA Ay Ya MU YT 


....... 


BP La Es as 0 al 2d dl F3 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 903 





6076-2009. Barangsiapa yang memutuskan hak seorang muslim dengan 
sumpahnya, maka Allah SWT akan memasukannya ke dalam neraka 
dan mengharamkan surga atasnya, meski hak tersebut hanya sebatang 
kayu arak. 
(Shahih) (ba -mim, mim, nun dan ha") dari Abu Umamah Al 
Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1016. 


ai IS aa Lp Tai Ge Pagu LS US BA Av 
Ep 
6077. Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali untuk penjaga 
ternak atau untuk dilatih dalam berburu, maka setiap hari amalnya akan 
berkurang sebanyak dua girath. 
(Shahih) (ha "-mim, gaf, ta" dan nun) dari Ionu Umar ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1243. 


EP Gan Yg TS Yao AS Ie US IA LA 

oo Too, 0 #0. 3 Sec 

#3 Op apl ip yak 

6078-2010. Barangsiapa yang memelihara anjing: bukan untuk berburu 

bukan untuk menjaga temak dan bukan untuk menjaga tanah, maka 
setiap hari pahalanya berkurang dua girath. 

(Shahih) (mim, ta "dan nun) dari Abu Hurairah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Mukhtashar Muslim, no. 
1244. 


904 — Shahih Al Jami' Ash-Shaghir 











aa ai Wr V9 G3 Rp AN ES (BA aa 
B3 (3 3 alas 
6079-2011. Barangsiapa yang memelihara anjing, tidak untuk menjaga 


pertanian dan bukan untuk berburu, maka amalnya setiap hari 
berkurang sebanyak dua girath. 


(Shahih) (ba '-mim, gaf nun dan ha / dari Sufyan bin Abu 
Zahir. 


Aa Tao SS IS ah Uya LA ALA. 
6080. Barangsiapa yang memberikan pinjaman perak sebanyak dua 
Kali, nilainya sama dengan sedekah satu kali. 
(Shahih) (ha '-gaff dari Ionu Mas'ud ra. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 1552: ha '-ba ', Al Khara'ithi dan Ibnu Syahin. 


2 .. . - 
II Ia ee Ai JAA TES AM 


6081. Barangsiapa yang memuji dirinya sendiri secara berlebihan 
(membual) atau meminta dijampi, berarti ia telah berlepas diri dari sikap 
tawakkal. 


(Shahih) tha "-mim, ta ', ha" dan kai dari Al Mughirah. 


Hadits ini dapat juga dilihat dalam kitab Silsilah A/ Ahadits Ash- 
Shahihah, no. 244 dan Al Misykat no. 4555. 


Shahih Al Jami' Ash-Shaghir — 905 








